HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (4920-1980) 


KOMPAS 


TERBIT 36 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 087 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (O2I) 53679599 
SELASA Harga langganan Rp 78.000— 
25 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT In mag Rp SD — 


RADIKALISME 


Lindungi Anak-anak 
Muda dari Terorisme 


SOLO, KOMPAS — Banyaknya anak muda yang terlibat dalam 
gerakan terorisme menunjukkan mendesaknya upaya perlin- 
dungan dan pencegahan terhadap anak-anak muda agar tidak 
terjerumus ke dalam kelompok terorisme. Anak-anak muda 
harus dibekali dengan cara berpikir kritis agar sebisa mungkin 
mampu memilah sendiri hal-hal baik dan buruk bagi dirinya. 

”Anak-anak muda ini, kan, sedang dalam proses mencari jati 
diri, masih labil. Ketika mereka direkrut oleh kelompok teroris, 
mereka dieksploitasi. Mereka dipupuk kebenciannya terhadap 
pihak-pihak tertentu,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Pras 
Perdamaian Noor Huda Ismail, Senin (24/9), di Solo, Jawa 
Tengah. 

Dalam serangkaian penangkapan beberapa hari terakhir, ter- 
dapat beberapa remaja, seperti Fajar Novianto (18), yang duduk di 
kelas III SMA: dan Anggri Pamungkas (18), yang ditangkap di 
Kalimantan, lulus SMA tahun lalu. Fajar pernah tinggal tidak jauh 
dari rumah Anggri di Kampung Batikan, Kelurahan Bumi, 
Kecamatan Laweyan, Solo. 

Keduanya berasal dari keluarga miskin. Ayah Anggri adalah 
tukang becak dan ibunya penjual sayur. Sementara Fajar diasuh 
oleh nenek dan bibinya. Demikian pula Indra Vitriyanto (25), 
yang bekerja sebagai penjaga wa- 
rung internet di sebuah mal, di- 
tangkap di tempat kosnya di Kam- 
pung Griyan, Pajang, Laweyan. Di 
rumah itu ditemukan lima bom 
rakitan siap ledak. "Anak-anak mu- 
da ini sebenarnya adalah korban,” 
kata Noor Huda. 

Fajar dan Anggri direkrut Do, 
yang belum tertangkap. Do, yang 
kos di dekat rumah Anggri, pindah 
karena pemilik kos menolak mem- 
perpanjang kos. Fajar termasuk ke- 
lompok Joko Tri Pri: alias 
Joko Parkit. Seorang tetangga Jokc 
di Kampung Mondokan, Laweyan, 
mengatakan, anaknya yang kini 
duduk di kt III SMA pernah 
direkrut saat masih duduk di kelas IT SMP sebelum akhirnya 
keluar, Ada sekitar 20 anak remaja yang direkrut. "Anak-anak itu 
kebanyakan sekitar sini, rata-rata anak orang tidak mampu,” kata 
warga setempat. 

Mantan Ketua Mantigi III Jamaah 
menjelaskan, tahapan perekrutan teroris yang umum dilakukan, 
antara lain mengajak dalam kegiatan yang melibatkan massa, 
seperti tablig akbar. "Selesai acara didekatilah orang-orang yang 
dinilai potensial. Hal-hal yang diajarkan masih sesuai Islam. 
Setelah itu, dicoba didekati dengan menanyakan apakah negara 
saat ini sudah benar bentuknya, Lalu dilanjutkan dengan hijrah 
ke kelompok mereka dan diakhiri dengan baiat,” ujar Nasir. 

Di Jakarta, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Br 
Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, tersangka kasus 
terorisme, Badri Hartono, yang ditangkap di Solo merupakan 
pemimpin kelompok "Al @aeda Indonesia”. Badri adalah peng- 
ikut Urwah, anak buah Noordin M Top. Urwah tertembak saat 
penangkapan Noordin. Kelompok itu telah merekrut sejumlah 
anggota baru dari sejumlah wilayah dan dilatih di Poso, Sulawesi 
Tengah. 

Komisaris Besar M Zarkasih dari Detasemen Khusus 88 
mengingatkan, teroris berusaha merusak citra Indonesia, me- 
reduksi wibawa pemerintah, dan menggerogoti ekonomi se- 
hingga negara runtuh. Penyerahan diri tersangka M Thorig dan 
pan simpul-simpul kelompok teroris, kata Direktur 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan 
, menunjukkan ideologi radikal itu rapuh dan lemah. 

(EKI/FER/ONG) 


Boy Rafli Amar 


lamiyah, Nasir Abbas, 


3 


www.kompas.com 


OMPAS 
.. 


layanan 


4 berlangganan 


Sa 0021-2567 6000 


hotline@kompas.com 


www.twitter.com/hariankompas 
(ea Ar www,twitter.com/kompasbreaking 


@ Cegah Kutu Loncat 


@ Taiwan Perkeruh Situasi 


@ TKI Tanpa Perlindungan 


950,00 
ay 
3 
oas0o 1S | 92288791043 
/ 
119515 
900,00 
18 19 2 2 24/9 
@ Medan Hujan 
Kota Cuaca(PC) (9e) Kota Cuaca CC) (90) 
(AMBON gm 22297897 MEDAN TM 23:33 7002 
BANDUNG MM 21-31 55-94 PALEMBANG Am 23-35 45-98 
DENPASAR gg 23-3262-88 PONTIANAK #2434 57-97 
JAKARTA HM 23-3264-96 SEMARANG MMR 25-35 46-80 
JAYAPURA #MM 23325095 SURABAYA WE 23-34 36-88 
MAKASSAR @MB 19-35 26-93 YOGYAKARTA @MP- 23-32 62-88 
ANE Cerah di Cerah MB Berawan Hujan 
Berawan 
Keterangan: Sumber: Badan 


Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika 


2C - temperatur, dalam derajat celsius 
"8 - kelembaban, dalam persentase 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kabut Asap 


Jarak pandang di Kota Jambi hanya mencap 


terganggu akibat kabut asap yang timbul sebagai dampak kebakaran lahan dan hutan, Berita di halaman 21 


KOMPAS/IRMA TAMBUNAN 


00 meter pada pukul 07.00. Tidak hanya penerbangan, aktivitas pelayaran di sepanjang Sungai Batanghari juga ikut 


Benahi Pola Perekrutan Kader 


Partai Jangan Jadi Persewaan Mobil 


JAKARTA, KOMPAS — Kemenangan pasangan 
Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam hitung 
cepat Pilkada DKI Jakarta menunjukkan figur 


menjadi faktor penentu. Partai politik sebagai 
penyedia calon pemimpin harus membenahi pola 
perekrutan dan menyiapkan calon-calon alternatif. 


”Figur itu memberi saham 75 
persen. Selebihnya, mesin partai 
dan dana (yang menentukan)” 
kata Ketua Dewan 
Pimpinan Pusat 
(DPP) Partai Keadil- 
an Sejahtera Nasi 
Djamil di Jakarta, 
Minggu (23/9). 

Sudah seharusnya 
partai politik lebih 
serius dan konsisten 
dalam melaksanakan 
fungsi partai, teruta- 
ma fungsi perekrutan 


politik, serta pendidikan politik. 


Parpol sebagai produsen calon 


pemimpin sudah selayaknya mu- 
alon-calon al- 
ternatif. Calon itu tidak hanya 


lai memproduk: 


BN 


BACA JUGA HAL 26 


memiliki integritas, tetapi juga 
punya kinerja yang lebih baik dan 


mampu memenuhi keinginan 
publik. 
Politikus senior 
Partai — Demokrasi 


Indonesia Perjuang- 
an, Taufig Kicmas, 
mengingatkan Joko 
Widodo — (Jokowi) 
agar tidak lagi meng- 
umbar janji. Kader 

“ PDI-P itu diharap- 
kan merealisasikan 

janji kampanye begitu 

dilantik menjadi Gubernur DKI 

Jakarta periode 2012-2017, 
Ketua MPR itu juga meng- 

ingatkan agar Jokowi berupaya 

membuktikan janji 


nye begitu dilantik sebagai gu- 
bernur, 

Nasir mengatakan, hal yang 
harus dilakukan selain membe- 
nahi pola perekrutan, parpol juga 
harus konsisten dalam melak- 
sanakan fungsi partai lainnya, 
perti fungsi s politik dan 
komunikasi politik. Parpol harus 
selalu berusaha menyosiali 
kan program kerja 


kemudian diartikulasikan men- 
jadi program serta kebijakan. 


Tidak mengikat 

Kondisi itu menggambarkan 
bahwa karakteristik masyarakat 
mengambang semakin kuat. Ke- 
putusan pemimpin partai, kata 
Ketua Umum DPP Partai Pe 
tuan Pembangunan Suryadhar: 
ma Ali, tidak lagi mengikat dalam 
pikiran maupun nurani sebagian 
besar anggota partai. Evaluasi 
sar patut dilakukan oleh partai 
politik untuk mempersiapkan 
Pemilihan Umum 2014. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


MASALAH PERKOTAAN JAKARTA 


Kemacetan dan Transportasi 


1 Kekumuhan | 


@ Pertumbuhan kendaraan (88 per 
tahun) lebih cepat darl panjang, 
jalan (0,018 per tahun). 

@ Mobilitas ulang-alik dari Bodetabek 


Pendidikan 


ke Jakarta meningkat 1,5 kali 
(2002-2010). 


Kesehatan 


@ Pengguna sepeda motor meningkat 


2,751 dan angkutan umum 
menurun (28,41). 


Perubahan penggunaan moda: 


Sarana 
Perdagangan 


transportasi pada perjalanan kerja, 


(Pengguna sepeda motor meningkat 
dan angkutan umum menurun) 


Ketersediaan air 


Palayanan bus transjakarta masih 


belum memuaskan (YLKI,2011): 


Kawasan resapan 


waktu tunggu, jarak tempuh yang 


panjang, keselamatan dan 


keamanan, kenyamanan, sistem 


Informasi, aksesibilitas halte, serta 


kebersihan. 


Pelayanan commuter line yang 
belum memuaskan, sering kali 


terlambat, armada sering mogok, 
jumlah armada tidak sesuai dengan 


Jumlah penumpang sehingga 
Jam-jamssibuk penuh sesak, 


@ Angkutan umum belum tertib, 


Sumber: Litbang "Kompas! PUT/STI, Diolah darl Pemberitaan "Kompas" dan Dinas Pekerjaan 


Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Rueng, Dinas Perhubungan, PAM Ja 
(RTRW Jakarta 2030, Dinas Pertamanan ian Pemakaman DKI Jakarta, sarta Penelitian JUTPI 


BPS DKI Jakarta, 


GUNAWAN 


Peserta Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (tengah) 
mengikuti wisata jelajah di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT, Senin (24/9). 


JELAJAH BALI-KOMODO 


Sensasi Hewan Langka di Garis Finis 


Setelah menempuh 
perjalanan 620 kilometer 
di lima pulau, tim 
Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo akhirnya 
menjejakkan kaki di 
Pulau Komodo, Senin 
(24/9). Keletihan 
melawan cuaca terik dan 
tanjakan terjal terbayar 
dengan sensasi komodo 
dan keindahan alam 
sekitar. 


ranger hutan meman- 
Pp du tim jelajah 


melewati pepo- 
honan asam tempat ko- 
modo bercengkerama. 
Baru 10 menit berjalan, 
tim sudah menemukan 
seekor komodo betina 
dan lima ekor lagi ka- 
wanan lain. Kegembira- 


Jelajah 
sepera 


lometer bukanlah perkara en- 
teng, terlebih jika di- 
tempuh dalam cuaca 
terik. Suhu udara 46 
derajat celsius. 

“Saya hampir putus 
asa karena medan 
lebih berat dari yang 
dibayangkan. Namun, 
saya tetap ingin 


KOMPAS 


an tergambar dari wajah BALI "KOMODO — mengayuh sepeda 
mereka ketika bisa sampai titik akhir," 
mengambil foto untuk BA A kata Novita, pesepeda 


diunggah ke media so- 
sial internet. 

Dari empat penjelajahan yang 
pernah dilakukan Kompas, me- 
dan Bali-Komodo adalah yang 
terberat. Jarak sejauh 620 ki- 


dari Komunitas Rom- 
bongan Barat yang hampir saja 
menangis ketika berjuang 
mengayuh sepeda di tanjakan 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


HARI TANI NASIONAL 


Konflik Lahan dan 
Impor Pangan Disorot 


JAKARTA, KOMPAS — Para 
petani dan aktivis terkait di se- 
jumlah wilayah Tanah Air mem- 
peringati Hari Tani Nasional, Se- 
nin (24/9). Mereka menuntut pe- 
nyelesaian konflik agraria yang 
kian marak, antara lain, karena 
aktivitas pertambangan dan per- 
kebunan bercorak kapitali 
Mereka juga menyoroti impor 
pangan yang dinilai sebagai pe- 
miskinan petani. 

Aksi mereka berlangsung di 
Sumatera mencakup Medan, 
Jambi, dan Palembang. Di Pulau 
Jawa, aksi digelar di Jakarta, Su- 
rabaya, Jember, Madiun, dan Sa- 
latiga. Adapun di Sulawesi ber- 
langsung di Kendari dan Goron- 
talo. 

Di Palembang, Sumatera Se- 
latan, ribuan petani mendatangi 
kantor Badan Pertanahan Na- 
sional (BPN) untuk menyampai- 
kan ketidakpastian atas penge- 
lolaan lahan garapan. Kehidupan 
mereka makin terdesak oleh ke- 
hadiran perusahaan yang meme- 
gang hak kuasa pengelolaan la- 
han di daerah mereka. 

Suratman (62), petani karet 
Musi Banyuasin, mengatakan, 
masa depan petani di desanya 
kian tak terjamin karena la- 
han-lahan telah dikuasai peru- 
sahaan perkebunan dan hutan 
tanaman industri. "Lahan kami 
saat ini sudah dikelilingi sem- 
bilan PT, tak bisa lagi menambah 
lahan garapan,” katanya, 

Saat ini, Suratman menggarap 
lahan karet seluas 1 hektar de- 
ngan pendapatan sekitar Rp 1 
juta sebulan. Karena minimnya 


lahan, putra-putrinya tak dapat 
lagi menyambung hidup sebagai 
petani. 
Direktur Eksekutif Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesi 
(Walhi) Sumsel Anwar 
mengatakan, saat ini kepemilikan 
lahan kian timpang, Luas lahan di 
Sumsel mencapai 8,7 juta hektar. 
Sebanyak 49 juta hektar atau 
sekitar 56,32 persen lahan di- 
kuasai perusahaan perkebunan 
sawit dan pertambangan. "Pen- 
duduk Sumsel yang mencapai 7 
juta jiwa rata-rata hanya punya 
lahan setengah hektar,” katanya. 

Di Jambi, sekitar 500 petani 
dari Desa Kunangan Jaya TI dan 
Petani Mekar Jaya di Kabupaten 
Batanghari dan Sarolangun, Jam- 
bi, berunjuk rasa di halaman kan- 
tor gubernur, Mereka menuntut 
hak enklave atau dikeluarkan da- 
ri status konsesi hutan tanaman 
industri. Petani Kunangan Jaya TT 
Kabupaten Batanghari, menun- 
tut hak enklave seluas 8.000 hek- 
tar, petani Mekar Jaya Kabu- 
paten Sarolangun menuntut 
3482 hektar dan komunitas Suku 
Anak Dalam (SAD) 13 di Ka- 
bupaten Batanghari menuntut 
pembebasan hak kelola seluas 
3.550 hektar, 

Asisten TIT Sekretaris Daerah 
Provinsi Jambi Ridham Priskab 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


@ 


Lihat Juga Video 
"Petani Menuntut Kese- 
diaan Lahan" di 
vod.kompas.com/petani- 
menuntutlahan 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


KPK Periksa Sopir Anas 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
memeriksa sopir pribadi Ketua 
Umum Partai Demokrat Anas 
Urbaningrum, Priyadi, Senin 
(24/9). Priyadi dimintai 
keterangan dalam rangka penye- 
lidikan KPK terkait kasus du- 
gaan korupsi proyek pemba- 
ngunan kompleks olahraga ter- 
padu di Hambalang, Bogor, Ja- 
wa Barat. Priyadi diperi 
lama hampir 11 jam s 
10.00. Seu 
berulang kali mengatakan tak 
mengingat apa saja pertanyaan 
penyelidik KPK terhadapn: 
"Silakan tanya KPK,” u 
yadi sembari menuju Jale 
Rasuna Said dan menghindari 
kejaran wartawan. Priyadi lang- 
sung dilarikan menggunakan se- 
peda motor oleh temannya. Ju- 
ru Bicara KPK Johan Budi SP 
mengatakan, KPK meminta ke- 
terangan Priyadi dalam penye- 
lidikan kasus korupsi proyek 
Hambalang. (BIL) 


Skuadron Baru CN-295 


Kepala Dinas Penerangan TNI 
Angkatan Udara M: al Per- 
tama Azman Yunus, Senin 
(24/9), mengatakan, dua pesa- 
wat baru CN-295 yang akhir 
September ini tiba akan dibu- 
atkan skuadron baru, Rencana- 
, pesawat yang 
jalani misi pengangkutan logis- 
tik ataupun evakuasi kemanu- 
i ini n ditempatkan di 
im Perdanakusum: 
awat ini dipesan sejak Feb- 
ruari lalu. Pesawat tersebut me- 
rupakan pengiriman pertama 
sembilan pesawat yang 

akan dikirimkan ke Kemente- 

n Pertahanan Indonesia se- 
suai dengan kontrak yang telah 
ditandatangani pihak Airbus Mi- 
litary dan PT Dirgantara Indo- 
nesia, (EDN) 


Transparansi Dana Parpol 


Partai politik besar di Jawa 

Tengah dinilai mulai transparan 
dalam laporan penggunaan dana 
alol 


partai politik 
| dari APBD Provi 
Tengah. Partai politi 
meliputi Part j 
tera, Partai Golkar, Partai Ge- 
rindra, dan Partai Amanat Na- 
sional, Sementara partai politik 
besar lainnya sudah memberi- 
kan laporan, tetapi belum leng- 
kap. Ketua Komite Penyelidikan 
dan Pemberantasan Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme Jaw 
tengah Windy Setiawan Putra, 
Senin (24/9), mengemukakan, 
sikap transparansi pengurus 


ang ber- 


telah dilakukan mediasi empat 
kali. (WHO) 


POLITIK & HUKUM 


Patung Lilin Soekarno 


Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berdiri di samping patung lilin 
Tussauds, Bangkok, Thailand, Senin (24/9). Kemarin, patung lilin Soekarno di museum tersebut dires 


AP PHOTO/SAKCHAI LALIT 


hnya, Presiden pertama Soekarno, di Museum Lilin Madame 
nikan, 


Cegah Kutu Loncat 


Fraksi PKS dan PDI-P Sepakat Pemilu Serentak 


JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilihan 
umum legislatif dan pemilihan umum presiden 
serentak dapat menghemat anggaran hingga Rp 150 
triliun. Pemilu serentak juga mencegah transaksi 
politik dan fenomena politisi kutu loncat. 


Pendapat itu di: 
anggota Badan Legislasi (Baleg) 
DPR dari Fraksi P Keadilan 
Mardani Ali Sera, di 
sla rapat pleno Baleg mem- 
bahas draf revisi Undang-Un- 
dang Nomor 42 Tahun 2008 ten- 
tang Pemilu Presiden, Senin 
(24/9). au pemilu DPR, DPD, 
dan DPRD serta pilpres serentak, 
negara bisa hemat 
hingga Rp 150 triliun,” katan: 
Menurut dia, penghematan itu 

babkan biaya penyelengga- 
raan pemilu berkurang. Biaya 
yang juga dihemat adalah peng- 
adaan logistik seperti surat un- 
dangan, kotak suara, surat suar 
dan tinta. 

Selain menghemat biaya, pe- 
yelenggi 1 pemilu serentak 
juga secara eksplisit diamanatkan 
konstitusi. Dalam Pasal 22E Ayat 


ampaikan 


4 


(2) disebutkan, pemilu diseleng- 
garakan untuk memilih anggota 
DPR, DPD, presiden, dan wakil 
presiden, serta DPRD. "Pemilu 
legislatif dan pilpres itu satu 
rumpun, wajar jika diselengga- 
rakan s lau pilkada itu 
la,” ujarnya. 
berpendapat, pe- 
milu serentak selayaknya dise- 
an mulai 2014. Gagasan 
dengan usulan Fraksi 
i Indonesia Per- 
juangan (F-PDIP). Dalam rapat 
Baleg kemarin, F-PDIP kembali 
meyakinkan anggota Baleg me- 
ngenai pentingnya pemilu seren- 
tak. "Spirit UUD itu pemilu di- 
laksanakan bersamaan," 
anggota Baleg dari F-PDIP, Arif 
Wibowo. 

Selain lebih efisien, pemilu se- 
rentak diyakini mencegah tran- 


i dalam pengajuan calon pre- 
siden-calon wakil presiden, Pe 
milu serentak juga 
cara mencegah poli 
cat atau petualang polit 
Arif menegaskan, tid 2 
yang sulit jika pemilu serentak 
dilaksanakan 2014. DPR tinggal 
menyesuaikan aturan dalam UU 
Pilpres. Pasal yang mengatur pil- 
pres diselenggarakan setelah pe- 
milu DPR, DPP, dan DPRD di- 
ubah menjadi pilpres dilaksana- 
kan bersamaan dengan pemilu 
DPR, DPD, dan DPRD. 
Soal siapa yang ber 
usulkan cap 
F-PDIP mengusulkan 
parpol peserta pemilu. Syarat mi- 
1 kepemilikan ku atau 
parpol untuk 
cawapres 
shold) dihapus, 


ak meng- 
pres, 
seluruh 


mengusung 
(presidential thre 


Tujuh belum sepakat 

»mbilan fraksi di Baleg, 
DIP dan Fraksi PK: 
ng satu pandangan. Tujuh frak- 
si lainnya belum sepakat. Ang- 
gota Baleg dari si Partai Gol- 
kar, Taufig Hidayat, memperta- 


an mengapa pemilu seren- 


jukan lagi ksi Partai 
kar setuju dengan gagasa 
milu serentak, tetapi tidak setuj 
jika diatur dalam UU Pilpres. 
Seharusnya pemilu serentak di- 
atur dalam UU Pemilu DPR, 
DPD, yang kini sudah berlaku. 

Ketua Baleg Ignatius Mulyono 
juga sependap a pemilu se- 
rentak seharusi diatur am 
UU Pemilu DPR, DPD, dan 
DPRD. 

Selain pemilu serentak, pre- 
sidential threshold juga diperde- 
batkan, Sebagian fr: meng- 
usulkan dihilangkan atau di- 
amakan dengan ambang batas 
parlemen (parliamentary thres: 
hold). Sebagian lagi mengusulkan 


tuk membahas penyusunan 
draf revisi UU Pilpres, Baleg akan 
mengundang akademisi berbagai 
perguruan tinggi untuk menda- 
pat masukan, Baleg akan ber- 
kunjung ke Univ 
tulangi di Manado, Universitas 
Gadjah M arta, dan 
Universitas Sumatera Utara un- 
tuk mendapat aspirasi, (NTA) 


SISI LAIN I 


Besan Presiden, Bagaimana? 


umat (21/9) malam di 
Js ington DC, Amerika 

Serikat, atau Sabtu pagi di 
Jakarta, sekitar 100 warga ne- 
gara Indonesia di AS berkumpul 
di kediaman resmi Duta Besar 
Indonesia untuk AS yang baru 
a disatroni pencur 

Di panggung kecil yang dihias 

seperti untuk pertunjukan wa- 
yang orang di sebuah kampung 
di pinggiran kota Demak, Jawa 
Tengah, Menteri Koordinator 
Perekonomian Hatta F du- 
duk bersama Duta Besar Indo- 
nesia untuk AS Dino Patti Djalal 
menghadap hadirin. Mere) 


se- 


dang berdialog. Duduk di anta 
hadirin, Menteri Negara Ling- 
kungan Hidup Balthasar Kam- 


buaya yang sangat pendiam. 
Menjelang berakhirnya perte- 
muan yang berlangsung hampir 
dua jam, seorang warga Indo- 
nesia yang telah lama tinggal di 


AS ber 
Menko Pe adalah 
Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional dan sekaligus besan 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. PAN secara resmi 
telah mengumumkan, Pak Hatta 
sebagai calon presiden. Semen- 
tara Presiden SBY beberapa kali 
mengatakan dirinya dan seluruh 
anggota keluarganya tidak akan 
mencalonkan dan tidak mene- 
rima pencalonan jadi presiden. 
Bagaimana ini, Pak?” 
Pertanyaan itu membangun- 
kan sejumlah diplomat Indone- 
sia yang berbaju batik dan jas 
hitam dari tidurnya di kursi. 
Dengan tenang, ramah, dan 
penuh senyum, Hatta menga- 
takan, "Memang, partai telah 
mengumumkan itu, tetapi saya 
secara pribadi belum pernah 
menyatakan diri mencalonkan 
untuk jadi presiden dalam Pe- 


milihan U: 


'mum 2014 menda- 


ikan tugas di bidang eko- 
paripurna untuk 


nesia di abad ke-21 ini,” kata 
Hatta. 

Hatta mengatakan, suatu hari 
dia akan menyatakan sikapnya 
tentang pencalonan dirinya un- 
tuk jadi penghuni istana kepre- 
sidenan di Indonesia dalam Pe- 
milu 2014 nanti. "Tunggu 
tanggal mainnya,” ujar Hatta 
yang sebelumnya diwawancarai 
Yuni W Salim, wartawati televisi 
dari Voice of America (VOA) In- 


Dalam ancara itu, Hatta 
menjelaskan Masterplan Perce 
patan dan Perluasan Pemba- 
ngunan Ekonomi Indones 
(MP3EI) 2011-2025. Hatt: 
kin, dengan MP3EI ini Indo- 
nesia akan menjadi salah satu 
ral dunia. "Dengan MP3EI 
ini, para presiden mendatang ti- 
dak lagi terlalu kesulitan men- 
lankan pembangunan Indone- 


perencanaan jangka pendek 
atau menengah. Kami akan 
membuat komitmen dengan pa- 
ra calon presiden itu,” ujar Hat- 
ta di depan kamera VOA. 

Ketika pidato tentang MP3EI 
itu di depan pengusaha perkum- 
pulan Masyarakat Amerika 
Serikat-Indonesia (United 
tes-Indonesia Society), Hatta 
mendapat tepuk berderai-derai. 

Hatta banyak bicara s 
masterplan itu. Namun, 
Menko Perekonomian ti: 
nya tim yang mampu mencip- 
takan acara menarik agar mas- 
terplan itu banyak didengar 
orang Indonesiz 

Para diplomat RI yang men- 
dengarkan uraian masterplan 
itu di rumah resmi duta besar 
RI untuk AS malah banyak 
mengantuk. Kalaupun bertepuk 
tangan, tepuk tangan itu asal sa- 
ja tanpa makna. (J OSDAR) 


RAH 


| Mendagri Tunda Eksekusi 


JAKARTA, KOMPAS — Kc- 
menterian Dalam Negeri menun- 
da eksekusi pemberhentian be- 
berapa kepala daerah terpidana 
yang sudah berkekuatan hukum 
tetap. Kemendagri khawatir pre- 
seden pada kasus Gubernur 
Bengkulu non-aktif Agusrin M 
Najamuddin berulang. 

Hal ini diungkapkan Menteri 
Dalam Negeri Gamawan Fauzi 
dalam rapat kerja dengan Komisi 
II DPR, Senin (24/9) di Jakarta. 
"Sekarang ada tiga putusan in 
kracht (berkekuatan hukum 
tetap atas kasus pidana kepala 
daerah), tetapi masih saya bi- 
arkan di meja saja,” katanya. 

Salah satunya, Mendagri me- 
nunda eksekusi pemberhentian 
Gubernur — Sumatera — Utara 
Syamsul Arifin yang dihukum 
enam tahun penjara dan denda 


Rp 500 juta oleh Mahkamah 
Agung. 
Dalam kasus Agusrin, ada per- 


lawanan dari terpidana dengan 
mengajukan gugatan ke Peng- 
adilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) atas putusan MA ter- 
hadap Agusrin. MA menyatakan 
Agugrin terbukti korupsi sehing- 
ga dihukum empat tahun penjara 
dan denda Rp 200 juta. 

Gugatan itu diajukan sehari 
sebelum pelantikan pejabat 
pengganti Agusrin, Junaidi Ham- 
syah, 15 Mei 2012. Pada hari itu, 
14 Mei 2012, muncul putusan sela 


yang salinannya langsung dikirim 
ke Mendagri bahwa Mendagri 
harus menunda pelantikan Ju- 
naidi. "Kalau biasanya kami me- 
merlukan waktu setidaknya 15 
hari untuk mendapatkan salinan 
putusan pengadilan, 
itujuga putusan sela 

ujar Gamawan. 
Bahkan, tidak seperti biasanya, 
kata Kepala Pusat Penerangan 
Kemendagri Reydonnyzar 
Moenek, panitera PTUN pun 
menelepon mengabari Sekreta- 
riat Negara terkait putusan sela 
itu, Namun, sidang atas gugatan 

di PTUN belum berlanjut. 
Anggota Komisi II DPR, Abdul 
Wahab  Dalimunthe,  menga- 
takan, seharusnya kepala daerah 
diberhentikan apabila sudah ada 
putusan yang inkracht dan 
penggantinya segera dilantik. 
Upaya hukum lain seperti pe- 
ninjauan kembali (PK) tidak 
menghalangi eksek 
Secara terpisah, Guru Besar 
Hukum Tata Negara Universitas 
Andalas, Padang, Saldi Isra, 
mengatakan, PK rentan disa- 
lahgunakan untuk menunda ek- 
sekusi putusan pengadilan yang 
telah inkracht serta konsekuensi 
hukum turunannya. Karena itu, 
perlu ada kajian mengenai pem- 
berlakuan PK termasuk jenis tin- 
dak pidana yang dapat meng- 

gunakan upaya hukum ini. 
(INA/ANA) 


PENYIDIK INDEPE 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyidik independen yang akan di- 
ut dari kalangan internal 

Pemberant: 
yakini memil 
kemampuan investigasi yang 
mumpuni. agian besar dari 
mereka telah dibekali bi 
teknik dan kemampuan sebagai 
penyidik dari berbagai pelatihan 
seperti di Federal Bureau of In- 
vestigation, Amerika Serikat, dan 
lembaga sejenis di Australia dan 
Jerman, 

"Pelatihan ini rutin dilakukan 
di KPK tiap tahun. Mereka 
mengikuti perkembangan dari 
modus korupsi yang semakin 


i dan 


canggih," kata Juru Bicara KPK 
Johan Budi SP di Jakarta, Senin 
(2/9). 


Johan mengatakan, sebanyak 
30 orang penyelidik yang men- 
jalani seleksi administrasi untuk 
menjadi penyidik independen 
KPK ini merupakan bagian da 


sebanyak 80 orang da 
internal KPK. 
rencana strategis KPK pada ta- 
hun 2010, KPK harus memiliki 
300 penyidik. Saat ini KPK bar 
memiliki 78 penyidik dan se- 
muanya dari Polri,” kata Johan. 

Johan mengatakan, Sekretaris 
Jenderal KPK Bamb 
Pratomosunu diutus ke Mabes 
Polri untuk menyerahkan surat 
dari pimpinan KPK. Surat itu 


PEN 


Para Calon Sudah Terlatih 


antara lain berisi sikap KPK ter- 
hadap rencana penarikan 20 pe- 
nyidik oleh Polri. 

“Dari 20 orang itu ada empat 
orang yang habis masa tugasnya 
di KPK. Kemudian ada empat 
orang lagi yang menjadi kepala 
satuan tugas atau ketua tim yang 
menyidik suatu kasus. Ada lagi 12 
orang yang sedang menangani 
perkara. Untuk empat orang yang 
menjadi kepala satgas dan 
yang tengah bertugas menangani 
a ini, untuk diper 
kata Johan. 


Arap Polri mem- 
kesempatan — kepada 
yidik tersebut untuk 
kan tugas-tugas me- 
KPK sebelum ditarik 


reka di 
kembali ke Poli 


Secara terpisah, Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Mabes 
Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy 
Rafli Amar mengatakan, Polri te- 
lah menyiapkan penyidik-penyi- 
dik baru bagi KPK untuk meng- 
gantikan para penyidik yang te- 
lah selesai bertugas di KPK. 

Sementara itu, para tokoh lin- 
agama meminta Presiden Su- 
ilo Bambang Yudhoyono sebagai 


kepala negara mendukung lang- 
kah KPK memberantas korupsi, 
Hal 


ini antara lain meme 
an Polri agar menyerahkan 
sus Korlantas ke 
/EER/IAM) 


Can Tepat 


mengatasi 


kebotakan 


Tek: (021) 8378741 
“Komp. Ruko Sentra 


www.borobudurpark.com 


Borobudur is the largest 
Buddhist temple in the world 


mrioperkoran @ & 


when history comes to life 


A BOROBUDUR 


Saturday, 27 October 2012 « 8.00 - 9.30 pm 
at Panggung Terbuka Aksobya 


CANDI BOROBUDUR, Magelang 


A spectacular show that takes you on a sensory odyssey through magnificent 
performance of light and sound and 250 Javanese traditional dancers. You will be 
flash back in history during a time when this ancient wonder of the world was once 
centre of powerful kingdom 


Ticket Admission: 


Tel. (021) 5793 0331, Gonik : 0813 282 05 £ 


56, Ismi 


0813 284 061 76, D' 


wi Krisna : 0819 1555 1002, 


Puteri : 0812 90000 35, Eddy 0812 273 1739, Jamaludin : 0813 2872 8370 
Email: jakarta@ borobudurpark.co.id 


Tiket dapat di beli online melalui 


www.kiostix.com 


Neohair Smart Solution for Baldness 


nis, Jl. Tanjung Duren Raya Blok A No.6, 
Tel. (021) 564 7606-07, Jakarta Barat. 
Wisma HSBC 11.5 Room 506, Jl. Gajah Mada 135,Tek: (024) 8412512. 
JI. Kayun 20 A, Tel: (031) 546 6020, Fax: (031) 532 5843. 
#Tunjungan Plaza | Lt 


2, Tel: (031) 532 6728, 591 0546 


i World 
Heritage 


PATA 


GOLD AWARD 
WINNER 1994, 2011, 2012 


KiOS 


www.KiOSTiX.com 


PT. TAMAN WISATA CANDI 
BOROBUDUA, PRAMBANAN & 
RATU BOKO (Pusaru| 

# Bor udur Temp 

IE 98orobudurPark 


for budurpark.co.id 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS/ALIP ICHWAN 


Sidang lanjutan perkara suap pajak PT Bhakti Investama dengan 
terdakwa James Gunarjo (kiri) di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Senin (24/9), menghadirkan 11 saksi. Mereka 


antara lain 2 petinggi PT Bhakti Inve 


tama, Antonius Z Tonbeng 


dan Maya Sari Dewi, 5 saksi dari BCA: dan 2 pegawai KPK. 


Hakim 


Merasa 


Dipermainkan Anton 


JAKARTA, KOMPAS — Tidak 


hadir dalam panggilan sebelum- 
nya, Komi: PT Bhakti In- 


vestama Antonius & Tonbeng 
memenuhi panggilan sebagai 
1 untuk terdakwa 

suap restitusi pajak 

PT Bhakti Investama, James Gu- 
narjo, Dalam sidang di Penga- 
dilan Tindak Pidana Korupsi Ja- 
karta, Senin (24/9), Anton lebih 
banyak membantah keterlibat- 
annya. Ia mengaku tidak kenal 
terdakwa. 
s ini berpusat pada peran 
dan Anton dalam meng- 
upayakan restitusi pajak. Sak- 
si-saksi sebelumnya yang diha- 
dirkan menyebut peran Anton. 
Dalam sidang itu, jaksa penuntut 
umum yang diketuai Medi 
kandar Zulkarnaen memutar re 
apan telepon an- 
s dan Anton, 

Setiap ditanya Ketua Majelis 
Hakim Dharmawati Ningsih apa- 
kah suara itu suaranya, Anton 
selalu menjawab bukan dan tak 
tahu apa yang dibicarakan, Se- 
tidaknya, enam rekaman diputar. 
Isi rekaman seputar pembica- 
k dan pembagian fee. 

Penasihat hukum terdakwa 
sempat keberatan dengan pemu- 
taran rekaman itu karena suara 
itu sudah disangkal Anton. Na- 
mun, Dharmawati memutuskan 
tetap memperbolehkan rekaman 


itu diputar karena hak penuntut 
umum membuktikan dakwaan. 
Anton mengaku tak kenal ter- 
dakwa dan merasa tidak pernah 
kenal dan tidak pernah bertemu 
Agus Totong. Dalam sidang se- 
belumnya, Agus mengaku pernah 
bertemu Anton. Agus adalah PNS 
di Direktorat Jenderal Pajak. 
Anton juga mengaku tak me- 
ngenal Tommy Hindratno, man- 
tan Kepala Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi Kantor Pelayanan Pa- 
jak Pratama Sidoarjo Selatan 
yang diduga menerima suap dari 
James. Dalam sidang sebelum- 
nya, Tommy mengungkapkan 
pernah diajak James bertemu 
Anton di kantin MNC Tower, 
Merasa dipermainkan Anton 
yang selalu menyangkal setiap 
kesaksian atau bukti, hakim me- 
minta jaksa menghadirkan ahli 
untuk meneliti ke 
Anton di rekama 
n menghadirkan ahli fort 
yang akan meneliti keaslian suara 
Anton,” kata Ketua JPU Medi. 
Saat rek kapan Ja- 
mes dan Maya Sari Dewi, bagian 
akuntansi PT Bhakti Inv 


Maya membantah suara t 
adalah suaranya. 
Persidangan mengagendakan 


menghadirkan CEO PT Bhakti 
Investama Hary Tanoesoedibjo, 
Hary tidak hadir karena « 
ggilan mendadak. (AMR) 


Bantah Perintah Wars 


JAKARTA, KOMPAS — Man- 
tan Bupati Kendal Hendy 
Boedoro mengakui ada transfer 
dana kas Pemerintah Kabupaten 
Kendal Rp 3 miliar ke rekening 
adiknya, Murdoko, pada 19 Mei 
2003. Namun, Hendy memban- 
tah memerintah Kepala Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kendal Warsa Susilo mentransfer 
dana itu ke rekening Murdoko. 
"Waktu itu adik saya telepon, 
katanya dif fer dana Rp 3 
miliar dari Warsa,” kata Hendy 


ketika menjadi saksi untuk ter- 
dakwa Murdoko di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 
Senin (24/9). Ketua DPRD Pro- 


alokasi umum Pemkab Kendal 
at dia menjadi anggota DPRD 
Kota Semarang. 

Hendy membantah keterang- 
an Kepala Dinas Pengelolaan Ke- 
uangan — Daerah — Kendal 
2000-2006 Warsa Susilo, Warsa 
bersaksi bahwa ia mendapat pe- 
rintah Hendy selaku Bupati Ken- 
dal untuk mentransfer dana Rp 8 
miliar kepada Murdoko. 

Kepada Majelis Hakim, Hendy 
mengatakan, dana itu ditransfer 
oleh Warsa tanpa sepengetahu- 
annya, "Kata Warsa, dana itu un- 
tuk diberikan kepada anggota 
DPRD Kendal, Totok Indiyono 
dan Edi Suparno, untuk pem- 
belian tanah,” katanya. 


Namun, sejumlah pertanyaan 
majelis hakim yang diketuai M. 
rudin Nainggolan tidak bisa di- 
jawab Hendy. Misalnya, mengapa 

Yarsa begitu lebih berkuasa di- 
banding — Hendy, — kemudian 
mengapa adik Hendy menerima 
dana itu. 

Uang Rp 8 miliar itu, kata 
Hendy, kemudian dikembalikan 
ke dirinya, 

”Mengapa dikembalikan ke 
Saudara, kan yang memberi uang 
itu Warsa?” tanya hakim. 

"Uang itu saya minta agar di- 
kembalikan ke kas,” jawab Hen- 
dy. Menurut Hendy, uang Rp 3 
miliar dikembalikan ke Warsa 
dua tahap, yaitu langsung sore 


harinya Rp 1 miliar, 
Namun, Hendy tetap tidak bisa 
menjawab kenapa ia mau diper 


mainkan Wars 
juga tetap 
tidak bisa menjawab kenapa 
adiknya yang anggota DPRD Ko- 
ta Semarang bisa menerima uang 
dari Pemkab Kendal. "Rusak ne- 
gara ini kalau bupatinya seperti 
Saudara,” ujar hakim. 
Persidangan itu juga meng- 
hadirkan Sri Apsari, pemegang 
kas daerah, anak buah Warsa. Ta 
mengaku, pada tahun 2008 di- 
perintah Warsa untuk membuat 
surat ke BNI agar memindahkan 
uang kas negara Rp 3 miliar ke 
rekening Murdoko, (AMR) 


KPK Periksa Brigjen Didik 


Kepala Polri merupakan Pengguna Anggaran 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Ko- 
rupsi mengakui ada resistensi dari Polri terkait pe- 
nyidikan kasus korupsi pengadaan alat simulasi 
berkendara di Korps Lalu Lintas. Namun, KPK 
akhirnya dapat memeriksa mantan Wakil Kepala 
Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo di tahanan 
Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. 


Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP, Senin (24/9) di Jakarta, 
mengatakan, KPK memeriksa 
Didik sebagai saksi untuk ter- 
sangka mantan Kepala Korlantas 
Inspektur Jenderal Djoko Susilo. 
KPK juga memeriksa Ajun Ko- 

isaris Teddy Rusmawan dan 
Komisaris Legiman. Keduanya 
juga diperiksa sebagai saksi un- 
tuk tersangka Djoko, 

Menurut Johan, pekan Jalu 
penyidik KPK sebenarnya hen- 
dak memeriksa ketiganya, tetapi 
terkendala persyaratan adminis- 
trasi. Baik Didik, Teddy, maupun 
Legiman ditetapkan 
sangka oleh Polri daki 
sama dan ditahan di Mako Bri- 
mob, Kelapa Dua, Depok. 

Khusus untuk Didik, sebelum 


ditetapkan sebagai tersangka 
oleh Polri, dia juga ditetapkan 
sebagai tersangka oleh KPK ber- 
sama dengan Djoko dan dua re- 
kanan dalam pengadaan alat 
mulasi tersebut, yakni Budi Su- 
santo dan Sukotjo Bambang, 

Meskipun ditetapkan sebagai 
tersangka terlebih dulu oleh 
KPK, Didik, Budi, dan Sukotjo 
juga ditetapkan sebagai tersangka 
oleh Polri, Kini persoalan pe- 
netapan tiga tersangka yangsama 
oleh KPK dan Polri belum dapat 
diselesaikan. 


Dugaan resistensi 


Terkait alotnya penyelesaian 
sengkarut penanganan kasus ini, 
diakui KPK, disebabkan adanya 
resistensi dari Polri. Diduga re- 


sistensi itu muncul karena ada- 
nya dokumen yang menyebutkan 
Kepala Polri Jenderal (Pol) Ti- 
mur Pradopo sebagai pengguna 
anggaran dalam pengadaan alat 
simulasi berkendara tersebut. 

”Mungkin ada kekhawatiran 
karena dalam menetapkan ter- 
sangka kasus ini, KPK menyz 
takan tersangkanya adalah Dj 
Susilo dan kawan-kawan, Dan 
kawan-kawan ini kan bisa siapa 
lau KPK menyidik k: 
ini kan bisa menjerat siapa saja 
yang terbukti terlibat,” kata se- 
orang pejabat KPK. 

KPK memang mengantongi 
dokumen tertanggal 8 April 2011 
yang ditandatangani Kapolri se- 
laku pengguna anggaran dalam 
pengadaan alat simulasi berken- 
d Dalam dokumen itu antara 
lain ditulis, keputusan Kapolri 
tentang pemenang lelang peng- 
adaan simulator berkendara di 
Korlantas, yakni PT Citra Man- 
diri Metalindo Abadi dengan nilai 
kontrak Rp 142 miliar, 

Namun, Johan mengatakan, 
sampai saat ini tidak ada rencana 
KPK memeri Kapolri dalam 
penyidikan kasus korupsi peng- 


ANGANAN 


Menetapkan empat tersangka: Inspektur 
Jenderal Djoko Susilo, Brigjen (Pol) Didik 
Purnomo, Sukotjo S Bambang (swasta), Budi 
Susanto (swasta) 


DUGAAN KORUPSI DI k 


RLANT 


Menetapkan lima tersangka: Brigien (Pol) Didik 
Purnomo (pejabat pembuat komitmen), AKBP 
Teddy Rismawan (panitia elang), Kompol 
Legimo (kepala urusan keuangan), Sukotjo S 
Bambang (swasta), Budi Susanto (swasta) 


S POLRI 


Memeriksa empat perwira Por sebagai 
saksi: AKBP Wandi Rustiwan, AKBP Wisnu 
Buddaya, Kompol Ni Nyoman Suwartin, 
Kompol Endah Purwaningsih (31/8/2012) 


Menyita sejumlah dokumen dari rumah Sukotjo 
di Bandung (6/9/2012) 


Memeriksa dua perwira Polri sebagai saksi: 
AKBP Susilo Wardono, AKBP Indra 
Darmawan Irianto (3/9/2012). 
Memeriksa tiga peru gai 
Kombes Palisi Budi Setyadi, Kompol Setya 

) 


Keuangan Herry Purnomo sebagai saksi 
(18/97/2012) 


Memanggil Erick S Past, pengacara Sukotjo 5 
Bambang, untuk diperiksa sebagai saksi 
tersangka Budi Susanto (10/9/2012) 
Meme ai tersangka Sukotjo 5 
Bambang di Bandung (13/9/2012) 


Sa 
tersangka ke kejaksaan: Brigjen (Pol) Didik 
Pumomo, Kompol Legimo, Budi Susanto 


sebagai saksi di Rutan Mako Brimob 
(24/8/2012) 


AKBP Teddy Rismawan ke Kejaksaan 
(19/9/2012) 


Sumber Litbang Kompas" /ERI, dari pemberitaan "Kompas" dan sumber in 


adaan simulator. "Tidak ada ren- 
cana KPK memeriksa Kapolri,” 
kata Johan. 

Secara terpisah, Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Polri 
Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
Amar, Senin di Jakarta, menga- 
takan, mengenai surat yang 
ditandatangani Kapolri, secara 


prosedur, pengadaan barang di 
Rp100 miliar memang harus 
diketahui dan disetujui Kapolri 
sebagai pengguna aan Polri. 
Setelah peng- 
2 jasa dilakukan 
oleh kuasa pengguna anggaran, 
pejabat pembuat komitmen, dan 
panitia lelang. (BIL/FER) 


ZIARAH & WISATA BULAN MARIA & NATAL 


RITZ MOLYLAND MESIR4 PETRA DUBAI TURKI"(T1/12/13W) 
MARLISOKT 141, 0,26" NOV) 16:020.21 D5) Rnv/Pet (ata di Betblehem 


RITZ HOLY EROPA LOURDES (124) 
IS OKT 1,17 WOW 14, 23 DE5| Rame (Katl di Vatikan) 


RITZ HOLY EROPA LOURDES #YERUSALEM (17M) 


20K 717 142 E5 ame Natal di Vatikan) 
RITZ MOLY FATIMA LOURDES BARCELONA (13H) 
200KT) 2 E5| Roma (ati atima) 

RITZ EUROPE LOURDES LEISURE (1IH) Hygp Ty, 
23885 MOMS CURIGA at daan) MP Sepur 


Rirz tour 


DiScoUNT| 
US$100 


Special Dept. 1AOKT 
Tomo Pendeta 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


April s/ 


Desember 2012 


«| BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


INILAH PARA PEMENANG UTAMA 


AGUNG - PEMENANG RANGE ROVER SPORT 


Periode 25 April - 19 Juni 2012 
"BANK BRI memang makin mantap! Fitur e-Banking BRI nya sungguh 


bekerja dan memudahkan urusan perbankan saya" 


WIDJOJO - PEMENANG RANGE ROVER EVOGUE 


RANGE ROVER 


Periode 25 April. 19 Juni 2012 


“Saya pilih Tabungan BRI BritAma karena ATM dan fiturnya lengkap sekali. 
Semua kebutuhan transaksi perbankan yang diperlukan ada disitu" 


www.bri.co,id 
ISO 9001 Certified 


Periode 18 Juli - 14 Agustus 2012 


Periode 18 Juli - 14 Agustus 2012 


a dipakai meeti 


“Yang jolas cabang BANK BRI itu paling juara di Indonesia, 
Di daerah mana pun saya pasti menemukan kantor. 


INTAN - PEMENANG RANGE ROVER EVOOUE 


“Yang paling membantu adalah Priority Lounge atau Transter Lounge 
di bandaranya bi: 


membutuhkan" 


Tabungan BRI 


KI II Kan BritAma 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam (melambaikan tangan) datang ke Gedung Komisi 


Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (24/9), terl 


t penyelidikan dana talangan Rp 6,7 


triliun untuk Bank Century. Dipo mengaku telah memberikan rekaman rapat yang dipimpin Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Oktober 2008 kepada KPK. 


Dipo: Presiden 
Dukung KPK 


DPR Akan Panggil Sri Mulyani, Susno, dan Miranda 


JAKARTA, KOMPAS — Sekretaris Kabinet Dipo 
Alam mengemukakan, Presiden Susilo Bambang 


Yudhoyono mendukung pe 
Pemberantasan Korupsi. D: 
Dipo, Senin (24/9) di Gedu 


nuh eksistensi Komisi 
ukungan itu diungkapkan 
ng KPK, setelah 


memberikan rekaman rapat pada 9 Oktober 2008. 


”Presiden full support KPK," 
ujar Dipo, Senin. Saat ditanya 
bagaimana bentuk dukungan 
nyata Presiden saat KPK meng- 
hadapi nan pengurangan 
beberapa kewenangan spesifik 
yang dimilikinya, seperti penya- 
dapan dan penuntutan melalui 
revisi undang-undang oleh DPR, 
Dipo tak bisa menjawab s Ik. 

"Kalau itu di luar, pokoknya 
kita support KPK. Kami support 
pemberantasan korupsi,” kata 
Dipo. 

Menanggapi pernyataan ter- 
sebut, Juru Bicara KPK Johan 
Budi mengatakan, semua pihak 
hendaknya jangan hanya beri 
cana, "Sebaiknya memang me- 
reka yang mengatakan mendu- 
kung KPK tidak hanya berwa 
cana saja, tetapi laku 
tindakan nyata. Sudah saatnya 
kita menghentikan wacana mem- 
bantu KPK, tetapi kenyataannya 
tidak ada langkah-langkah nyata 
sama sekali,” katanya. 

Johan mengatakan, faktanya 
saat ini ada langkah dan upaya 
untuk melemahkan pemberan- 
tasan korupsi melalui pengu- 
rangan kewenangan yang dimi- 
liki KPK. Bahkan, sebagian ang- 
gota DPR nyata-nyata ingin me- 
mereteli kewenangan KPK me- 
lalui revisi UU, 

Menurut Johan, mereka yang 
ingin memereteli kewenangan 
KPK jelas tidak memahami fi- 
losofi pendirian lembaga ini 
KPK dibentuk sebag titesis 
dari korupsi yang dinilai me- 
rupakan kejahatan luar bi 


Penghinaan parlemen 
Terkait pemberian rekaman 
rapat ke KPK, Akbar Faizal, ang- 
gota Panitia Pengawas DPR un- 
tuk Penuntasan Kasus Bank Cen- 


tury dari Fraksi Partai Hati Nu- 
rani Rakyat, menilai, tindakan 
Dipo sebagai contempt of par- 
liament (penghinaan terhadap 
arlemen) dan menunjukkan ke- 
gkalan pemahaman Dipo ter- 
adap sistem ketatanegaraan. 
yo, anggota 
ksi Partai Golkar, 
juga menyatakan, tindakan Dipo 
harus dikritik karena menunjuk- 
kan ketidak 
dap konstit 
minta rekaman itu dan kami ber- 
hak mendapatkannya sebagai ba- 
gian dari upaya mengawasi pro- 
hukum kasus Bank Century,” 
kata Bambang. 

Fahri Hamzah, anggota Tim- 
was dari Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera, menuturkan, dalam 
rapat tim kecil Timwas Century 
Senin kemarin, sebagian besar 
fraksi di DPR setuju meminta 
penjelasan mantan Menteri Ke- 
uangan Sri Mulyani, mantan Ke- 
pala Badan Reserse Kriminal Pol- 
ri Komisaris Jenderal Susno Du- 
adji, dan mantan Deputi Guber- 
nur Senior Bank Indonesia Mi- 
randa Goeltom. 


Kebijakan krisis 

Terkait kebijakan yang diam- 
bil pemerintah untuk merespons 
krisis ekonomi 2008, W: 


siden Boediono meneg 
ijakan 


pons yang tepat tei 
ekonomi saat itu 
tidak sampai berdampak pada 
tekanan pada sistem politik di 
dalam negeri. 

”Orang melihat krisis ini ring- 
an seperti lewat begitu saja ka- 
rena pemerintah dan unsur-un- 
sur negara kita mengambil lang- 
kah yang tidak salah, tidak sam- 
pai menimbulkan dampak pada 


sistem politik kita. Tahun 2009 
pemilu berjalan baik dan aman 
sampai ang,” kata Boediono 
di hadapan 127 peserta pendi- 
dikan Lembaga Ketahanan Na- 
sional di Kantor Wapi 

Dalam pidato sekitar 
tanpa teks itu, Wapres 
nyinggung mengenai kel 
pemerintah dalam membe 
dana talangan Rp 6,7 triliun ke- 
pada Bank Century. Namun, se- 
perti diketahui, pada tahun 2008 
pemerintah mengambil kebijak- 
an menyelamatkan Bank Cen- 
tury dengan memberikan dana 
talangan Rp 6,7 triliun. 

Kebi n itu diambil untuk 
menghindari dampak sistemis 
yang mungkin muncul dari per- 
soalan pengelolaan keuangan di 
Bank Century. Pemberian dana 
talangan itu terus dipersoalkan 
sejur kalangan, termasuk 


terkait dugaan pelanggaran hu- 
kumnya. 

Saat memulai pidatonya ten- 
Is ckonomi, Wapres me- 
ekonomi 


tang kri 
atakan, antara situa 
sistem politik se 
tan erat. Dalam r 
tem politik biasanya terancam 
akan rontok karena ada tekanan 
luar biasa dari krisis ekonomi, 
Wapres merunut sejarah krisis 
&konomi tahun 1997-1998 yang 
memberikan tekanan besa 
sistem politik di Indonesia hing- 
ga terjadi perubahan 
litik. Saat itu, pemerintah meng- 
ambil — keputusan — menutup 
bank-bank kecil yang total aset- 
nya hanya sekitar 2,5 persen dari 
total aset bank-bank di Indo- 
nesia. Kebijakan itu justru me- 
munculkan  ketidakper 


bank serta Pepe Daru ke 
bank-bank besar di dalam dan 
r negeri. 
aya kebetulan waktu itu 
(1997-1998) di tengah pusaran 
krisis, tetapi bukan pengambil 
keputusan yang tinggi. Kebetulan 
tahun 2008 terjadi krisis lagi dan 
saya berada di tengah pusaran 
juga,” kata Boediono, 
(BIL/FAJ/NWO/WHY) 


PERJALANAN DINAS 


Anggaran Dipotong untuk Rakyat 


JAKARTA, KOMPAS — De- 
wan Perwakilan Rakyat akan me- 
motong anggaran perjalanan di- 
nas pemerintah pusat tahun 2013 
yang dianggarkan Rp 21 triliun 
hingga sekitar 30-40 persen. Da- 
na hasil penghematan Rp 6 tri- 
liun-Rp 8 triliun akan dipakai 
untuk menambah anggaran 
infrastruktur dan program pro- 
rakyat. 

"Pimpinan DPR dan Badan 
Anggaran DPR juga sepakat, ang- 
garan belanja barang kemente- 
rian dan lembaga dipotong 20 
persen untuk kemudian dialih- 
kan ke belanja modal,” kata Ke- 
tua DPR Marzuki Alie seusai ra- 
pat pimpinan DPR dan Banggar 
DPR di kompleks Parlemen, Ja- 
karta, Senin (24/9). 

Besar biaya perjalanan dinas 
untuk semua kementerian dan 
lembaga pemerintah tahun 2013 
g dianggarkan Rp 21 triliun 

melebihi alokasi  prog- 


ini 
ram-program peningkatan kese- 
jahteraan rakyat. Hal itu misal- 


nya jaminan kesehatan mas 
rakat senilai Rp 73 triliun, ban- 


tuan siswa miskin Rp 10 triliun, 
dan subsidi benih Rp Ol triliun. 

Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) juga menemukan sejum- 
lah masalah dalam anggaran per- 
jalanan dinas tahun 2010. BPK 
menemukan banyak perjalanan 
dinas fiktif, duplikasi laporan, 
hingga bukti perjalanan yang ti- 
dak valid. Hasil audit BPK atas 
perjalanan dinas senilai Rp 18 
triliun pada 2011 juga menun- 
jukkan adanya pemborosan s 
besar 40 persen atau Rp 72 tri- 
liun, 

Ketua Badan Anggaran DPR 
Ahmadi Noor Supit menyatakan 
akan berupaya menjelaskan ke- 
putusan DPR ini ke pemerintah. 
Kesepakatan itu dibuat untuk 
memenuhi desakan masyarakat 
yang menilai anggaran kemen- 
terian/lembaga banyak yang di- 
hambur-hamburkan untuk kegi- 
atan yang tidak efektif. 

"Mudah-mudahan upaya ini 
memenuhi harapan masyarakat,” 
ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi 
Santoso. 

Namun, Uchok Sky Khadafi 


3 


Anggota DPR bahkan 
sering tidak tahu ada 
anggaran perjalanan 
dinas terutama ke luar 
negeri. Kadang 
disembunyikan oleh 
kementerian terkait. 


dari Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran menga- 
takan, anggaran perjalanan dinas 
sebenarnya dapat dipotong hing- 
ga 50 persen atau sekitar Rp 10 
triliun. Selama ini, anggaran per- 
jalanan dinas menjadi besar ka- 
rena banyak masalah di reali- 
sasinya seperti temuan BPK. 
"Sebab lain, ada satuan kerja di 


kementerian yang mempunyai 
program pemantauan dan eva- 
luasi hingga 15 kali, padahal se- 
benarnya cukup dua sampai tiga 
kali tiap tahun dan rombongan 
tidak perlu banyak. Sejumlah ke- 
menterian juga amat gemar 
menggelar acara seperti seminar, 
workshop, dan sosialisasi yang 


memboroskan anggaran,” ujar 
Uchok. 
Namun, DPR kesulitan me- 


nata perjalanan dinas di kemen- 
terian. Pasalnya, dokumen yang 
mereka terima masih berupa 
anggaran global dan bukan rin- 
cian anggaran hingga sulit di- 
kritisi. "Anggota DPR bahkan se- 
ring tidak tahu ada anggaran per- 
jalanan dinas terutama ke luar 
negeri berikut alasannya karena 
kadang disembunyikan oleh ke- 
menterian terkait,” kata Uchok. 

Untuk mengatasi hal ini, DPR 
harus meminta setiap kemen- 
terian menyerahkan rencana 
kerja anggaran kementerian lem- 
baga sebelum ada rapat antara 
kementerian itu dan komisi ter- 
kait. (NWO) 


KTP ELEKTRONIK 


Tambahan 


JAKARTA, KOMPAS — Kartu 
elektronik 
selesai 
akhir 

ini 


tanda — penduduk 
dipastikan tidak akan 
dicetak dan dibagikan 
2012, Namun, program 

i kan merekam 
tidaknya 172 juta penduduk wajib 
KTP di Indonesia pada akhir 
2012. Untuk melanjutkan prog- 
ram masih diperlukan anggaran 
lebih dari Rp 15 triliun pada 
2013. 

Hal ini terung 


p dalam pe- 


ja dengan Komisi IT DPR di Ja 
karta, Senin (24/9). Dalam raj 
ja yang juga membahas ma- 
lah pilkada serentak itu, Men- 
dagri didampingi Direktur Jen- 
deral Kependudukan dan Pen- 
catatan Sipil Irman, Dirjen Oto- 
nomi Daerah 

Djohan, Dirjen K 
dan Politik Tanribali Lamo, Dir- 
jen Keuangan Daerah Yuswandi 


Rp 1,5 Triliun untuk 2013 


Temenggung, dan Inspektur Jen- 
deral Kemendagri Maliki Heru 
Santosa, 

Kemendagri optimistis, pere- 
kaman data KTP elektronik pada 
172 penduduk wajib KTP akan 
rampung akhir 2012. Saat ini, 
warga yang sudah merekam data 
untuk pembuatan KTP clektr 
nik tercatat mencapai 147411 j 
ta. Blangko kosong berikut cip 
yang sudah dicetak baru 112 juta 
keping. Sebanyak 64 juta sudah 
dipersonal dan 496 juta su- 
dah didistribusikan. 


Konsorsium 

at ini, anggaran yang ter- 
sedia pada 2012 sebesar Rp 1,68 
triliun akan digunakan untuk 
pembayaran 144 juta keping 
blangko KTP elektronik berikut 
cip, 76 juta keping yang sudah 
dipersoi 
keping yang didistribusikan. Ang- 
garan ini sampai batas akhir kon- 


trak pada 31 Oktober. 

Bila konsorsium melanjutkan 
pencetakan KTP elektronik sam- 
31 Desember 2012, realisasi 
fisik akan mencapai 172 keping 
blangko kosong berikut cip, 100 
juta keping yang sudah diper: 
sonalisasi, dan 70 juta KTP ek 
tronik didistribusikan. Namun, 
menurut Gamawan, sebagai pro- 
yek tahun jamak, pekerjaan ini 
akan dibayar melalui APBN ta- 
hun 2013 senilai Rp 1045 triliun. 
Untuk kelanjutan penerapan 
KTP elektronik secara reguler 
pada 2013, Kemendagri meng- 
alokasikan anggaran tambahan 
Rp 3 miliar. Karena itu, 
tahun depan program KTP elek: 
tronik masih memerlukan dana 
Rp 45 triliun lebih. 

Proyek KTP elektronik ter- 
sebut dimenangkan Konsorsium 
PNRI senilai Rp 5,84 triliun. 
Konsorsium ini terdiri atas Pe- 
rum PNRI, PT Sucofindo, PT 


Sandipala Artha Pura, PT LEN 
Industri (Persero), dan PT @u- 
adra Solution. 

Anggota Komisi TT, Nurul Ari- 
fin, mempertanyakan keberlan- 
jutan program KTP elektronik 
setelah proyek rampung. Menu- 
rut Gamawan, pengerjaan KTP 
elektronik akan terus dilakukan 
untuk warga yang sudah berusia 
17 tahun atau s h menikah. 
Namun, Kemendagri masih 
mengusulkan supaya KTP elek- 
tronik berlaku seumur hidup un- 
tuk menghemat biaya 
ruan KTP elektronik 
triliun tiap lima tahun. 

Terkait distribusi KTP elek- 
tronik, menurut Gamawan, pe- 
merintah menyerahkan kewe- 
nangan ke pemda, Ditegaskan, 
untuk program KTP elektronik 
massal, warga tidak dibebani bi- 
aya sama sekali. Aparat yang me- 
narik pungutan liar bisa di 
porkan kepada polisi. (INA) 


ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (AKPI) 


BEKERJASAMA DENGAN 


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 


Sekretariat : - Wira Usaha Bullding It. 2 JI. H.R, Rasuna Said Kav. 5C Kuningan, Jakarta Selatan 12940 


Telp/Fare (62421) 527711 


5,5277116/162t21) 5277245 


- Jl KH. Wahid Hasyim No. 12 D,It: 2-3, Jakarta Pusat 10340 Telp/Fax: (62121) 31926674, 3140229 / (62421) 3140416 


Menyelenggarakan: 


PENDIDIKAN KURATOR dan PENGURUS ANGKATAN XIX 


Tempat: 

Unigue Ballroom, It.2, Hotel HARRIS, Tebet 

Jl. Dr. Sahardjo No. 191, Jakarta Selatan 
IWaktu Penyelenggaraan: 

Tgl. 15 Oktober 2012-37 Oktober 2012 

Pk. 13,00 - 18,45 WIB, Senin (15 Oktober 2012) 


Pk. 14,30 - 18.45 WIB, Selasa s/d Jumat (16 Oktober 2012-19 Oktober 2012) 


Pk. 10.00 - 16.45 WIB, Sabtu (20 Oktober 2012) 


Pk. 14,30 — 18,45 WIB, Senin s/d Rabu (22 Oktober 2012 -24 Oktober 2012) 
Pk. 1430 - 18.45 WIB, Senin s/d Rabu(29 Oktober-31 Oktober 2012) 
ujian Tertulis : Sabtu, 10 November 2012 (Pk. 09.00-13.00 WIB) 


Ujian Lisan  : Sabtu, Ol atau 08 Desember 201 
peserta: 

Dibatasi maksimal 65 (enam puluh lima) orang 
a. Advokat dan Konsultan Hukum 

b. Akuntan Publik 


& In-house Lawyer Perusahaan/Bank 


Biaya Pendidikan : 
Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) 
Biaya Ujian : 
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
Bank Mandiri KCP Jkt Cut Meutia 
No. Account: 123-00-0482200-5 
a/n R. ASTUTI SITANGGANG 


Penuaan 


1. DR. Andrey Sitanggang, SE,SH,MH. 
DR PurnamaT, Sirait, SH, MH, 
Drs, Soemarso Slamet Rahardjo, ME, 
Dua Hutapea, SH. 

. Ellana Tansah, SH. 


. Fred BG, Tumbuan, SH,Ph.D. 


. GP. Aji Wijaya, SH. 


. Kemalsjah, SH. 

. Tri Herdianto, SH, 
12 (Pk. 10.00 - selesai) 
. Dr. Nur Aslam, 


peserta: . Muhamad Ismak, 


. Heru Pramono, SH,M.Hum, 


SPI, MH 


|. Marjan E. Pane, SH. 


SH.MH 


Putu Supadmi, SH. 


. Rahmi, SH. 
Dr. Ricardo Siman 
Umar Kasim, SH. 
3. Yan Apul, SH. 


juntak, SH, LLM,ANZIIFCIP. 


. AR. Marudur Sitanggang, SE,Ak, MBA. 


Informasi & Pendaftarai 


Telp/Fax. (62121) 3140229/3140416 (Shanty) 
Telp/Fax. (62421) 5277115/5277116 (Eka) 


Pokok Pembahasan: 


Pengertian umum Kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan, Registrasi & Formulir Pengadilan Niaga, Prosedur Permohonan Kepailitan 
(dl Pengadilan Niaga, Putusan Kepallitan, Akibat Hukum Kepalitan, Actio Paullana, Mengurus Harta Pallit termasuk Pencocokan Utang, Accord 


Petssnainn salam Kecaian, Pembaratan Hata Pali penanak Perbaaiat an helai Pegedur Pandaan 


Kewajiban Pembayaran 


, Aspek Internasional dalam Hukum Kepallitan, Perbandingan Hukum Pallit Beberapa Negara, Aspek Pidana. dalam Ken Kepailitan, Evaluasi & 


la Ke Pera lan Niaga. 


a ap rta yang terdaftar dan membayar 
ulai pendidikan bermaksud mengundur 
Aa Sea perataan had 


durkan ir atau Udak jadi mengikuni pendidi 
al 809e dari sel 


lunas biaya pendidikan, akan dikenakan 


luruh pertemue 
Jakarta, 25 September 2012 
Hormat kami, 


ttd 


Ketua Umum 
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) 
Or. Ricardo Simanjuntak, SH, LLM,ANZIIFCIP. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


potongan sebesar 016 apabila dalam 3 ari sebelum 


) 


Inverter Hitachi 
Teknologi Masa Kini 
Untuk Masa Depan 


Inovasi teknologi Inverter dari Hitachi menghasilkan pendinginan yang stabil 
dan merata serta menghemat pemakaian listrik dengan mengoptimalkan 


kinerja mesin kukas anda. 


A3 


TOMORRSW 


(PL MITACNI MODERN SALES MDONESIA J. Jand. 5. Parman Kav. 12, 
Ga. Wisma Siti LL. 2, Jakarta Barat, Tetp. (21) SIO7211 


Cabang Gan Service Cort, 


Bi 


Semarang 4 Sanga Konga Po Irta Mu Ni t2p Semarang Yi WHO PETS Surahapa Ang mon Raya Ns P1 WKT WNA Man ai Ga Set R5 AN 
Wp DAN) ES1TIN. Befhpapan.A ML Marga Pa Fera Araeman ek FI Mi 10 YG IA TOTIOKO 


Serven Centar. 
kandang: A Save bi 2 Dep 22) TKNNAK Bat 


JL Sage 285 Tu DAY WNOAO, Pelnbang: MP Murgpirepara, Nano YP Ka AM 1LOGI.Peo TUYI TUNAI, 


Pemrad: 4 & dewa Na. £) Be. BEI TAIUAK Samar AJAK Sae No.2 Po. SAI) T77FSI 


ttp://Wroew Inai -hltacia.co id 


GETHER 


Inspire the Next 


HITACHI 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


JAJAK PENDAPAT ” KOMPAS” 


Tren Pengganti Muncul 


“APA YANG MEMBUAT ANDA IKUT MEMBERIKAN SUARA DALAM PILKADA JAKARTA KALI INI?” 


Kentalnya kekhawatiran 
pengamat politik dan 
masyarakat luas akan 
terjadinya stagnasi 
pertumbuhan tokoh 
nasional untuk Pemilu 
2014 tampaknya segera 
cair. Pilkada DKI 
Jakarta yang baru saja 
usai memberi harapan 
pada model rekrutmen 
kepemimpinan. 


Oleh BAMBANG SETIAWAN 


awaran model perubahan 
| yang dipertontonkan war- 
ga dalam Pilkada Jakarta 


sa memengaruhi konstelasi 
politik secara luas, yang selama 
ini stagnan, Walaupun belum 
tentu dicalonkan untuk bursa 
calon presiden 2014, model ke- 
pemimpinan Joko Widodo (Jo- 
kowi) dan Basuki Tjahaja Pur- 
nama (Ahok) bisa berdampak 
pada runtuhnya paradigma ke- 
pemimpinan kaku selama ini, 

Besarnya dorongan untuk 
perubahan tertangkap lewat 
survei pascapemilihan (exit poll) 
yang dilakukan Litbang Kompas. 
Lewat sebuah tarik-menarik 
yang dramatis, mereka yang 
menginginkan perubahan akhir- 
nya memenangkan pertarungan. 
gaimana terlihat dala 
yang datang 
ke TPS karena menginginkan 
perubahan terhadap kehidupan 
kota dan pergantian gubernur 
cenderung memilih Joko- 
wi-Ahok. Mereka yang datang 
ke TPS sekadar menggunakan 
hak atau karena disuruh men- 
coblos oleh orang lain cende- 
rung memilih Fauzi Bowo-Na- 
chrowi Ramli (lihat gra Hasil 
hitung cepat sejumlah lembaga 
penelitian menunjukkan, keme- 
nangan ada pada tokoh yang di- 
beri mandat perubahan: 

Jokowi dipandang 88,3 per- 
sen responden berhasil dalam 
membenahi Kota Solo, Jawa 
Tengah, Mayoritas responden, 
rata-rata di atas 70 persen, me- 
dang positif sikapnya dalam 
menghadapi soal perbedaan ct- 
nis, agama, ataupun dalam me- 
lakukan pendekatan kepada ma- 
syarak: 

Pandangan positif yang dilon- 
tarkan publik Jakarta kepada 
Jokowi bukan citra yang diba- 
ngun instan. Hasil penelitian le- 
wat observasi dan wawancara 
mendalam terhadap warga Solo 
yang dilakukan Litbang Kompas 
aperlihatkan pandangan po- 
sitif terhadap sejumlah peru- 
bahan yang dilakukan Jokowi. 

Wali Kota Solo ini dikenal 
ok yang 
im mem- 
bereskan birokrasi di wilayah- 
nya sehingga bekerja lebih efek- 


Memenuhi 
hak/kewajiban 


Disuruh RT/ 
orang lain 


N - 600 Sampilng rror- »/-4 


Kemacetan 


“MENURUT ANDA, 
MAMPU ATAU TIDAKKAH 
JOKOWI-AHOK 
MENGATASI PERSOALAN 
BERIKUT?" 


Berhasil membenahi 


Meramaikan 
pemilihan 


Ingin 
perbaikan kota 


2221 


Banjir 


A6 9 
AA 4 Aj @ Tidak mampu 
@ Tidak tahu/ 
tidak jawab 
N-600 
Sampling error 4/-415 


Metode Survei 
Survei pascapen- 
cablosan ini dilakukan 
pada 20 September 


Dekat dengan 


Ingin 
ganti gubernur 


Lainnya 


@ Foke-Nara @ Jokowi-Ahok 


Kriminalitas 


“5 Mampu 


“SETUJU ATAU TIDAK Kota Solo masyarakat, tokoh, dan ormas ag Yaya nara tatap 
SETUJUKAH ANDA LN 29 Natan On oran 
DENGAN PERNYATAAN 2g 8 Setuju da 
TENTANG JOKOWI 100k so Tidak setuju 

BERIKUT?" @ Tidak tahu/ | Sakarta Dorgan ikat 
N- 690 tidak jawab | Keane 
Nama rore 7241 penelitian Ini adalah 14 


tif. Kepeduliannya dengan ling- 
kungan ditunjukkan dengan 
mengembalikan sebagian besar 
taman kota dan bantaran sungai 
kepada fungsinya dengan tetap 
memanusiakan penghuni yang 
telah mendudukinya. 

Ia juga figur pemimpin ber- 
penampilan sederhana yang di- 
kenal bekerja keras di lapangan 
daripada menerima laporan di 
belakang meja. Jokowi juga me- 
nampakkan kepribadian yang 
tak memupuk kekayaan dengan 
korupsi, bahkan sejak menjabat 
gajinya dipergunakan untuk 
bantuan sosial. Lebih dari itu, 
dukungannya kepada mobil pro- 
Guksi anak-anak sekolah mene- 
ngah kejuruan menginspir 
kembalinya kepercayaan diri 
bangsa, Kedekatannya yang nya- 
ris tak berjarak dengan mas 
at membuat sebagian bi 
ngan merasa ikut dalam ge- 
rak laju perubahan yang dila- 
kukannya, 

Di tengah kering dan berja- 
raknya model pemimpin yang 
umumnya dianut pemimpin da- 
erah dan nasional, apa yang di- 
lakukan Jokowi membalikkan 
paradigma. Apa pengaruhnya 
model ini ke depan, khususnya 
terhadap elite politik al 
dan partai-partai mapan? 

Pilkada DKT Jakarta telah 
memberi pelajaran sangat ber- 
arti bagi ah elite mapan 
yang ingin membangun dinasti 
dengan modal kepemimpinan 
alakadarnya, Peristiwa politik ini 
juga mempertontonkan runtuh- 
nya partai-partai yang dilanda 
kejumudan, tidak mau mengu- 
bah pola kaderisasi dan mem- 
beri peluang sempit bagi mun- 
culnya tokoh baru. 


Stagnasi tokoh 

Sejak Pemilu 2009, sebuah 
y alu sulit di- 
alah siapa presiden se- 
telah Susilo Bambang Yudho- 


yono (SBY). Sulit dijawab ka- 
rena hingga tiga tahun bela- 
kangan tidak muncul tokoh 
yang menonjol 
puk publik neg 
menjadi pemimpin nasional. 
Meskipun terdapat beberapa 
nama yang cenderung lebih 
tinggi diterima masyarakat da- 
ripada yang lainnya, hal itu be- 
lum mampu mengalahkan po- 
pular presiden yang sedang 
berkuasa, Artinya, jika diberi pi- 
lihan bebas, nama SBY cende- 
rung mi: muncul dan cukup 
dominan di antara tokoh-tokoh 
lainnya. Kondisi ini berbeda de- 
ngan situasi menjelang Pemilu 
2004. Hasil pemantauan lewat 
sejumlah jajak pendapat Litbang 
Kompas, ketika itu popularitas 
SBY sudah meroket melampaui 
Presiden Megawati yang sedang 
berkuasa. 

Hingga saat ini, panggung po- 
litik yang dibaca publik belum 
bergeser dari tokoh-tokoh lama 
yang berebut kekuasaan. Nama 
seperti Megawati Soekarnoputri, 
Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, 
dan Amien Rais masih berada di 
jajaran alternatif kepemimpin- 
an, Nama-nama baru seperti 
Aburizal Bakrie, Mahfud MD, 
Dal Iskan, Sri Mulyani, Sur- 
ya Paloh, dan Anies Baswedan 
mulai muncul, tetapi tetap kalah 
pamor. 


Memicu tren 


Pilkada DKI Jakarta bi: 
skala mini dari dorongan akan 
perubahan yang lebih besar di 
tahun-tahun mendatang, Inilah 
yang ditakutkan sejumlah elite 
mapan partai politik, yaitu ke- 
mungkinan tergerusnya peran 
mereka jika tidak membendung 
laju Jokowi. Tak heran, meski 
akat karena me- 
kampanye pada: 
putaran pertama, elite parpol 
tetap membelokkan perahu po- 
litiknya mendukung petahana, 


bersen, 


Jokowi-Ahok, bisa jadi, memang 
berbahaya bagi elite-elite lama. 
Bukan karena kehadiran fisik- 
nya dalam Pemilu 2014, tetapi 
kemampuannya memicu tren 
yang akan diadopsi dalam 
pergantian kepemimpinan nasi- 
onal. Ini artinya, calon pemim- 
pin nasional harus lebih letih 
bekerja dari yang sebelumnya 
mereka pernah bayangkan un- 
tuk dilakukan. Tiap calon akan 
diukur lebih teliti, menurut mo- 
del yang dibawa Jokowi ke kan- 
cah perebutan DKI 1. Bagi 
yang tidak punya rekam ji 
menonjol dalam mengurusi ma- 
syarakat dibutuhkan biaya yang 
sangat besar untuk per 


Kegagalan partai-partai poli- 
tik papan menengah-atas dalam 
Pilkada Jakarta akan berimpli- 
kasi pada tuntutan perubahan 


untuk memberi peluang bagi fi- 
gur baru jika tidak ingin ter- 


politisi muda yang memiliki 
bagus baik di luar maupun 
di dalam pemerintahan untuk 
berani tampil ke tingkat nasi- 
onal, (LITBANG KOMPAS) 


KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 


Jadwal Seleksi Kembali Tak Menentu 


JAKARTA, KOMPAS — Jad- 
wal pemilihan komisioner Ko- 
misi Nasional Hak Asasi Manusia 
periode 2012-2017 yang semula 
diagendakan pada 24 September 
2012 kembali tidak menentu, 
Bahkan, ada wacana di Komisi IIT 
DPR untuk mengembalikan 30 
nama calon komisioner ke Kom- 
nas HAM. Padahal, masa kerja 11 
komisioner — Komnas — HAM 
2007-2012 sudah diperpanjang 
karena tugasnya berakhir pada 
30 Agustus lalu, 

Wacana pengembalian calon 
komisioner ke Komnas HAM ini 
muncul setelah Komisi TII rapat 
konsultasi ke Mahkamah Agung, 
Senin (24/9) di Jakarta. Rapat 
dilakukan karena ada gugatan 
terhadap proses seleksi komisi- 
oner Komnas HAM 2012-2017 
yang dilakukan Syatruddin Ngul- 
ma Simeulue, 

Syafruddin, komisioner Kom- 
nas HAM 2007-2012, menggugat 
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pu- 
sat karena ada ketentuan calon 
komisioner 2012-2017 minimal 
berijazah sarjana. Ketentuan 


yang membuat Syafruddin tidak 
lolos seleksi itu tidak ada dalam 
UU Nomor 89 Tahun 1999 ten- 
tang HAM dan tidak dibahas di 
rapat pleno Komnas HAM. 
Syafruddin antara lain meng- 
gugat panitia seleksi yang di- 
ketuai Jimly Asshiddigie dan Ke- 
tua Komnas HAM Tfdhal Kasim. 
Dalam gugatannya, Syafruddin 
antara lain minta hasil seleksi 
dibatalkan karena cacat hukum. 


Tak bisa diprediksi 

Dalam rapat konsultasi, me- 
nurut Wakil Ketua Komisi II 
DPR Nasir Djamil, MA tidak da- 
pat memberi pandangan karena 
proses hukum atas gugatan itu 
sedang berlangsung, MA. tidak 
dapat melakukan intervensi dan 
tidak dapat memprediksi kapan 
perkara itu akan diputus. 

”Komisi IIT jadi serba salah, 
Jika kami melakukan pemilihan, 
dapat dipersalahkan jika kelak 
hakim menyatakan proses seleksi 
tidak sah. Namun, jika tidak se- 
gera melakukan pemilihan, kami 
dituding macam-macam,” kata 


Nasir. 

Kondisi ini memunculkan wa- 
cana untuk mengembalikan 30 
nama calon komisioner ke Kom- 
nas HAM hingga mereka me- 
nyelesaikan persoalan terkait 
proses seleksi. "Bola panas ma- 
salah ini berasal dari Komnas 
HAM. Jadi, kami mungkin akan 
minta mereka terlebih dahulu 
menyelesaikan persoalan itu," 
kata Nasir. 

Namun, anggota Komisi TIT, 
Trimedya Panjaitan, berpenda- 
pat, Komisi III sebaiknya 
melakukan proses pemili 
misioner Komnas HAM, tak per- 
lu menunggu putusan atas gu- 
gatan Syafruddin. Dengan demi- 
kian, Komnas HAM dapat segera 
kembali bekerja, dan DPR juga 
tidak terbebani persoalan terse- 
but. DPR harus memikirkan ke- 
pentingan masyarakat yang lebih 
besar, 

Sebelumnya, Jimly juga ber- 
pendapat demikian. Dia juga me- 
negaskan akan mengajukan ban- 
ding dan kasasi jika kalah dalam 
gugatan. (NWO) 


MEDIA MASSA 


Undang-Undang Pers Perlu Diamandemen 


JAKARTA, KOMPAS — 
Amandemen — Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
Pers mulai diperlukan. Perkem- 
bangan beragam media informa- 
, kepemilikan media massa oleh 
ngan pengusaha bermodal 
t, komitmen menjaga profe- 
onalisme wartawan, kemerde- 
hingga peningkatan 
ejahteraan harus se- 


n mengamandemen 
s tersebut terungkap da- 
3 Tahun Pelak- 
sanaan UU Pers” di Dewan Pers, 
Jakarta, Senin (24/9). Hadir s 
bagai pembi Menteri Hukum 
dan Hak A: Manusia Amir 
Syamsuddin, Hakim Agung Andi 
Samsan Nganro, dan anggota 
Pengurus Dewan Pers, Wina Ar- 
mada Sukardi. Sejumlah tokoh 
pers pun hadir menyumbangkan 
berbagai gagasannya. 

UU Pers yang berlaku seka- 
rang ditandatangani dan disah- 
kan Presiden BJ Habibie, In- 


donesia saat itu dalam proses 
pemulihan krisis multidimensi 
setelah terlepas dari belenggu 
otoriter di masa Orde Baru, 
Amir mengatakan, UU Pers 
lahir di tengah euforia yang tidak 
menguntungkan bagi dunia pers. 
Di lain da juga m 
yang justru merasa 


amandemen tersebut, 
ap membantu. Saya men- 
ling- 
kungan Senayan. Mereka lebih 
takut kepada pers daripada polisi. 
Ini gejala kurang sehat,” ujar 
Amir. 

Menurut Amir, amandemen 
UU Pers seharusnya bukan hanya 
semakin melindungi pers, tetapi 
juga melindungi kepentingan 
masyarakat. Sudah diketahui 
umum, pemodal-pemodal kuat 
memiliki perusahaan pers. Ini 
merupakan satu hal yang perlu 
dicegah. 

Andi berpendapat, apabila UU 
Pers masuk sebagai lex specialis, 


saya 
catat kekhawatiran di 


ada hal-hal yang perlu diatur. 
Misalnya, UU Pers perlu ditam- 
bahkan persyaratan menjadi 
wartawan, 

Wina menjelaskan, selama ini 
gagasan mengamandemen UU 
Pers telah digulirkan Dewan Pers. 
IS 1. di 
ngan pihak-pihak terkait, sekitar 
80 persen mendorong dilakukan 
amandemen UU Pers. Hanya 
Serikat Penerbit Surat Kabar 
yang masih bersikeras untuk ti- 
dak mengamandemen UU Pers. 

Redaktur Senior The Jakarta 
Post Sabam Siagian menegaskan, 
Dewan Pers harug mengambil 
keputusan tegas untuk mendo- 
rong kelengkapan revisi UU Pers. 
Sistematisasi draf amandemen 
dan rapat dengar pendapat harus 
diperkuat. 

"Kalau sudah merupakan ini- 
siatif pemerintah bersama insan 
pers, kita jangan lagi bergantung 
pada jaminan-jaminan  perse- 
tujuan pembahasan di tingkat 
parlemen,” ujar Sabam. (OSA) 


GOTDEN RAMA | 


UARANTEED DEPARTURES 


WONDERFUL EUROPEAN HOLIDAYS JERITAN End 


Dep: 15.72 Ox 

216 IA TO 1 Dec 
FUN WEST EUROPE 4 
BARCELONA & LOUI tum USO 


eaankar” & 2.488 


S0 han PE 


MN era 
18 "no Eunope Lounoes 


TG TA LouNOEs - 
0g: 170x110 Nov 


O4D FUN BANGKOK PATTAYA 


040 FUN MALAYSIA 4 
GENTING HIGHLAND 


SD FUN VIETNAM 4 HA LONG BAY 


78 


08D FUN HONG KONG SHENZHEN 
t SPLENDID CHINA 


538 
05D FUN HONG KO 
SHENZHEN MACAU op 
F1 0 20a/h IS 628 
070 FUN HONG KONG SHENZHEN MACAL) 
VENETIAN & DISNEYLAND Y 


06D FUN KOREA EVERLAND 
07D FANTASTIC KOREA JEJU 


08D FUN KOREA TAIWAN FANTASTIC 
HELLO KITTY FLIGHT 


07D FUN JAPAN DISNEYSEA 
# UNIVERSAL STUDIOS. 


7D FUN OKUJOU JAPAN 
4 KANAZAWA 


0 FUN MADRID BARCELONA 4 


Mam Df 1288 
MenaanaN ASI KaROrE 
Ne & 2.888 
SPAIN PORTUGAL MOROCCO 
DE Di 
LD EU sem 


Op: 19,21 C8 10Nor 


SANTA CLAUS 
ND dita pam 255 


05D FUN BEIJING GREATWALL 


sama 090 FUN CHINA HIGHUGHT 


100 ENCHANTING YUNNAN 
4 SHANGRILA 


100 EXCITING JIUZHAIGOU 
ZHANGJIAJIE 


05D FUN TAIWAN SPECIAL 


070 FUN TAIWAN TAITUNG 
HOTSPRING EXPERIENCE 


928 


070 TAIWAN FORMOSAN ABORIGINE 548 


070 TAIWAN SPECIAL ALISHAN “5,, 


10D FUN WEST COAST USA 
4 DISNEYLAND 


OON FUN NEW ZEALAND KIWI -»., . 
#GLOW WORM CAVES (Of, Kan 
- e "2.588 


05 FUN SYDNEY 4. 
v PORT STEPMEN tm USO 


F 

Laba mann 1.198 

OTO #UWAUSTMALA DNEAMLAKN 
4 TANGALOOMA ,-», 

panu :9 22066 (Pan U30 


TURKEY PROMO 


1 0D FUN TURKEY ADVENTURE $, 


4 BOSPHORUS CRUISE “et jsp 
11 D FUN TURKEY BOSPHORUS CRVISE 
Dp: 


12) Manan 
MD menga 


OSN SOUTHEAST ASIA ROYAL CARIBBEAN 
LEGEND OF THE SEAS - 


11D HOLYLAND JERUSALEM 
EGYPT & PETRA 


03D SINGAPORE # USS 

09D KUALA LUMPUR FREE & EASI 
040 BANGKOK PATTAYA 

0SD HONGKONG SHENZHEN 
040 SHANGHAI FREE & EASY 


PT. GOLDEN RAMA EXPRESS TOURS & TRAVEL 


GOLDEN RAMA 


Io2a) Bea 2205 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Lona 
Penjual Tas 


WYW. bri.co.id 


Transder kepada ibu Wita sebesar 
Rp 1009000 Pembayaran 100 pcs tas. 


Transfer kepada Ibu Rose sebesar 
Rp 25.000.000 - Pembayaran bahan baku kulit 


ag 
|. 


' Na 


"syarat & ketentuan berlaku 


Keunggulan lain 
Tabungan BRI 
BritAma Bisnis 


BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


Selalu terhubung dengan Transaksi Bisnis Anda 


Segera buka Tabungan BRI BritAma Bisnis di Kantor BANK BRI terdekat & 
raih kesempatan memenangkan Undian Untung Beliung BritAma 


Rose Diana 
Suplier Bahan Kulit 


Irarwder masuk dri RU Wis ebasar 
R0 28000000” Penata bahan bahu kt 


P. 


Tabungan BRI 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Presiden RI di New York 


residen Susilo Bambang Yudho- 
yono berada di New York 
menghadiri sejumlah acara. Tiga 
agenda utama adalah pidato di 
Sidang Majelis Umum PBB. 


Berikutnya adalah pembahasan agenda pembangunan 
pasca-2015, dan ketiga adalah pertemuan bisnis serta 
investasi, Kita tentu berharap ada hasil maksimal dari 
lawatan Kepala Negara, yang selain membawa misi bagi 
Indonesia, juga bagi negara di dunia. Khusus untuk yang 
terakhir ini, Presiden RI bersama dengan Perdana Menteri 
Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen John- 
son Sirleaf telah diangkat sebagai Ketua Bersama Panel 
Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Pasca-2015 oleh Se- 
kretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, 

Tugas bagi dunia ini tidak ringan, karena Sekjen PBB 
menaruh harapan besar, Panel Tingkat Tinggi yang ia 
bentuk bisa memberikan rekomendasi langkah berikut bagi 
dunia setelah berakhirnya Tujuan Pembangunan Mileni- 
um yang dikenal sebagai MDG (Millennium Development 
Goal) yang berakhir tahun 2015. Fokus yang diinginkan 
tetap bertumpu pada upaya penghapusan kemiskinan dan 
pengembangan pembangunan berkelanjutan yang didu- 
kung oleh ekonomi hijau. 

Sedikit kita bisa mengungkap, tiga tahun sebelum MDG 
berakhir, Indonesia telah banyak membuat berbagai ke- 
majuan dalam upaya mencapai target delapan sasaran 
MDG. Namun, pada sisi lain kita juga masih bisa mencatat 
bahwa pekerjaan masih banyak untuk bisa dikatakan 
sukses, khususnya dalam bidang pemberantasan penyakit 
menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pe- 
meliharaan lingkungan. 

Selain itu, sementara kita masih harus berjuang mem- 
berantas kemiskinan, yang angkanya disebut masih sekitar 
30 juta dari 240 juta penduduk Indonesia, kita mendengar 
kabar, China berhasil mengangkat sekitar 400 juta pen- 
duduknya dari kemiskinan selama program MDG, Negara 
lain banyak yang melaju lebih kencang dari kita. 

Sebelum Presiden berangkat, kita mendengar, satu topik 
yang diangkat dalam pidato SBY di PBB adalah imbauan 
arang penistaan agama. Tentu saja ini tidak 
terlepas dari pembuatan film di AS dan kartun di Perancis 
yang menimbulkan protes di sejumlah negara. Kita ber- 
harap berbagai kalangan di dunia bisa merefleksikan 
kejadian di atas dan dapat menyelaraskan tradisi ke- 
bebasan berekspresi dengan kemaslahatan warga dunia. 

Hal terakhir yang dapat kita soroti adalah pertemuan 
Kepala Negara dengan kalangan bisnis di AS. ini 
hampir selalu menjadi bagian dari agenda Presiden 
melawat ke luar negeri. Kalau program ini berhasil, 

stinya Indonesia berkelimpahan investasi asing 
ra kita bisa lepas landas menuju status negara m 
lawatan Presiden bukan satu 
rutinitas, Ttu adalah misi membawa Indonesia ke aras lebih 
maju dan sejahtera. Harapan itu pula yang kita sampaikan 
pada lawatan Presiden SBY ke New York kali ini, 


Libya di Simpang Jalan 


emimpin sementara Libya, 
Mohamed al-Megaryef, meng- 
hadapi persoalan sulit dan 
rumit yang akan menentukan 
masa depan negeri itu. 


Peristiwa penyerangan Konsulat Amerika Serikat di 
Benghazi yang berujung tewasnya Duta Besar AS untuk 
Libya Christopher Stevens dan tiga warga AS lainnya 
menjadi pelajaran sangat berharga bagi pemimpin negeri 
itu. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa masih ada 
kelompok bersenjata—barangkali banyak—yang ada di luar 
jangkauan pemerintah. Mereka adalah milisi-milisi bersen- 
jata yang saat revolusi ambil bagian dalam menggulingkan 
Moammar Khadafy. 

Namun, setelah Khadafy tersingkir bahkan tewas ditem- 
bak, tidak semua milisi bersenjata meletakkan senjata: 
tidak semuanya bergabung dengan kelompok lain untuk 
bersama-sama membangun pemerintahan baru. Ada ke- 
lompok yang masih di luar jangkauan kekuasaan peme- 
rintah sementara Libya. Selain itu, diperkirakan masih ada 
sejumlah pendukung Khadafy yang tidak rela pemimpin 
mereka disingkirkan, karena itu terus berusaha membuat 
Libya tidak aman dan stabil. 

Padahal, saat ini, yang sangat dibutuhkan Libya adalah 
persatuan dan kesatuan semua unsur, perdamaian serta 
keamanan. Situasi yang tidak aman dan damai akan 
menjadi penghalang utama bagi masuknya penanam modal 
asing: akan menjadi perintang terciptanya pemerintahan 
baru yang lebih baik dibandingkan zaman sebelumnya. 

Reaksi kemarahan rakyat terhadap milisi-milisi bersen- 
jata menjadi cerminan bahwa rakyat sangat mendambakan 
negeri dalam kondisi aman dan damai sehingga mereka 
bisa memulai kehidupan baru. Kemarahan rakyat ini 
menjadi modal bagi pemerintah untuk menindak milisi- 
milisi bersenjata yang tidak mengenal aturan, yang tidak 
mau tunduk kepada pemerintah baru, 

Menurut berita yang tersiar kemarin, pemerintah se- 
mentara Libya, memang, sudah mengeluarkan perintah 
untuk melarang milisi-milisi bersenjata yang tidak tunduk 
kepada pemerintah. Mungkinkah perintah itu akan dilak- 
sanakan. Hal itu mengingat pengalaman sebelumnya pe- 
merintah sudah pernah mengeluarkan perintah serupa, 
tetapi tidak berhasil. Kebijakan itu tidak an karena 
pemerintah masih bergantung pada milisi-milisi untuk 
bertindak sebagai tentara, polisi, dan pengawal nasional. 

Kiranya, kondisi sekarang sudah berubah, Apalagi rakyat 
yang mendambakan perdamaian dan kedamaian, hidup 
baru, juga menginginkan agar milisi-milisi dibubarkan. 

Libya, yang saat ini berada di tahapan penting untuk 
muncul sebagai negara baru, membutuhkan seorang pe- 
mimpin yang kuat, tegas, memiliki visi jauh ke depan, dan 
berani bertindak. Tanpa ketegasan dan keberanian, Libya 
akan terus dipermainkan oleh milisi-milisi bersenjata, dan 
bisa-bisa menjadi negara gagal. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jakob Oetama 
.Wakil Pemimpin Umum: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekretoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id 


"Ouo Vadis” RUU Mahkamah Agung 


Oleh ROMLI ATMASASMITA 


asca-Reformasi, 
Pp bandul kekuasaan 

di antara ketiga pi- 
lar kekuasaan negara te- 
lah berpindah dari ekse- 
kutif ke legislatif, Itulah 
kenyataan praktik ketata- 
negaraan yang tengah 
berlangsung di Indonesia. 


Kini, tampaknya, obsesi keku- 
asaan legislatif merambah ke ke- 
an yudikatif, yaitu lewat 
inisiatif DPR mengajukan RUU 
tentang Mahkamah Agung (RUU 
MA). 

Maksud penyusun RUU MA 
baik, yakni menyambut pemisah- 
an kamar-kamar pada MA, Saat 
ini ada tujuh kamar dengan ha- 
kim majelis spesialis: perdata, pi- 
dana, tata usaha negara, tata ne- 
gara, agama, militer, dan kamar 
pajak (Pasal 25). RUU MA juga 
untuk menyempurnakan proses 
pengajuan banding, kasasi, dan 
peninjauan kembali dengan me- 
matok batas waktu sehingga di- 
harapkan ada kepastian hukum 
bagi setiap pencari keadilan. 

Materi muatan RUU MA yang 


terdiri atas 11 bab dan 103 pasal 
juga memuat ruang untuk mem- 
berikan koreksi kepada MA dan 
badan peradilan di bawahnya. 
Baik yang bersifat administratif 
maupun pidana, tetapi belum ada 
koreksi yang bersifat perdata. 
Ketentuan korektif bersifat pi- 
dana mungkin dianggap oleh pe- 
nyusunnya suatu kemajuan. Na- 
Ika didalami benar dan 
, langkah korektif pidana 
ini dapat berefek ganda. Pertama, 
kinerja hakim akan semakin teliti 
dan benar. Kedua, juga ada ke- 
mungkinan terjadi "stagnasi" se- 
mangat kerja para hakim. 
Bahkan, langkah korektif pida- 
na ini akan mendegradasi pemi- 
kiran para hakim. Mereka bis 
sangat legalistik dan menjadi s0- 
sok safety player, bukan berda- 
sarkan keyakinan dan demi untuk 
keadilan dalam membuat putusan 
sebagaimana telah diatur dalam 
KUHAP (jika perkara pidana). Bu- 
nyi ketentuan Bab VIII tentang 
Larangan, diperkuat ketentuan 
sanksi pidana dalam Bab TX, sung- 
guh memprihatinkan. Penyusun 
RUU MA tampaknya beranggap- 
an: ketentuan ancaman pidana— 
paling lama penjara 10 tahun dan 


atau/denda paling banyak Rp 10 
miliar—merupakan solusi satu-sa- 
tunya yangakan memberikan efek 
jera, baik terhadap hakim ber- 
sangkutan maupun hakim lain. 


Subyektivitas penyusun RUU 


Hal lain, jika membaca keten- 
tuan larangan (Pasal 95), hampir 
dipastikan lima jenis perbuatan 
yang dilarang tak mudah pem- 
buktiannya. Bahkan, adanya ke- 
tentuan larangan tersebut tum- 
pang tindih dengan ketentuan 
pasal suap dan gratifikasi yang 
telah diatur UU No 31/1999, yang 
diubah dengan UU No 20/2001. 

Lima jenis perbuatan yang di- 
larang dimaksud: (1) mengguna- 
kan jabatan dan atau kekuasaan 
untuk kepentingan pribadi atau 
pihak lain atau keluarga yang 
punya hubungan pekerjaan, 
tai/finansial atau punya nilai 
ekonomis: (2) merekayasa fakta- 
fakta hukum dalam penanganan 
perkara: (3) menggunakan kapa- 
sitas dan otoritasnya untuk mela- 
kukan penekanan secara fisik 
atau psikis: (4) meminta dan atau 
menerima hadiah dan/atau ke- 
untungany serta (5) melarang ke- 
luarga meminta dan atau mene- 


rima hadiah dan atau keuntung- 
an sehubungan jabatannya serta 
bertindak diskriminatif. 

Kelima perbuatan yang dila- 
rang sungguh tak mudah mene- 
mukannya, bahkan membukti- 
kannya, kecuali informasi atau 
laporan yang bersifat anonim. 
Termasuk fitnah atas dasar ke- 
bencian atau kalah perkara. 

Larangan perbuatan juga ber- 
laku untuk hakim agung (Pasal 
97). Hal yang dilarang: () mem- 
buat putusan yang melanggar un- 
dang-undang: (2) membuat pu- 
tusan yang menimbulkan keo- 
naran dan kerusakan serta meng- 
akibatkan kerusuhan, huru-hara: 
(8) membuat putusan yang tidak 
mungkin dilaksanakan karena 
bertentangan dengan realitas 
masyarakat, adat istiadat, dan ke- 
biasaan turun-temurun sehingga 
mengakibatkan pertikaian dan 
keributan: (4) dilarang mengu- 
bah Keputusan Bersama Ketua 
MA dan Ketua Komisi Yudisial 
secara sepihak dan/atau Kepu- 
tusan Bersama tentang Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim 
secara sepihak. 

Secara obyektif semua keten- 
tuan perbuatan yang dilarang itu 


mencerminkan subyektivitas pe- 
nyusun RUU MA, Alih-alih mem- 
perkuat kekuasaan kehakiman 
yang merdeka dan bebas penga- 
ruh dari siapa pun, RUU MA 
telah membuat "kuburan terha- 
dap kekuasaan kehakiman”. Ini 
justru di tengah-tengah kondisi 
masyarakat masa transisi yang 
masih menampakkan sikap ano- 
mali tentangarah yang benar dan 
sikap yang dibenarkan dalam 
menjalankan kekuasaan keha- 
kiman di Indonesia. 

Bahkan, RUU MA telah beri 
ruang bagi politisi beropini ter- 
hadap pelaksanaan tugas dan we- 
wenang MA dalam bentuk hasil 
pengawasan atas penyimpangan 
terhadap UU. Tampaknya penyu- 
sun RUU MA hendak meningkat- 
kannya dari sekadar ”rapat kon- 
sultasi” menjadi ”rapat kerja” de- 
ngan MA. RUU MA menempat- 
kan kekuasaan legislatif jadi lex 
supreme dengan karakter primus 
interpares terhadap kekuasaan 
eksekutif dan yudikatif. 9uo vadis 
kekuasaan kehakiman yang mer- 
deka dan bertanggung jawab! 

ROMLI ATMASASMITA 
Guru Besar Emeritus 
Universitas Padjadjaran 


Gus Dur dan Republik 


egara Indonesia, kita ta- 
N hu, berbentuk republik 
dan berasaskan Pancasila, 
Bukan negara Islam yang ber- 


Jandaskan syariah. 


Lantas, apa di 
umat Islam di nege: 


hadap konstitu 
publik Indone 


Pertanyaan di atas menjadi relevan buat 
kita mengingat akhir-akhir ini muncul dua 
macam gejala yang muaranya memosi- 
sikan NKRI seakan nasibnya sedang di 
jala pertama, maraknya 
n dan diskriminasi terhadap mi- 
atas nama Islam. Kedua, adanya 
sebagian kalangan Islam yang memvonis 
NKRI sebagai kafir dan (hoghut, serta 
wajib diganti dengan negara syariah, 
Untuk mengurai pokok mas 
izinkan saya mengutip Abdurrahman Wa- 
hid (Gus Dur). Dalam artikelnya, "NU dan 
Negara Islam”, Gus Dur menolak ide negara 
Islam karena itu memberangus hetero- 
genitas Indonesia. Ta juga memaparkan 
sikap NU yang menerima keabsahan NKRI 
bersandar pada keputusan Muktamar Nah- 
dlatul Ulama tahun 1935 di Banjari 
bahwa kawasan Hindia Belanda w: 
cara agama, Alasannya, ka- 
lankan ajaran 
Islam. Atas dasar itulah NU menyatakan 
komitmennya kepada republik kita, yang 
berdasarkan Pancasila dan bukan Islam. 
Hal yang menarik, Muktamar NU 1935 
tak langsung mengecap Hindia Belanda 
sebagai kawasan kafir (darul kufr). Rupa- 
hukum 
ditentukan hanya 
-mata memetik teks 
(nash) begitu saja. Konteks (al-wagi) juga 


ujung tanduk. Ge 


pertahankan 
um Muslim bi 


bebas met 


nya ulama NU menyadari, stat 
segala sesuatu tak 


dengan semai 


mesti diperhitungkan. 


Kesadaran tentang konteks inilah yang 
mesti diperhitungkan untuk menilai sta- 


Oleh AKHMAD SAHAL 


repub- 
lik adalah tatanan politik 
di mana negara menjadi 
1 publik. Publik di 
di sumber legitimasi 
itik, tetapi sekaligus 
di tujuannya, Karena itu, 


dengan neg 
kuasa kolonial 

Republik adalal 
setiap warga terbeba 
tak lain adalah kekua: 


tem 
dari 


lahnya, 


Dengan demikian, pem 


donesia Merdeka (1932 
luk pada kemauan rakyat 


di 
kan oleh Hatta begii 


lainkan rakyat sendiri,” 


untuk bebas dari domin: 


gama 
dasarkan pada persetujua 


Secara kelembagaan, hal 


tus hukum NKRI dari sudut 
pandang syariah, dan kenapa 
kita wajib loyal kepadanya. Ini 
berarti, kita mesti tahu dulu 
apa sejatinya makna kata 
"republik" yang dilekatkan 


republik sering kali dilawankan dengan 
monarki yang berbasis kekuasaan per- 
sonal sang raja. Juga dipertentangkan juga 
gara jajahan yang berbasis pada 


an sewenang-We- 
nang dari pihak luar diri sang warga tadi. 
Entah itu dominasi dari individu 
negara, atau kelompok mas 


blik—mengutip Hatta dalam Ke Arah In- 
"senantia: 


yang mengatur rakyat ditentukan sendiri 
in oleh mereka. Dalam republik, yang be 
adalah kedaulatan rakyat, 


ulat alias raja bagi dirinya sendiri. Tidak 
orang seorang atau satu golongan kecil 
yang memutuskan nasib bangsa, mc- 


Komitmen kebangsaan 


Dengan kata lain, inti dari republik 
adalah kemauan rakyat yar 


nya, pemerintahan yang memimpin dan 
hukum yang mengatur mereka mesti ber- 


atau perjanjian di antara mereka sendiri. 


DIDI SW 


sistem 


yang menjamin 


domina. yang wajib.” 


ang lain, 


nitahan repu- 


tak- 
Artinya, aturan 


lam berk 


ang didefi- 
"Rakyat itu 


berkehendak  berdi 


pa pun. Arti- 


n, kesepakatan, 


ini diwujudkan 


melalui demokrasi di mana 
rakyat mem 
sendiri (selfrule). 

Menurut paparan di atas, 


untuk ditaati dengan telak bisa 
dirontokkan berdasarkan ar- 
gumen berikut. 
Pertama, sebagaimana dinya- 
takan Gus Dur dalam artikelny 
NKRI memang bukan negara Islam. Da 
Namun, tidak berarti hukum Islam tidak 
ditegakkan di situ, Buktinya, masyarakat 
Muslim bisa dengan bebas menjalankan 
ajaran Islam tanpa melalui tangan negara. 
Mengutip Gus Dur, "Mendirikan negai 
Islam tidak wajib bagi kaum Muslimin, 
tetapi mendirikan masy 
pegang pada ajaran Islam adalah sesuatu 


Dengan kata lain, dalam kerangka 
tem republik, kaum Muslim tetap mend 
patkan keleluasaan untuk menerapkan 
syariah. Namun, penerapannya berlang- 
sung secara sukarela dan atas kesadaran 
sendiri, bukan melalui paksaan dari nega- 
ra. Ini tentunya sejalan dengan prinsip 
republik yang anti terhadap dominasi da- 
gai bentuknya. 

Kedua, tuduhan NKRI identik kekafi 
an mencerminkan kegagalan memahami 
hakikat tatanan republi 
negara perjanjian atau kesepal 
i elemen bangsa demi melawan  nati 
i dalam berbagai bentuknya. 

Pada titik ini, ada baiknya saya kutipkan 
keputusan Tanwir Muhammadiyah ten- 
tang NKRI pada Juni lalu di Bandung. 
Menurut Muhammadiyah, Indonesia yang 
rkan Pan 
perjanjian atau kesepakatan (darul 'ahdi), 
negara kesaksian atau pembuktian (darus 
syahadah), serta negara yang aman 
damai (darussalam). Keputusan tanwir itu 
diperkuat pernyataan Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Din Syamsuddin bahwa 


intah dirinya 


apan bahwa NKRI ada- 
om kafir yang haram 


bera 


orang 


arakat yang ber- 


yakni sebagai 
nantar-  kati 


la merupakan negara 


Kusutnya Keagrariaan Kita 


Oleh IDHAM ARSYAD 


anggal 24 Septem- 
T ber 2012 kaum tani 

di Indonesia kem- 
bali memperingati Hari 
Tani Nasional sekaligus 
hari lahirnya UU Pokok 
Agraria (UU No 5/1960). 


Namun, meski sudah berganti 
abad, masalah-masalah agraria 
tak kunjung teratasi. Kemiskin- 
an, pengangguran, konflik, dan 
proletarisasi petani masih terus 
mewarnai wajah pedesaan kita 
sampai hari ini. 

Sejak Presiden Soekarno leng- 
ser, agenda reforma agraria juga 
terhenti. Akibatnya, ketimpang- 
an agraria makin tajam dan kon- 
flik agraria meletus di mana-ma- 
na. Konsentrasi penguasaan ta- 
nah pun menunjukkan dalamnya 
ketidakadilan. Winoto (2010) 
menyebutkan hanya 0,2 persen 
penduduk negeri ini menguasai 
56 persen aset produktif dan 87 
persen dalam bentuk tanah. 

Ketimpangan pemilikan, pe- 
nguasaan, dan penggunaan tanah 
terjadi hampir di semua sektor. 
Di kehutanan, terdapat 581 izin 
hak pengusahaan hutan (HPH) 
dan hutan tanaman industri 
(HTI). Luasnya mencapai 35.8 
juta hektar, hanya dikuasai 
puluhan konglomerat nasional 
dan asing. Sementara ada 57 izin 
pengelolaan hutan oleh ma- 
syarakat dengan luas cuma 0,25 
juta hektar. Artinya, hanya 0,19 
persen masyarakat pedesaan 


mendapatkan akses secara legal 
atas kawasan hutan (M Sirait, 
2012). 

Di perkebunan, dari 11,5 juta 
hektar luas lahan sawit, 52 persen 
milik swasta, 169 persen milik 
perusahaan negara. Perkebunan 
rakyat hanya 35,56 persen. Di 
pertambangan, Jaringan Tam- 
bang (Jatam, 2010) mencatat, se- 
jak 1998-2010 hampir 8.000 per- 
an tambang dikeluarkan dan 
3 juta hektar kawasan lindung 
beralih fungsi jadi tambang, 

Ketimpangan juga terjadi di 
sektor kelautan, Lebih dari 20 
pulau telah dikavling orang dan 
badan hukum asing untuk in- 
dustri pariwisata. Sekitar 50.000 
hektar konsesi budidaya di ba- 
wah penguasaan asing. Sekitar 1 
juta hektar ekosistem pesisir su- 
dah dikonversi untuk perluasan 
perkebunan sawit dan pemba- 
ngunan reklamasi pantai. 

Potret ketimpangan kian nya- 
ta bila dibandingkan penggunaan 
lahan untuk sektor pertanian. 
Berdasarkan data BPS (2003), 
dari 377 juta rumah tangga pe- 
tani hanya menggunakan lahan 
pertanian 21,5 juta hektar. Aki- 
batnya, jumlah petani gurem dan 
petani tak bertanah semakin 
tinggi. Saat ini, dari 377 juta 
rumah tangga petani, 36 persen 
petani tak bertanah, 24,3 juta 
yang menguasai tanah rata-rata 
0,89 hektar per rumah tangga. 

Ketimpangan agraria menga- 
kibatkan diferensiasi penduduk 
pedesaan semakin meruncing. 


Terjadi penggolongan dan pela- 
pisan sosial di masyarakat berda- 
sarkan pemilikan dan pengguna- 
an tanah. Polarisasi ekonomi pun 
tak terhindarkan, 


Proletarisasi petani 


Konflik agraria yang terjadi 
akhir-akhir ini jelas erat hubung- 
annya dengan polarisasi masya- 
rakat pedesaan. Sejak lama para 
peneliti agraria mengingatkan 
bahwa sangat mengkhawatirkan 
jika ekonomi pedesaan bergerak 
ke arah polarisasi masyarakat, 
pertentangan kelas akan mening- 
kat, stabilitas terganggu, dan usa- 
ha pembangunan pertanian akan 
terhambat (Wiradi, 1994). 

Struktur sosial lain yang ter- 
cipta dari langgengnya ketim- 
pangan adalah proletarisasi p: 
tani makin meluas. Proletarisasi 
ini ditandai transformasi kelas 
petani menjadi buruh tani. Kaum 
proletariat ini hidup tidak lagi 
dengan mengolah tanah secara 
langsung, tetapi dari menjual te- 
naga ke pemilik modal. Prole- 
tarisasi berlangsung dalam wa- 
jahnya yang sangat brutal di ma- 
na ditandai dengan pengusiran 
dan “perampasan tanah-tanah 
rakyat secara paksa. 

Selain melahirkan diferensiasi 
masyarakat pedesaan dan pro- 
letarisasi petani, ketimpangan ju- 
ga menyebabkan munculnya ke- 
tidakstabilan — sosial-ekonomi. 
Ketimpangan juga mengakibat- 
kan rendahnya produktivitas, 
khususnya di sektor pertanian, 


lantaran pertanian didominasi 
petani penggarap dan buruh tani. 
Mereka ini tak memiliki jaminan 
penguasaan tanah sehingga juga 
tidak memiliki insentif untuk 
menciptakan modal ataupun me- 
lakukan investasi bagi pening- 
katan produktivitas tanahnya. 
Sejatinya, kondisi di atas men- 
jadi peringatan bagi pemerintah 
untuk segera mengakhiri ketim- 
pangan agraria dengan menja- 
lankan agenda reforma agraria. 
Inti dari reforma agraria adalah 
land reform, yakni penataan 
ulang pemilikan, penguasaan, 
dan penggunaan tanah lalu di- 
lakukan redistribusi kepada pe- 
tani tak bertanah. Agar program 
land reform berdampak pada pe- 
ningkatan kesejahteraan petani, 
harus diikuti dengan program 
pendukung lainnya, seperti ja- 
minan kredit pertanian, perba- 
ikan infrastruktur pedesaan, pen- 
didikan, dan perbaikan sistem 
pemasaran hasil pertanian. 
Reforma agraria pada dasar- 
nya tidak hanya bertujuan me- 
ningkatkan taraf hidup kaum 
tani, tetapi juga untuk mengu- 
atkan dasar pembangunan na- 
sional. Sebab, program ini me- 
mungkinkan terjadinya pemben- 
tukan kapital yang menjadi dasar 
bagi proses industrialisasi pede- 
saan. Industrialisasi pedesaan 
syarat penting bagi kemajuan 
bangsa dan kemakmuran rakyat. 
IDHAM ARSYAD 
Sekretaris Jenderal Konsor- 
sium Pembaruan Agraria 


komitmen terhadap Pancasila adala 
si komitmen untuk menep 
sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. 

Ketiga, taruhlah benar bahwa NKRI 
adalah negara kafir. Lalu apa konsekuen- 
sinya bagi warga negara Indonesia yang 
Muslim? Di Indonesia, kaum Muslim 
mendapatkan jaminan keamanan penuh 
dan bebas menjalankan agamanya, Tni 
NKRI bukanlah Darul Harbi yang 
mesti diubah menjadi Darul Islam, 


sudut pandang hukum Islam, 


slam yang tinggal dan menjadi 
warga negara di negara kafir yang tidak 
memerangi umat Islam sesungguhnya ter- 
ikat kontrak dengan negara itu. Dengan 
ra begitu, jika ia melanggar konstitusi negara 
itu, apalagi berupaya menggantinya de- 
ngan yang lain, ia sesungguhnya menjadi 
pengkhianat kontrak. 

Ibnu Gudamah, ulama 
menulis dalam A? Mughni 
tinggal di negara kaum ka 
adaan aman haruslah mematuhi kontrak- 
nya terhadap negara itu karena mereka 
memberikan jaminan keamanan semata- 
mata karena adanya kontrak bahwa si 
Muslim tak akan berkhianat. Ketahuilah, 
pengkhianatan terhadap kontrak (ghadr) 
adalah tindakan yang dilarang dalam Is- 
lam,” Nabi bers 
syuruthihim—kaum Muslim terikat de- 
ngan perj 
” Dan, kata Nabi: "Ses 

latu kesepakatan, maka pada hai 
kiamat nanti anusnya akan ditancapi ben- 
dera sehingga perbuatan khianatnya akan 
ketahuan secara terbuka.” 

Mungil 
kecaman Nabi terhadap pengkhianatan 
terhadap suatu kesepakatan (ghadr), maka 
Gus Dur tak henti-hentinya menyerukan 
kaum Muslim Indonesia untuk memegang 
teguh komitmen mereka terhadap NKRI. 


hab Hanbali, 
”Muslim yang 
£ dalam ke- 


bda: "AI muslimun 'inda 


ian yang telah mereka sepa- 
pa mengkhiz 


n karena tahu akan kerasnya 


AKHMAD SAHAL 
Wakil Ketua Pengurus Cabang 
Istimewa NU Amerika-Kanada 


POJOK 


Pilkada Jakarta bisa 
menjadi model pilkada 
Indonesia. 

Siapa pun pemenang- 


nya, tidak “digergaji"! 


- 


Indonesia alami krisis 
lahan pangan makin 
akut. 

Penduduknya ibarat ti- 
kus mati di lumbung! 


- 


DKI kurang jeli garap 
pasar tradisional. 
PR gubernur terpilih! 
“Fokoke Jokowi”! 


- 


DPR godok UU kepala 
daerah nyalon di daerah 
lain wajib mundur. 
Kalau kalah, ibarat ba- 
Jing loncat... pulang 
kandang! 


meng 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Pilkada DKI 
dan Reformasi Jilid II 


Oleh SUNNY TANUWIDJAJA 


erjalanan demokra- 

tisasi yang dimulai 

tahun 1998 harus 
diakui tersendat-sendat. 


Meski secara struktur dan 
perangkat kelembagaan ada ba- 
nyak kemajuan yang mendorong 
demokratisasi, masih banyak se- 
kali praktik dan fakta di lapangan 
seperti korupsi, politik uang, dan 
lainnya yang justru bertentangan 
dengan kemajuan-kemajuan 
yang ada dan bahkan mendorong 
pelemahan sistem demokrasi sa- 
at ini. Politik yang sering kali 
lebih didominasi oleh keinginan 
berkuasa semata dan kekuatan 
uang membuat kita bertanya, 
apakah demokrasi kita sudah 
berada di jalan yang benar. 

Berbagai kemunduran dan 
tersendatnya proses demokrati- 
sasi yang ada setelah lebih dari 
sepuluh tahun bereformasi mulai 
memunculkan kesadaran ten- 
tang pentingnya peran aktor-ak- 
tor dalam sistem yangada. Tanpa 
munculnya aktor-aktor yang ter- 
uji bersih dari kepentingan pri- 
badi dan kelompok dan punya 
ketegasan di tampuk kepemim- 
pinan politik sulit rasanya ber- 
harap banyak pada proses politik 
dan demokratisasi yang ada. 


Harapan dari Ibu Kota 


Pilkada DKT baru-baru ini 
memberikan sedikit titik terang 
dan optimisme, Kemunculan fi- 
gur Joko Widodo (Jokowi) dan 
Basuki Tjahaja Purnama yang se- 
jak awal diprediksi tidak akan 
mampu melawan kekuatan pe- 
tahana, tetapi berdasarkan hasil 
hitung cepat di putaran kedua 
secara mengejutkan mampu 
mengalahkan petahana, membe- 
rikan secercah harapan. Menga- 
pa mengejutkan dan mengapa 
memberikan harapan? 

Pertama, dengan dana kam- 
panye yang paling sedikit tiga kali 
lebih kecil dari petahana, Jokowi 
dan Basuki mampu menunjuk- 
kan bahwa uang bukanlah se- 
gala-galanya. Dengan segala ke- 
terbatasan pendanaan, pasangan 
ini menggunakan metode kam- 
panye yang kreatif, tetapi efisien 
dan efektif. Mulai dari menonton 
bareng video yang memperke- 
nalkan sang kandidat hingga me- 
lakukan advokasi langsung ke ba- 
wah guna membantu orang yang 
kesulitan mendapatkan pelayan- 
an kesehatan dan pendidikan, tu- 
run langsung ke lapang 
spontan tanpa membagikan apa 
pun selain kartu nama, mem- 
bagikan tabloid-tabloid yang isi- 


nya menceritakan para kandidat, 
dan masih banyak lagi. 

Dengan model kampanye yang 
sederhana, tetapi mengena, pa- 
sangan ini menunjukkan bahwa 
memenangkan hati rakyat secara 
kreatif jauh lebih penting da- 
ripada menghamburkan uang 
untuk "membeli" dukungan. 

Kedua, pasangan nomor 3 ini 
hanya didukung dua partai yang 
hanya memiliki sekitar 18 persen. 
kursi di DPRD DKI, sementara 
sang petahana pada ronde kedua 
didukung partai yang menguasai 
82 persen kursi. Meski didukung 
partai yang jauh lebih sedikit, 
pasangan Jokowi-Basuki mampu 
mendulang suara sekitar tiga kali 
lipat lebih banyak dari pendu- 
kung partai pengusungnya. Ke- 
menangan Jokowi-Basuki me- 
nunjukkan, ada persoalan serius 
dengan parpol kita yang seha- 
rusnya menyuarakan kepenting- 
an dan aspirasi rakyat ternyata 
tak mampu menangkap aspirasi 
tersebut di pilkada Tbu Kota ini. 

Partai perlu melakukan intro- 
speksi serius terhadap diri ma- 
sing-masing jika masih mau ber- 
tahan di kontestasi-kontestasi 
politik ke depan, Kekalahan pe- 
tahana yang juga kekalahan par- 
tai politik menunjukkan demo- 
krasi bukan hanya milik elite 
politik dan partai, melainkan juga 
milik rakyat. Semua ini menun- 
jukkan, suara rakyat bisa menga- 
lahkan kekuatan partai dan 
menghukum partai yang gagal 
menjalankan peran politiknya. 

Ketiga, tingginya tingkat ke- 
terlibatan masyarakat pendu- 
kung Jokowi-Basuki. Keinginan 
akan perubahan dari warga Ja- 
karta terlihat dari tingkat par- 
i yang tinggi dalam proses 
pilkada. Partisipasi dimaksud bu- 
kan hanya sebatas ikut memilih 
di hari pemilihan, melainkan ada 
begitu banyak inisiatif warga un- 
tuk mendukung kandidat yang 
dilakukan secara sukarela. 

Bahkan, meskipun belum 
maksimal, pola dukungan warga 
dalam bentuk sumbangan finan- 
sial muncul dalam Pilkada DKI 
kali ini. Begitu juga pada hari 
pemilihan. Meski menurut in- 
formasi di lapangan ada berbagai 
macam bentuk intimidasi, baik 
sebelum maupun pada hari pe- 
milihan dalam berbagai bentuk 
dan jumlahnya jauh lebih banyak 
dibandingkan putaran pertama, 
ternyata hal tersebut tidak me- 
nyurutkan tekad masyarakat un- 
tuk ikut menentukan masa depan 
kotanya. Tingkat pa i di 
putaran kedua berhasil menya- 
mai putaran pertama yang cukup 


baik, yaitu di kisaran 65 persen. 

Ringkasnya, ada tiga pembela- 
jaran penting ke depan. Pertama, 
uang bukanlah segala-galanya da- 
lam berpolitik. Memenangkan 
dan meyakinkan rakyat secara 
kreatif jauh lebih penting da- 
ripada pendanaan masif. Kedua, 
elite partai politik sudah saatnya 
sadar mereka harus mendengar- 
kan suara dan aspirasi warga. 
Rakyat bisa mengalahkan keku- 
atan elite partai, 

Ketiga, kandidat yang mem- 
berikan harapan segar dengan 
cerita pengalaman yang meng- 
inspirasi bisa membangunkan 
rakyat yang sudah apatis untuk 
ikut bergerak menentukan masa 
depannya. Semuanya ini me- 
nunjukkan bahwa demokrasi itu 
masih bisa dibuat menjadi milik 
rakyat: dari rakyat dan oleh rak- 
yat. Uang dan kekuatan elite po- 
litik bahkan intimidasi tidak bisa 
mendominasi ketika rakyat be- 
tul-betul serius mau memiliki 
proses demokrasi ini. 

Alangkah baiknya ke depan 
jika model atau contoh proses 
demokrasi di Jakarta bisa men- 
jadi diceritakan dan contoh un- 
tuk daerah-daerah lain, 


Harapan untuk Indonesia 

Pertanyaannya, apakah kepe- 
mimpinan yang baru ini akan 
menunjukkan bahwa demokrasi 
ini betul-betul untuk rakyat? 
Apakah demokrasi yang dari dan 
oleh rakyat bisa menghasilkan 
kepemimpinan yang betul-betul 
untuk rakyat. 

Di pundak Jokowi dan Basuki 
ada suatu beban dan tanggung 
jawab yang besar. Yang berharap 
pada mereka berdua bukan hanya 
warga Jakarta, melainkan seluruh 
rakyat Indonesia. Seluruh rakyat 
berharap cemas apakah kedua 
orang ini mampu menjawab ting- 
ginya ekspektasi yang ada. 

Kemenangan mereka dalam 
pilkada sudah memulai suatu ge- 
lombang perubahan. Jika keme- 
nangan itu diikuti keberhasilan 
memimpin Ibu Kota, 20 Sep- 
tember 2012 akan diingat sebagai 
titik awal Reformasi jilid IT dan 
bukan tidak mungkin hari itu 
akan diingat dalam lembar se- 
jarah Indonesia sebagai hari yang 
sejajar dengan berdirinya Budi 
Utomo tahun 1908, deklarasi 
Sumpah Pemuda tahun 1928, 
Proklamasi Kemerdekaan tahun 
1945, dan Reformasi tahun 1998. 
Selamat berjuang Pak Jokowi, 
selamat berjuang Pak Basuki. 

SUNNY TANUWIDJAJA 
Kandidat Doktor Ilmu Politik 
di Northern Illinois University 


REDAKSI 


XT 


H 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


KRL Tak Berhenti di Dua 
Stasiun Rugikan Penumpang 


yang memperpanjang pemberlakuan keten- 


L angkah PT Kereta Api Indonesia (Persero) 


tuan bagi Kereta Rel Listrik Commuter Line 
untuk tak berhenti di Stasiun Gambir dan Pasar 
Senen adalah tindakan sewenang-wenang. 


Menjelang Idul Fitri diumumkan bahwa kereta ini tak 
berhenti di kedua stasiun 14-23 Agustus 2012 untuk me- 
ngurangi kepadatan penumpang selama Lebaran. Pada 
pengumuman pertama bisa dimaklumi. 

Pada 28 Agustus 2012, masa berlaku kebijakan diper- 
panjang hingga 81 Agustus 2012. Di beberapa stasiun, 
perubahan hanya dilakukan dengan menempel tanggal baru 
pemberlakuan di atas kertas pengumuman yang lama. 

Pada 81 Agustus 2012, kebijakan ini sekali lagi di- 
perpanjang hingga 30 September 2012 dengan cara dan 
alasan sama, yaitu untuk mengurangi kepadatan penumpang 
selama Lebaran. Alasan ini jelas tak masuk akal mengingat 
arus balik Lebaran sudah selesai akhir Agustus 2012. 

Seharusnya jika terdapat alasan yang masuk akal untuk 
perpanjangan, PT KAI dapat menyampaikan pengumuman 
baru beberapa hari sebelumnya. Tidak berhentinya kereta di 
Gambir dan Pasar Senen jelas merugikan para penumpang 
yang biasa naik dan turun di kedua stasiun dimaksud. 


SUPRIYANTO 


Jalan Agung Raya I, Jagakarsa, Jakarta Selatan 


STNK Ditlantas 
Jateng Tak Sesuai 


Pada 27 April 2012, saya 
membeli mobil Ford Everest ti- 
pe 25L LTD 4x2 AT, di Ford 
Semarang, Jawa Tengah (PT 
Mitrabuana Citra Abadi. Na- 
mun, saya terkejut ketika pada 5 
Juli 2012 membaca data yang 
tertera di surat tanda nomor 
kendaraan (STNK) yang diter- 
bitkan Direktorat Lalu Lintas 
Ditlantas) Jawa Tengah. 

Pasalnya, data tipe mobil 
yang tertera di STNK adalah 
tipe Everest 2,5L XLT 4x2 AT 
yang harganya lebih murah dan 
ini tak sesuai data mobil yang 


saya beli. Saya sudah tiga kali 
mengirimkan surat keberatan 
kepada pihak Ford Semarang, 
tetapi tidak ada tindak lanjut 
jelas untuk penyelesaiannya. 
Pada 30 Juli 2012, pihak Ford 
Semarang telah menyatakan 
sanggup menyesuaikan data 
mobil saya di STNK dan BPKB 
sesuai surat keterangan dari 
Polresta Semarang ” Nomor: 
SKET/45/VI/2012/Lantas ter- 
tanggal 4 Juni 2012. Mereka juga 
menyatakan telah mengurus ke 
Samsat Ditlantas Jawa Tengah. 
Namun, tak ada kejelasan ka- 
pan proses penyesuaian data 
mobil di STNK dan BPKB se- 
lesai. Pihak Ford Semarang ti- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dak memberikan kepastian. 
DICKY SUMARSONO 
Jalan Slamet Riyadi, Kota 
Surakarta, Jawa Tengah 


Tertib Administrasi 


dan Efisien 


Terkait surat di Kompas 
(18/9) "Mendaftar Online CPNS 
BNN 2012 Mengecewakan” 
yang dikirim oleh Saudara Andi 
Andrianto dengan ini dijelaskan, 
bahwa Badan Narkotika Nasi- 
onal telah menerima 13.984 
pendaftar calon pegawai negeri 
sipil (CPNS) BNN tahun ang- 
garan 2012 secara online sejak 31 
Juli hingga 7 Agustus 2012, 

Pendaftaran CPNS yang di- 
laksanakan secara online me- 
rupakan salah satu metode pen- 
daftaran yang dimaksudkan un- 
tuk tertib administrasi serta di- 
anggap lebih efektif dan efisien, 
baik bagi BNN maupun pelamar. 
Khususnya untuk menghindari 
antrean pelamar dan mengan- 
tisipasi terjadinya kehilangan 
data pelamar. 

Namun, apabila dalam pe- 
laksanaannya ada kekurangan, 
sebagaimana disebut. Saudara 
Andi Andiranto, BNN akan me- 
lakukan pembenahan untuk 
pendaftaran CPNS selanjutnya. 

TEGUH IMAN WAHYUDI 

Kepala Biro Umum Badan 

Narkotika Nasional 


Salah Sebut Nama 


Terdapat kesalahan penulis- 
an pada tulisan, "Kembalikan 
Olahragaku” yang dimuat di 
Kompas, 12 September 2012, ha- 
laman 6, tepatnya pada paragraf 
18. Nama Djoko Suyanto (jen- 
deral dan Menko Polhukam) 
yang tertulis di situ seharusnya 
Djoko Santoso. Mohon maaf ke- 
pada yang bersangkutan atas ke- 
salahan ini. Terima kasih. 

RADHAR PANCA DAHANA 
Budayawan 


Seribu Hari Gus Dur 


Oleh SALAHUDDIN WAHID 


endeta Dr Wismo- 

ady Wahono pada 

tahun 1974 menda- 
pat tamu. Memperkenal- 
kan diri sebagai Abdur- 
rahman Wahid dari Pe- 
santren Tebuireng, tamu 
itu minta dikenalkan de- 
ngan para tokoh Gereja 
Kristen Jawi Wetan, 


Maka Pendeta ' Wismoady 
mengajak Gus Dur ke sejumlah 
kota di Jawa Timur untuk ber- 
tukar pikiran tentang berbagai 
masalah dan apa yang bisa di- 
lakukan bersama. 

Itulah awal dari dialog positif 
tokoh lokal umat Islam dengan 
tokoh lokal umat Kristen. Saat itu 
Gus Dur tinggal di Pesantren 
Denanyar Jombang dan menjadi 
Sekretaris Pesantren Tebuireng 
Prakarsa Gus Dur menjadi lebih 
penting dan strategis mengingat 
pada akhir 1960-an beredar info 
bahwa pihak Kristen akan me- 
ningkatkan kristenisasi, Tampak 
pandangan Gus Dur yang jauh ke 
depan dan keberaniannya untuk 
menentang arus besar umat dan 
tokoh Islam saat itu. 

Kini, empat puluh tahun se- 
telah Gus Dur memulainya, kita 
menyaksikan bahwa dialog an- 
taragama sudah meluas, tetapi 
kita juga masih menyaksikan pe- 
nolakan terhadap gagasan plu- 
ralisme yang diusung Gus Dur, 
Banyak pihak menyamakan plu- 
ralisme dengan pluralisme agama 
yang oleh Majelis Ulama Indo- 
nesia (MUI) diartikan bahwa se- 
mua agama adalah benar, 


Pembela kelompok lemah 


Pertengahan 1990-an, Gus 
Dur pernah menjadi saksi ahli di 
pengadilan negeri (PN) menge- 
nai sepasang pemeluk Konghucu 
yang pernikahan berdasar aga- 
manya tidak diakui. Gus Dur me- 
nyatakan bahwa hak sipil 
meluk agama apa pun harus di- 
akui dan dilindungi oleh negara. 
PN dan pengadilan tinggi (PT) 
menolak gugatan pemeluk Kong- 
hucu itu, Saat Gus Dur menjadi 
Presiden, Mahkamah Agung me- 
menangkan si penggugat. 

Gus Dur juga pernah menjadi 
saksi ahli yang meringankan da- 
lam persidangan di PN Malang 


terkait kasus sha- 
lat dua bahasa 
yang — dilakukan 
Roy Yusman. Saksi 
ahli yang membe- 
ratkan, antara lain 
KH Hasyim Mu- 
zadi, Dalam persi- 
dangan, Gus Dur 
mengatakan bah- 
wa — pernyataan 
MUT sebagai pe- 
gangan mengaju- 
kan Roy ke peng- 
adilan, bertentang- 
an dengan UUD. Roy tidak bisa 
dikenai pasal penodaan agama. 
Kalau tindakan Roy dianggap 
bertentangan dengan ajaran Ts- 
lam, perlu ditunjukkan kitab fikih 
mana yang menyatakan begitu. 
Akhirnya Roy dijatuhi hukuman 
tidak jauh beda dengan masa 
penahanan, tidak kena pasal pe- 
nodaan agama. 

Pembelaan lain terhadap ke- 
lompok lemah adalah pembelaan 
terhadap hak hidup warga Ja- 
maah Ahmadiyah Indonesia 
(JAN. Saking jengkelnya, pernah 
terlontar niat Gus Dur untuk 
membubarkan MUI dan menga- 
takan bahwa Menteri Agama ku- 
rang paham UUD terkait sikap- 
nya kepada warga JAT. Saya hadir 
dalam acara peringatan HUT Gus 
Dur di Ciganjur pada 2005, yang 
dikemas menjadi forum pembe- 
laan Ahmadiyah. 

Bersama Dawam Rahardjo, 
Musdah Mulia, Maman Imanul 
Hag, dan beberapa pihak lain, 
pada 2009 Gus Dur mengajukan 
gugatan ke Mahkamah Konsti- 
tusi (MK) terhadap UU No 
1/PNPS/1965 tentang penodaan 
agama, Setelah Gus Dur wafat, 
MK menolak gugatan pembatal- 
an tersebut, tetapi menyetujui 
sedikit perubah: 

Pembelaan lain Gus Dur ialah 
terhadap warga korban tindak 
kekerasan 1965. Gus Dur selaku 
Ketua Umum PBNU menyam- 
paikan permintaan maaf karena 
banyak warga NU yang terpaksa 
terlibat. Perlu keberanian untuk 
meminta maaf karena banyak 
yang tidak setuju. 

Menurut saya, permintaan 
maaf itu positif. Syaratnya harus 
ditegaskan bahwa permintaan 
maaf ditujukan kepada korban 
yang tidak bersalah dan kelu- 
arganya, bukan kepada PKI. Dulu 


Gus Dur meminta 
maaf bukan sebagai 
presiden. Sudah sa- 
atnya presiden me- 
minta maaf, Apa- 
lagi Presiden SBY 
adalah — menantu 
dari Jenderal Sar- 
wo Edhie yang 
menjadi salah satu 
tokoh utama peris- 
tiwa hitam tahun 
1965 itu. 


Mencabut 


diskriminasi 

Saat menjabat Presiden, Gus 
Dur melontarkan gagasan pen- 
cabutan Ketetapan MPRS No 
XXV/1966. Menurut saya, lang- 
kah Gus Dur ini menambah ke- 
tidaksukaan TNT AD dan sejum- 
lah partai kepada Gus Dur, 

Pencabutan Ketetapan MPRS 
No XXV/1966 menyangkut tiga 
hal, yaitu mengakhiri diskrimi- 
nasi terhadap keluarga korban 
yang diduga sebagai anggota atau 
terkait PKI dan organisasi on- 
derbouw, pelarangan ajaran ko- 
munis, dan pelarangan terhadap 
PKI. Menurut saya, kebanyakan 
dari kita setuju mengakhiri per- 
lakuan diskriminatif ini. 

Penyebaran ajaran komunis 
dilarang oleh Tap MPRS dan UU 
KUHP hasil revisi (1999), tetapi 
tidak efektif. Kalau mau meng- 
informasikan keburukan dan ba- 
haya komunisme, harus terbit 
buku ataupun tulisan tentang itu. 
Apalagi di luar negeri komunis- 
me sudah banyak ditinggalkan. 

Kebanyakan dari kita setuju 
bahwa Partai Komunis Indonesia 
tetap dilarang di Indonesia. Ke- 
tua MK Mahfud MD), saat ditanya 
Kanselir Jerman Angela Merkel, 
menjawab, orang komunis tidak 
melanggar hukum, Yang melang- 
gar hukum adalah menyebarkan 
paham komunis. 

Sejak 1971, sampai puluhan 
tahun, Gus Dur mengajar dan 
mengisi pengajian. Dalam sehari 
bisa beberapa kali di tempat yang 
berjauhan, Gus Dur adalah pem- 
bicara hebat. Ia bisa menjelaskan 
hal yang rumit dengan bahasa 
sederhana, Gus Dur pandai me- 
nyelipkan humor, Bisa dipahami 
kalau Gus Dur hidup dalam hati 
rakyat hingga ke pelosok. 

Gus Dur mulai masuk struktur 
PBNU dengan menjadi Katib 


HANDINING 


Syuriyah PBNU pasca-Mukta- 
mar 1979, mengikuti perintah ka- 
keknya, Rais Aam PBNU KH Bis- 
ri Syansuri. Setelah pindah ke 
Jakarta, Gus Dur bergabung de- 
ngan sekelompok anak muda NU 
yang kemudian mengusung ga- 
gasan kembali ke khitah NU. 

Berkat dukungan para kyai di 
bawah pimpinan KH As'ad Sya- 
msul Arifin, Muktamar NU 1984 
di Asem Bagus memilih Gus Dur 
sebagai Ketua Umum Tanfidziah 
PBNU. Pada masa bakti kedua, 
Gus Dur amat kritis terhadap Pak 
Harto, Upaya pemerintah mem- 
bendung Gus Dur menjadi Ketua 
Umum PBNU tiga kali pada 
Muktamar Cipasung 1994 gagal. 

Jejak perjuangan Gus Dur 
membuatnya menjadi tokoh na- 
sional. Seorang jenderal menga- 
takan bahwa pada 1990-an ada 
semacam survei mencari tahu 
siapa tokoh Indonesia yang di- 
anggap sebagai pemimpin selain 
Pak Harto. Yang muncul ialah 
Gus Dur dan Megawati. Sejarah 
membuktikan, upaya Pemerin- 
tah Orde Baru membendung ke- 
dua tokoh itu tidak berhasil. Gus 
Dur dan Megawati sebagai Pre- 
siden ke-5 dan ke-6 RI, 


Catatan akhir 


Perjuangan Gus Dur mewu- 
judkan Indonesia yang bermar- 
tabat, menghargai keragaman, 
melindungi hak-hak asasi ma- 
nusia, dan menyejahterakan ma- 
nusia Indonesia secara lahir ba- 
tin berlangsung puluhan tahun. 
Hal yang sama dilakukan oleh 
para pendahulu Gus Dur: pe- 
mimpin generasi KH Hasyim 
Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, HOS 
Tjokroaminoto, dan generasi 
Bung Karno, Bung Hatta. Mereka 
berjuang untuk sebuah cita-cita 
dengan penuh pengorbanan, bu- 
kan untuk meraih kekuasaan, 

Kita akan bisa memperbaiki 
bangsa dan negara Indonesia ha- 
nya dengan pemimpin yang pu- 
nya rekam jejak panjang mem- 
perjuangkan rakyat, bukan pe- 
mimpin yang lebih memperju- 
angkan keluarga atau partainya. 
Dibutuhkan pemimpin yang pu- 
nya kejujuran, keberanian, dan 
rasa kemanusiaan tanpa meman- 
(lang agama, suku, dan etnis. 

SALAHUDDIN WAHID 
Pengasuh Pesantren 
Tebuireng 


nesgazsan 
100 


Nikmati layanan kiriman valas 
lebih mudah, cepat dan aman 


BNI memberi lebih 


Bank Negara Indonesia merupakan Bank terbaik dengan predikat 
The Best Remittance Provider in South East Asia 3 tahun berturut-turut, 


2009 s/d 2011 


BNI Smart Remittance memberikan layanan terbaik untuk kiriman uang 
dalam valuta asing ke luar atau dalam negeri, BNI memiliki jaringan terluas 
di dunia dengan 125 jenis mata uang di berbagai negara. Komitmen kami 
mengirimkan uang lebih cepat dengan tarif yang kompetitif untuk memenuhi 
kebutuhan pembayaran atau pengeluaran, baik personal maupun corporate. 


Informasi lebih lanjut kunjungi kantor cabang BNI terdekat, hubungi BNI Call 
500046 atau (021) 500046/68888 dari ponsel atau kunjungi www.bni.co.id 


“Syarat dan ketemuan berlaku 


3 @BNI46 B BNI 


X0 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


BNI smart remittance 


BNI 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


KILAS 


LUAR NEGERI 


Penumpasan Milisi Libya Melebar ke Tripoli 


Pemerintah Libya melanjutkan gebrakannya dalam melarang 
milisi dan kelompok bersenjata yang berada di luar kontrol 
Tripoli, atau yang beroperasi secara ilegal, Setelah memaksa 
semua milisi dan kelompok bersenjata di Derna dan Benghazi, 
Pemerintah Libya di bawah Ketua Majelis Nasional Moham- 
med al-Megaryef melebarkan penindakan ke Tripoli, ibu kota 
negara itu, Pada hari Minggu (3/0), pemerintah membubarkan 
milisi dan kelompok bersenjata lain yang belum diintegrasikan 
ke dalam lembaga negara itu, Semua basisnya dievakuasi dari 
ibu kota, Kepastian itu diungkap oleh kalangan militer Libya 
melalui situs internetnya. Militer telah mengusir milisi dari 
kompleks militer yang terletak di jalan raya menuju Bandara 
Internasional Tripoli serta menangkap anggota milisi dan me- 
nyita semua senjata mereka. Upaya pemberangusan kelompok 
bersenjata ini akan dilanjutkan ke sejumlah kota dan wilayah 


lain di Libya. (AFP/CAL) 


Pemantau Internasional Kecam Pemilu Belarus 


Para pemantau internasional meng 
Belarus pada akhir pekan karena di 
ian itu disampa 


tidak bebas. Pe 


n pemilu parlemen di 
i tidak kompetitif dan 


Ikan setelah hasil awal pe- 


milu menunjukkan, setiap kursi di parlemen dimenangi fak- 
si-faksi yang setia kepada Presiden Alexander Lukashenko, Para 
pemantau yang dipimpin Organisasi untuk Keamanan dan 
Kerja Sama di Eropa (OSCE) mengatakan, ada keprihatinan 
serius mengenai penghitungan suara pemilu pada hari Minggu 


(28/9), yang menurut oposi: 


umlah suara yang masuk hampir 


dua kali lipat dari angka sebenarnya. Komisi pemilu pusat 
mengatakan, keikutsertaan mencapai 74,2 persen, sementara 


tidak satu pun anggota opc 


awal,” 
OSCE. (AFP/AP/DI) 


mendapatkan satu di 
parlemen yang diperebutkan. "Pemilu ini tidak kompeti 
kata Matteo Mecacci, koordinator khusus misi pemantau 


Pantai Gading Buka Lintas Udara dari Ghana 


Pemerintah Pantai Gading membuka kembali lalu lint: 
dari Ghana mulai Senin (24/9). M 
tetap menutup jalur darat dan laut, setelah sebelumnya 
s n mematikan di kawasan perbatas 
n Afrika Barat tersebut. Pantai Gading menutup 
dengan Ghana, pada Jumat lalu setelah terjadi 
an di kota Noe, yang diduga 
dilakukan seorang pria asal Ghana. "Setelah pengamatan se- 


perbatas: 
rangan terhadap pos penj 


i demikian, Pantai 


n kedua ne- 


lama 48 jam lalu lintas warga dan barang di antara kedua 


Senin," 
attar 


ng disiarkan oleh s 


ra diputuskan, hanya wilayah uda 
demikian pernyataan kantor Presiden Alassane Ou- 
un televisi milik pemerintah 


a yang dibuka mulai hari 


Pantai Gading. Pemerintah Abidjan tengah bangkit lagi setelah 


pertikaian antara kelompok p 
Ouattara. (REUTERS/CAL) 


scapemilu yang dimenangkan 


Kapal Nelayan Tabrakan, Satu WNI Masih Hilang 


Sebanyak 13 nelayan, termasuk seorang warga negara Indo- 
nesia, masih hilang, Senin (24/9), sehari setelah kapal yang 
mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal barang di lepas 
pantai Jepang timur laut. Kapal nelayan FB Horiei Maru 
berbobot 119 ton dan berawak 22 orang itu bertabrakan dengan 
kapal barang MV Nikkei Tiger berbobot 25.047 ton di lokasi 
sekitar 900 kilometer sebelah timur Sendai, Jepang, Minggu 
pukul 02.30. Pihak Penjaga Pantai Jepang menduga kapal 


nelayan itu langsung tenggelam, Sembilan a 


iselamatkan, 


termasuk empat WNI. Dalam siaran pers Kementerian Luar 
Negeri, Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Johny Sinaga, 


mengatakan, mereka bernama Heri Harianto, Yudi Pras 
Syarifudin, dan Abdul Munir. Pihak berwajib Jepang m 


etyo, 
hh 


terus mencari korban hilang, termasuk satu WNI bernama 


Ardianto. (AP/DHF) 


Presiden RI Berpidato di PBB 


Ban Ki-moon Peringatkan Iran agar Tak Memanaskan Situasi 


NEW YORK, KOMPAS 
— Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
dijadwalkan berpidato di 
sesi debat umum Majelis 
Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa di New 
York, Amerika Serikat, 
Selasa (25/9). 
Sebelumnya, sidang akan 
dibuka Sekretaris 
Jenderal PBB Ban 
Ki-moon, 


Wartawan Kompas, A Tomy 
Trinugroho, dari New York me- 
laporkan, sebanyak 35 pemimpin 
negara dijadwalkan menyampai- 
kan pandangan dalam sesi debat 
umum, Pada Selasa, kesempatan 
berpidato diberikan antara lain 
kepada Presiden AS Barack 
Obama, Presiden Peran an- 
cois Hollande, dan Presiden Bra- 
sil Dilma Rousseff. Presiden Iran 
Mahmoud Ahmadinejad dijad- 
walkan berbicara pada Rabu, se- 
dangkan Presiden Venezuela 
Hugo Chavez mendapat giliran 
pada Jumat. 

Selasa petang, Yudhoyono ber- 
sama PM Inggris David Cameron 
dan Presiden Liberia Ellen John- 
son Sirleaf akan memimpin per- 
temuan Panel Tinggi CILP) 
Agenda Pembangunan — Pas- 
ca-2015. Pertemuan ini yang per 
tama bagi ketiga Ketua Bersama 
IILP itu, yang membawahi panel 
beranggotakan 23 tokoh dunia. 
Yudhoyono, Cameron, dan John- 
son Sirleaf ditunjuk sebagai Ke- 
tua Bersama TILP oleh Ban 
Ki-moon beberapa waktu silam. 

HLP akan mengg lima per- 
temuan untuk menjalankan tu- 
gas menyusun program pemba- 
ngunan pengganti Tujuan Pem- 
bangunan Milenium (MDG) yang 
berakhir pada tahun 2015, Empat 
pertemuan berikutnya akan di- 
laksanakan di Indonesia (De: 
ber 2012), Liberia (Janu: 013), 
Inggris (Maret 2013), dan New 
York (Mei 2013). 


Investasi 

Sehari sebelum Sidang Majelis 
Umum PBB dibuka, Presiden 
menghadiri Indonesia Invest- 
ment Day di Bursa Saham New 


York. Dalam ara ini, Peme- 
rintah Indonesia menjelaskan se- 
perubahan — kebijakan 


NN 


Presiden Iran Mahmoud Ahmadir 
untuk sesi foto sebelum pembicara 


yang dilakukan untuk memper- 
baiki iklim investasi. 

"Pemerintah meyakinkan in- 
vestor dari Amerika Serikat bah- 
wa Indonesia adalah negara tu- 
juan investasi,” ujar Menteri 
Koordinator Perekonomian 
Hatta Rajasa, Minggu silam, di 
New York. Dalam a Indo- 
nesia Investment Day, pemerin- 
tah memaparkan beberapa pro- 
yek yang memerlukan investasi 
asing sekaligus kesiapan Indo- 
nesia menerima inve sing, 

Menurut Hatta, investasi AS di 
Indonesia meningkat cukup pe- 
sat t ini AS menduduki pe- 
ringkat keempat setelah sebe- 
lumnya terlempar cukup jauh se- 
telah krisis,” tuturnya, 

Tahun lalu, di lu 
gas dan pertambangan, AS 
nanamkan inves 15 mi 
dollar AS. Enam bulan pertama 
2012, jumlah investasi hampir 
mencapai 1 miliar dollar AS. Ma- 
ka, investasi tahun ini diprediksi 
mencapai 2 miliar dollar AS. 


ektor mi- 


ad (kiri) dan Sekretaris 


Dari pertemuan dengan se- 
jumlah investor AS, menurut 
Hatta, isu kepastian hukum di 
Indonesia mendapat perhatian 
besar, "Pertanyaan mereka cukup 
tajam, terutama 
mana menjaga semi: 
tian hukum di Indone: 
menjaga kontrak yang 
Saya skan bahwa Indon 
tetap menghormati kontrak-kon- 
trak yang ada,” katanya. 


Retorika 

Sebelum — Sidang — Majelis 
Umum PBB dibuka, sejumlah ke- 
pala negara menggelar pertemu- 
an bilateral. Sekjen PBB Ban Ki- 
moon di ruang kerjanya mene- 
rima Presiden Iran Mahmoud 
Abmadinejad, dan memperingat- 
a retorika pada sta- 


"Sekretaris Jenderal meminta 
perhatian pada konsekuensi me- 
rugikan dari retorika yang mem- 
bakar emosi, saling mengecam, 
dan ancaman terhadap Timur 


Tengah," kata petugas pers Sc- 
kretariat Jenderal PBB. 

Ban gapi komentar 
Jizadeh, brigadir jen- 
deral pada Korps Penjaga Re- 


volusi Islam Tran, t diwawan- 
cara in televisi Iran ber- 
bahasa Arab, Al-Alam. Hajizadeh 


mengatakan, Iran dapat melun- 
curkan serangan pencegahan ke- 
pada Israel jika yakin Israel ber- 
siap menyerang Irai 
PM Israel Benjamin Netanya- 
hu sebelumnya mengindi 
Israel akan menyerang fasilitas 
nuklir Tran. Netanyahu juga 
mengkritik pos en AS 
Barack Obama yang yakin sanksi 
ekonomi dan diplomasi dapat 
menghentikan program nuklir 
Iran 
Tran berulang kali menyangkal 
tengah membuat senjata nuklir, 
serta program nuklir mereka di- 
lakukan untuk tujuan damai dan 
membangkitkan energi listrik. 
Ban mengatakan, Iran harus 
membangun kepercayaan inter- 


AEP/STAN HONDA 


lenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon memasuki ruangan 
mereka berdua di markas PBB, New York, Amerika Serikat, Minggu (23/9). 


nasional tentang program nuklir 
yang bertujuan damai. 
Ahmadinejad selalu hadir 
lam Sidang Umum PBB s 
menjadi Presiden Iran tahun 
2005. Dia juga kerap mengguna- 
kan pidatonya di PBB untuk 
mempertahankan program nuk- 
lir Iran serta menyerang Israel, 
AS, dan Eropa. Di ja mem- 
pertanyakan kebenaran tragedi 
holocaust pada Perang Dunia TT 
dan meragukan apakah 19 pem- 
bajak pesawat benar-benar ber- 
tanggung jawab dalam serangan 
11 September 2001 di AS. 
Sementara itu, menteri luar 
negeri tiga negara Eropa, ma- 
sing-masing Menlu Inggris Wil- 
liam Hague, Menlu Perancis 
Laurent Fabius, dan Menlu Jer- 
man Guido Westerwelle menyu- 
rati Kepala Kebijakan Luar Ne- 
geri Uni Eropa Catherine Ashton. 
Mereka meminta UE memper- 
tegas sanksi ekonomi terkait 
program nuklir Iran, 
(REUTERS/AFP/AP/WAS) 


POLITIK KOREA 


Putri Diktator Korsel 
Meminta Maaf 


SEOUL, SENIN — Kandidat 
dari partai berkuasa untuk pe- 
milu presiden Korea Selatan, 
Park Geun-hye (60), menyam- 
paikan "permohonan maaf yang 
tulus”, Senin (24/9), kepada para 
korban pemerintahan represif al- 
marhum ayahnya, mantan pre- 
siden Park Chung-hee. 

“Saya percaya ada satu norma 
yang tak pernah berubah dari 
demokrasi bahwa tujuan tidak 
bisa menghalalkan cara dalam 
politik,” kata Park Geun-hye da- 
lam pidato selama 10 menit yang 
disiarkan langsung dari markas 
besar partai konservatif Partai 
Perbatasan Baru di Seoul. 

Kampanye Park untuk men- 
jadi perempuan presiden perta- 
ma Korea Selatan (Korsel) se- 
lama ini diganggu tuntutan agar 
ia menjelaskan sikapnya terha- 
dap sejumlah ekses pemerintah- 
an ayahnya selama 18 tahun. To- 
pik ini memicu emosi dan me- 
mecah belah masyarakat Korsel. 

Berbagai jawaban Park selama 
ini, yang dipandang selalu ber- 
makna ganda, telah menggero- 
goti posisinya dalam jajak pen- 
dapat. Padahal, ia sempat unggul 
atas dua pesaingnya yang cen- 
derung beraliran kiri dalam pe- 
milu 19 Desember, yaitu Moon 
Jae-in dan Ahn Cheol-soo, 


Tangan besi 

Park menyampaikan ”permo- 
honan maaf yang tulus kepada 
mereka yang menderita dan ter- 
luka serta kepada keluarga me- 
reka”, 

Park Chung-hee merebut ke- 
kuasaan di Korsel dalam kudeta 
militer tahun 1961. Ia kemudian 
memerintah dengan tangan besi 
sampai ia dibunuh tahun 1979. 

Dia dianggap sebagai peletak 
dasar kemajuan ekonomi Korsel. 
Para pengagumnya berpendapat 
gaya otokratik Chung-hee diper- 
lukan dalam menangani kemis- 
kinan serta sejumlah masalah ke- 
amanan dan perpecahan sosial 
yang muncul setelah Perang 


Korea 1950-1953. 

Namun, para pengkritiknya 
menganggap dia sebagai seorang 
diktator brutal yang dengan ke- 
jam menghabisi oposisi dan me- 
mundurkan perkembangan de- 
mokrasi negara itu. Aparat ke- 
amanan pada masa itu mela- 
kukan penyiksaan, pemenjaraan, 
dan pembunuhan. 

Park berusaha menyeimbang- 
kan kedua kubu dengan mene- 
kankan keadaan-keadaan khusi 
yang dihadapi ayahnya sekalig 
meminta maaf atas ekses-ekses 
yang terjadi, 


($) 


Inilah saat mengubah 
kebencian menjadi 
toleransi, perpecahan 
menjadi integrasi, 
dan masa lalu jadi 
masa depan. 

Park Geun-hye 


"Bagi ayah saya, pertumbuhan 
ekonomi dan keamanan nasional 
merupakan isu paling mendesak 
bagi negara kita,” katanya. 

Park bertekad untuk ”me- 
nyembuhkan luka” masa lalu dan 
bertemu dengan para korban re- 
zim ayahnya. 

“Inilah saat mengubah keben- 
cian menjadi toleransi, perpecah- 
an menjadi integrasi, dan masa 
lalu jadi masa depan,” katanya. 

Calon presiden rival Park, Ahn 
Cheol-soo, menyambut baik 
langkah Park untuk meminta 
maaf. "Pasti sangat sulit bagi dia 
untuk melakukan itu, tetapi dia 
telah melakukan apa yang benar- 
benar diperlukan,” tutur Ahn, pe- 
milik perusahaan — pembuat 
perangkat lunak. (AFP/DD 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ab PHHOTO/SIMRIK AIR 


Petugas penyelamat membantu seorang korban (tengah) turun dari helikopter penolong di basecamp 
Gunung Manaslu, Nepal utara, Minggu (23/9). Longsoran salju menimpa para pendaki gunung di 
kawasan Himalaya tersebut, menyebabkan II orang tewas dan 3 orang lainnya hilang. 


BENCANA ALAM 


Salju Longsor di Himalaya, 11 Tewas 


KATHMANDU, SENIN — 
Helikopter-helikopter penyela- 
mat Nepal hingga Senin (24/9) 
masih mencari sedikitnya tiga 
pendaki gunung yang hilang ter- 
timpa salju longsor di Pegunung- 
an Himalaya. Longsor yang ter- 
jadi akhir pekan lalu itu menyapu 
kamp-kamp pendaki dan mene- 
waskan sebelas orang, 

Tujuh pendaki Perancis ter- 
masuk dalam 11 korban tewas 
tersebut. Longsoran salju me- 
nyapu kamp mereka di Gunung 
Manaslu (8.163 meter di atas per- 
mukaan laut), gunung tertinggi 
nomor delapan di dunia. Dua 
pendaki Jerman, satu pendaki 
Spanyol, dan satu pendaki Nepal 
juga tewas. 

Dolraj Dhakal, pejabat peme- 
rintah daerah setempat, menga- 
takan, salju longsor itu terjadi 
sekitar pukul 04.00 hari Minggu 
saat lebih dari 20 pendaki masih 
tidur di tenda mereka. Ia menga- 
takan, tak seorang pun menya- 
dari salju longsor dan mereka 
tidak bisa menyebutkan ukuran 


longsor itu. 

"Semua tampak hancur di 
tempat (kamp), kami tak bisa 
melihat tenda atau barang milik 
pendaki,” kata Nima Nuru Sher- 


nyiapkan ekspedisi pendakian ini 
untuk para pendaki Perancis. 
Menurut dia, jenazah para kor- 
ban diterbangkan ke Kathmandu, 
ibu kota Nepal, Senin. 

Tiga pendaki yang masih hi- 
lang terdiri dari dua warga Pe- 
rancis dan satu warga Kanada. 
Pendaki Kanada itu telah diiden- 
tifikasikan oleh saudara perem- 
puannya sebagai seorang dokter 
bernama Dominigue Ouimet dari 
Provinsi @uebec. Sementara dua 
warga Perancis yang hilang ada- 
lah seorang pemandu pendakian 
gunung dari Chamonix dan se- 
orang pendaki amatir. 


Meninggal di RS 


Hari Minggu, helikopter mem- 
bawa lima korban selamat ke 
Kathmandu, Namun, salah satu 
korban dari Jerman meninggal 


ketika sedang dirawat di rumah 
sakit. 

Hari Senin, lima korban se- 
lamat lainnya diterbangkan kem- 
bali dari base camp pegunungan 
itu ke Kathmandu. Dua orang di 
antara mereka, yang berasal dari 
Italia, bisa berjalan sendiri dari 
helikopter, tetapi menolak ber- 
bi kepada wartawan. Enam 
jenazah diterbangkan dengan he- 
likopter lain dan dibawa ke se- 
buah rumah sakit. 

Delapan pendaki lainnya yang 
tidak cedera masih tinggal di base 
camp mereka di Distrik Gorkha 
di Nepal barat daya. Beberapa 
dari mereka mungkin akan me- 
neruskan pendakian, menurut 
polisi. 

Tim Italia, Jerman, dan Pe- 
rancis berada di gunung itu de- 
ngan jumlah total 281 pendaki 
dan pemandu, Namun, tidak se- 
mua berada di kamp yang ter- 
kena longsor. 

Nepal mempunyai delapan da- 
ri 14 puncak tertinggi di dunia. 

(REUTERS/AP/AFP/DI) 


SUDAN-SUDAN SELATAN 


Masih Ada Perbedaan 
dan Potensi Konflik 


ADDIS ABABA, SENIN — 
Presiden Sudan Omar al-B: 
dan Presiden Sudan Selatan Salva 
Kiir bertemu di Addis Ababa, 
Etiopia, Minggu (23/9) malam, 
demi meredam konflik. Meski 
sudah ada banyak kemajuan me- 
nuju perdamaian kawasan, masih 
tetap ada perbedaan dan potensi 
konflik yang bisa memicu perang 
di perbatasan. 

Sengketa perbatasan ini, yang 
dipicu rebutan wilayah kaya mi- 
nyak, telah menyebabkan perang 
berkepanjangan dan pecahnya 
Sudan setelah Sudan Selatan 
merdeka tahun lalu. Dialog per- 
damaian telah dirintis sejak be- 
berapa bulan setelah kemerdeka- 
an Sudan Selatan, Juli 201. 

Bashir dan Kiir bertemu 
ma dua jam guna merumu 
jalan damai dan mengakhiri kon- 
flik. Dialog dilakukan setelah ada 
tekanan internasional atas kedua 
negara. Meski sudah ada banyak 
kemajuan, banyak perbedaan ta- 
jam yang masih tersisa. 

”Masih ada banyak perbedaan, 
tetapi tim sedang bekerja untuk 
mempersempit kesenjangan itu,” 
kata Atif Kiir, juru bicara delegasi 
Sudan Selatan, di sela-sela per- 
temuan Bashir dan Kiir yang 
iasi juru runding dari Uni 
'Kami masih berharap 
akan ada kesepakatan-kesepa- 
katan baru,” katanya. 


Tanpa rumusan akhir 

Pertemuan kedua presiden itu 
berakhir Minggu tengah malam 
tanpa ada satu rumusan akhir. 
Namun, mereka berdua terlihat 
masih berbincang singkat seusai 
pertemuan. Dialog dilanjutkan 
lagi hari Senin (24/9) dipandu 
Perdana Menteri Etiopia Hai- 
lemariam Desalegn. 

Isu-isu kunci di dalam perte- 
muan itu termasuk soal kepemi- 
likan wilayah yang diperebutkan 
di sepanjang perbatasan, ter- 
utama di cekungan Abyei yang 
kaya minyak, dan pengaturan zo- 
na demiliterisasi perbatasan se- 
telah pertikaian berdarah hingga 


SUDAN DAN 
SUDAN SELATAN 


GUNAWAN 


awal tahun ini. Mereka juga ma- 
sih berbeda pendapat dalam me- 
ngelola zona penyangga di 
Kordofan dan Nil Biru. 

Beberapa kali pertemuan se- 
belumnya telah gagal menemu- 
kan solusi terkait masalah i 
Meski demikian, Bashir dan 
mengatakan, mereka sekarang 
lebih optimistis mengingat ada- 
nya ancaman sanksi Dewan Ke- 
amanan PBB. Mereka tetap ber- 
usaha mencari jalan damai guna 
menghindari sanksi internasio- 
nal, 

Kesepakatan atas masalah 
yang ada akan membuat ekspor 
minyak bisa hidup lagi. Khar- 
toum (Sudan) dan Juba (Sudan 
Selatan) sebenarnya telah sepa- 
kat, Agustus lalu, terkait hal itu. 
Namun Khartoum bersikeras ha- 
rus ada kesepakatan terkait ke- 
amanan terlebih dulu. Hal itu 
tidak disepakati keduanya hingga 
pembicaraan terbaru ini. 

Konflik muncul lagi Januari 
lalu saat Juba menutup ladang 
minyaknya di perbatasan, dipicu 
pengenaan biaya transit minyak 
oleh Khartoum. Sejak saat itu, 
Juba, yang 98 persen pendapatan 
ekonominya bergantung pada 
minyak, bersumpah tak kan 
memproduksi lagi sampai kese- 
pakatan terjadi. 

(AFP/REUTERS/CAL) 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 9 


di Ta 


NX 
Duomo Santa Maria del Fiore, di Florence, Italia, memiliki kubah yang amat terkenal. Bangunan megah itu dibangun 
pada tahun 1296 dan baru tuntas selesai pada tahun 1436. Bangunan dengan kubah terbesar di dunia ini memiliki 
eksterior yang begitu mewah, terdiri atas kombinasi batu-batu marmer berwarna hijau dan merah jambu. Siapa pun 
yang menatapnya pasti takjub, 
erinspirasi dari Sebagai hiasan, plaza-plaza 
kemegahan Duomo itu dilengkapi taman dan air 
Santa Maria del Fiore, mancur yang indah sehingga 
Paramount Serpong suasana segar terpancar karena 
tengah membangun adanya unsur air. 
kluster eksklusif dengan kubah Kluster I/Obelisco juga 


memiliki Giardino (taman) 
dan Fontana (air mancur) 
yang terletak tepat di mulut 
gerbang kluster, Susunan bunga 
warna-warni yang ditata rapi 
seolah ramah menyambut 
kedatangan penghuninya. 
Adanya taman dan air mancur 
ini menggarisbawahi bahwa 
L'Obelisco adalah kluster yang 
dirancang amat khusus dengan 
cakrawala kelas dunia. 

Danau yang terdapat di 
VObelisco semakin menambah 
elok atmosfer kluster ini, 


menawan sebagai atap rumahnya. 
Desain setiap rumah di dalam 
kluster ini juga ditopang oleh pilar 
yang kokoh bei ik, Marmer 
dan granit pilihan dipakai untuk 
lantainya berpadu dengan dinding 
berbatu di beberapa sudutnya, 
Nama kluster dengan desain rumah 
yangmewah dan indah ini adalah 
L'Obeli 
“LOb 
baru kami 
II Lago, Dalam b: 
Lago berarti the lak 
karena memang di kawasan ini 


terdapat beberapa danau alam," ad aa asasi Rangkaian tanaman bunga 
kata President Director & CEO Paramount Group menghadap ke danau, dan deretan pohon cemara 
Tanto Kurniawan, Jumat (21/9). taman dansirmancur, na sekitar 


serta kolam. Bukaan yang 
ditambah 
apa la konsumen ke yak pohon 

Lorenzo dan Flordini kami jual key danunsur air di setiap 
Sentiir luasnya GS heltak, Pembangunan Ilustsr menengah atas, sedangkan kluster L/Obelisco kami sudut kluster membuat udara di lokasi ini terasa segar. 
tersebupelisrong kesikasanmempsaran klusterSan— WAKUtuk tu karena harga per unit atu pun rumah yang berhadapan dengan 
eco dan Donal rumahny: jumlah unit rumah lainnya, membuat privasi para penghuninya 

“Bulan Februari tahun lalu, kami memasarkan r kluster ini bertambah. 
lebih 700 unitrumah dari kedua Muster tersebut. “terang Tanto. Kluster L'Obelisco terletak amat dekat dengan 
Kami sudah melakukan serah terima rumah-rumah itu jelas Tanto, bila gerbang TI Lago dan berada di tengah jalan tembus 
Duda Ju melanin. Searita henyakesion komeunar CP Rselama 10 tahun dengan uang ju kawasan BSD. Pc menambah nilai 
yanptisalkehasian dammenska bertanya kepun sen ditambah bunga sekitar 8 persen, ter ini karena mudah dijangkau dari 
produk lanjutannya Akandibangun Ita meminta suran per bulan menjadi lebih kurang Rp 35 juta. agai penjuru, Rumah Sakit Beth: 
mereka untuk bersabar dan menunggupreddik Dengan demikian Paramount Serpong menyas Hotel, dan Giant Hypermarket juga terasa dekat 
selanjutnya. Konsumen ternyata puas dengan rumah di Konsumen yang memiliki penghasilan Rp100jutaan —— kluste 
kedua kluster tadi,” imbuh Tanto. perbu 

1 Tanto Setiap rumah yang berdiri di kluster L/Obelisco 
menj dirancang dengan gaya Italia dan memiliki tiga 
tugu Obelis 


Danau yangutama 
33 hel 
Lago dikelilingi pepohonan pinus d: 
telah tumbuh puluhan tahun, Klust 


1 Lampu 


FOTO-FOTO: WIRA PRIHANTO 


rapi, dan merefleksil 
Rumah pun menj 
pemandangannya menakjubkan. 
ramount Serpong tidak sekadar men, a 
kolam renang sebagai ister, Kolam arus 
atau dikenal dengan Lazy River sepanjang 75 meter 
juga dibangun di kluster LObelisco, Keluarga yang 
tinggal di sini bisa bersantai, menghanyutkan diri 
mengikuti arus kolam mengelilingi taman bermain, 
dan mer segar serta kicauan burung. 
Dengan adanya pengembangyang berani 
menghadirkan kluster-kluster khas dan memiliki 
Taman dan air mancur kekayaan desain, diharay 
Kota-kota besi: dunia umumnya mem! za di Indor tak bosan berinw 
salah satu sudut k Plaza atau ruang terbuka ini Sebab, itu dapat membantu menciptakan lapangan 
kerap digunakan sebagai tempat berkumpul warga. . IKLAN/TYSI 


n IHLago mereka membangun 
k. Karena letak kluster itu berhadapan 


ta stiap ramah mendapatkan panorama yang 


“3 an , 
| FIRST CLASS HOMES @ IL LAGO . 


x 


AT 


1 


AP 


3 


DIA 


(4 


"SETELAH SUKSES DENGAN CLUSTER SAN LORENZO & FIORDINI, PARAMOUNT SERPONG KEMBALI MELUNCURKAN CLUSTER L'OBELISCO Di IL LAGO 
DENGAN KUBAH INDAH SEBAGAI ATAP RUMAH, PILAR YANG KOKOH BERGAYA KLASIK, LANTAI MARMER DAN GRANIT SERTA DINDING BATU DI BEBERAPA 
UDUT, MENJADIKAN HUNIAN INI BEGITU MEWAH DAN INDAH. 


RUMAH ISTIMEWA 3 LANTAI YANG DIRANCANG BERGAYA ITALIA INI, DIBANGUN DIATAS LAHAN SELUAS 6,5 HEKTAR, DIMANA 609b DARI LAHAN TERSEBUT 
DIFUNGSIKAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU, TIAP RUMAH MENGHADAP KE DANAU, TAMAN DAN AIR MANCUR, SERTA KOLAM ARUS DAN 

TAMAN BERMAIN. UDARANYA BEGITU SEJUK DAN SEGAR, DENGAN BANYAKNYA POHON SERTA UNSUR AIR DI SETIAP SUDUT CLUSTER INI. TIDAK SATUPUN 
TI RUMAH YANG SALING BERHADAPAN DENGAN YANG LAINNYA, SEHINGGA MENAMBAH PRIVASI PARA PENGHUNINYA, 


BERJARAK HANYA BEBERAPA LANGKAH DARI GERBANG IL LAGO, DAN DILINTASI JALAN TEMBUS KE BSD, MEMBUATNYA BEGITU STRATEGIS 
SEHINGGA MUDAH DIJANGKAU. RUMAH SAKIT BETHSAIDA, FAME HOTEL, SERTA GIANT HYPERMARKET BERADA BEGITU DEKAT DARI SINI. TUGU OBELISK 
BERADA TEPAT DI DEPAN GERBANG CLUSTER, MENJADI PERTANDA CLUSTER EKSKLUSIF INI SESUAI NAMANYA, L'OBELISCO 


NIKMATI DAN MILIKI KENYAMANAN SERTA KEMEWAHAN TINGGAL DI HUNIAN KELAS SATU DI KAWASAN IL LAGO.. 
KY OBELISCO, FIRST CLASS HOMES... 


INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI 


542 00 999 SN PARAMOUNT SERPONG 


www.paramountserpong.com SG building homes and people with heart 


PA: PN Lan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Taiwan Perkeruh Situasi 


Delegasi Bisnis Jepang Batalkan Pertemuan dengan Petinggi China 


SUAO, SENIN — 
Puluhan perahu nelayan 
yang dikawal 10 kapal 
Penjaga Pantai Taiwan 
bergerak menuju gugus 
kepulauan yang 
disengketakan dengan 
Jepang dan China di 
Laut China Timur, Senin 
(24/9). Langkah Taiwan 
itu menambah keruh 
situasi yang sudah panas 
di kepulauan tersebut. 


Kantor berita Agence France 
Presse (AFP) melaporkan, 78 pe- 
rahu nelayan meninggalkan pe- 
labuhan Suao di bagian timur 
laut Taiwan, Senin sekitar pukul 
0700 GMT (1400 WIB). Mereka 
bergerak menuju rangkaian ke- 
pulauan yang dinamakan Sen- 
kaku oleh Jepang atau Diaoyu 
oleh China atau Diaoyutai oleh 
Taiwan. 

Chen Chun Sheng, Ketua Aso- 
Nelayan Suao, mengatakan, 
aksi mereka itu untuk menun- 
jukkan bahwa kepulauan terse- 
but adalah bagian dari wilayah 
kedaulatan Taiwan. 

”Diaoyutai sudah menjadi ka- 
wasan tradisional kami untuk 
mencari ikan selama berabad- 
abad. Kami bersumpah akan 
mempertaruhkan hidup kami 
untuk melindungi kepulauan itu, 
atau kami akan mempermalukan 
para leluhur kami,” ujar Chen. 

Jepang, China, dan Taiwan 
sama-sama mengklaim kepulau- 
an, yang terletak di jalur pe- 
layaran vital dan kaya dengan 
sumber daya perikanan dan alam 
itu, sebagai wilayah kedaulatan 
mereka. Ketegangan di kawasan 
itu meningkat sejak pemerintah 
pusat Jepang, 11 September lalu, 
memutuskan membeli tiga pulau 
utama di kepulauan itu dari pe- 
milik pribadi. 

Kepulauan sengketa tersebut 
terletak di Laut China Timur, 
sekitar 400 kilometer sebelah ba- 
rat daya Okinawa, Jepang, dan 
200 kilometer sebelah timur laut 
Taiwan. 

Perahu-perahu nelayan itu 
membawa spanduk protes ber- 
tuliskan "Diaoyutai Milik Tai- 
wan" dan “Berjuang untuk 
Hak-hak Menangkap Ikan demi 


AP PHOTO/WALLN SANTANA 


Puluhan perahu nelayan yang mengibarkan bendera Taiwan berangkat dari pelabuhan Suao di Taiwan timur laut, Senin (24/9), untuk 
menggelar unjuk rasa di kepulauan sengketa di Laut China Timur. Kepulauan yang disebut Senkaku oleh Jepang atau Diaoyu oleh China 
itu diperebutkan Jepang, China, dan Taiwan. Ketegangan meningkat setelah Pemerintah Jepang membeli pulau-pulau di kawasan itu. 


Bertahan Hidup”. Lin Cheng An, 
juru bicara Aso Nelayan 
Suao, yakin akan ada lebih ba- 
nyak nelayan yang bergabung de- 
ngan mereka dari pelabuhan-pe- 
labuhan lain di Taiwan. 

Kantor berita Reuters menye- 
butkan, rombongan nelayan itu 
bisa mencapai lebih dari 100 pe- 
rahu, Mereka diperkirakan tiba di 
n kepulauan itu, Selasa 
, dan akan nekat me- 
n perairan teri- 
yang diklaim Jepang. 

Pihak Penjaga Pantai Taiwan 
menyatakan akan mengirim 10 
kapal patroli untuk melindungi 
perahu-perahu nelayan itu. 


Ketegangan meningkat 
Kehadiran puluhan perahu ne- 
layan ini akan meningkatkan ke- 
tegangan di seputar kepulauan 
tersebut. Hari Senin siang, ka- 
pal-kapal patroli Penjaga Pantai 
Jepang kembali mencegat dua 


kapal Biro Pengawas Maritim 
China yang memasuki kawasan 
perairan teritorial berjarak 12 
mil laut dari garis pantai Pulau 
Uotsurijima, pulau terbesar di 
kepulauan tidak berpenghuni 
itu, 

Dua kapal patroli perikanan 
milik Kementerian Pertanian 
China juga sempat memasuki ba- 
tas perairan teritorial tersebut. 
Menurut kantor berita China, 
Xinhua, kapal-kapal tersebut 
n "yurisdiksi admi- 
5 China untuk melin- 
dungi hak-hak negara itu di ka- 
wasan tersebut. 

Pemerintah Jepang langsung 
melayangkan protes keras kepa- 
da Beijing atas kehadiran kapal- 
kapal tersebut. Perdana Menteri 
Yoshihiko Noda bahkan memberi 
peringatan bahwa perilaku China 
yang terkesan lepas kendali itu 
bisa merugikan ekonomi negara 
kekuatan ekonomi kedua terbe- 


sar di dunia itu. 

Hubungan ekonomi kedua ne- 
gara bahkan sudah mulai ter- 
ganggu seiring peningkatan ke- 
tegangan ini. Setelah pekan lalu 
beberapa perusahaan besar Je- 
pang sempat menghentikan ope- 
rasi di China, kini ekspor dari 
Jepang ke China mulai terham- 
bat pemeriksaan pabean yang di- 
perketat. 

Yumiko Yoshimura, pejabat 
Organisasi Perdagangan Ekster- 
nal Jepang, mengatakan, penge- 
tatan inspeksi kepabeanan itu di- 
terapkan di pelabuhan Guang- 
zhou, Shanghai, dan Tianjin. Be- 
berapa perusahaan pelayaran te- 
lah memperingatkan para pe- 
langgan mereka akan kemung- 
kinan keterlambatan pengiriman 
barang akibat pengetatan terse- 
but. 

Indikasi 
bungan ekonomi 
dalam pembatalan 


memburuknya hu- 
yga terlihat 
kunjungan 


nis Jepang yang 
tergabung dalam As i Eko- 
nomi Jepang-China ke Beijing, 
pekan ini. Padahal, selama 37 
tahun, para pebisnis Jepang itu 
selalu melakukan kunjungan r 
tin dan bertemu dengan para 
petinggi pemerintahan Chin: 

Pihak asosiasi menyebut 2 
amanan dan keselamatan 
delegasi sebagai alasan pemba- 
talan tersebut. 

Jepang memiliki hubungan 
dagang yang dekat, baik dengan 
China maupun Taiwan. Tahun 
lalu, nilai total perdagangan Je- 
pang-China mencatat rekor se- 
nilai 345 miliar dollar AS. 

Hari Senin, Jepang mengirim 
Wakil Menteri Luar Negeri Chi- 
kao Kawai ke Beijing untuk men- 
coba mendinginkan suasana. Na- 
mun, ketegangan seputar ke- 
pulauan sengketa itu terlihat ti- 
dak akan mereda dalam waktu 
dekat. (AFP/REUTERS/AP/DHF) 


POLITIK CHINA 


CHENGDU, SENIN — Wang 
Lijun, mantan Kepala Polisi 
Chongging, China, yang tersan- 
dungdalam skandal Bo Xilai yang 
mengguncang Partai Komunis 
China, divonis 15 tahun penjara, 
Senin (24/9). Ia dinyatakan ber- 
salah dalam kasus pembelotan 
dan beberapa kejahatan lain. 

Vonis terhadap polisi senior 
China itu dikeluarkan hakim di 
Pengadilan Chengdu. Wang di- 
nilai layak dihukum karena ter- 
bukti telah "memanipulasi hu- 
kum untuk kepentingan sendiri, 
menyalahgunakan — kekuasaan, 
dan melakukan suap”, Vonis itu 
lebih ringan lima tahun dari tun- 
tutan awal. 

Wang dituding tersangkut se- 
jumlah kejahatan. Salah satunya, 
dia berusaha menutup-nutupi 
kasus pembunuhan pengusaha 
Inggris, Neil Heywood, oleh Gu 
Kailai, istri politisi papan atas di 
Partai Komunis China (PKC), Bo 
Xilai. 

Sebenarnya Wang jugalah yang 
membantu membongkar kasus 
pembunuhan Feywood yang ter- 
jadi November 2011 di sebuah 
hotel di Chongging. Namun, aki- 
bat kuatnya tekanan untuk me- 
nutupi kasus itu, Wang sempat 
berlindung di kantor Konsulat AS 
di Chengdu, China barat daya, 
Februari lalu. 

Pada awalnya, kematian Hey- 
wood diduga akibat kebanyakan 
minum alkohol. Kasus itu tiba-ti- 
ba mencuat setelah media di Chi- 
na mengabarkan bahwa ters 
ka pembunuhan Heywood 
lah istri seorang tokoh partai. 


Alih kekuasaan 


Pembunuhan Heywood men- 
jadi skandal yang mengguncang 
proses alih kekuasaan China. Bo 
Xilai, yang dipecat dari semua 
jabatannya setelah kasus itu t 
ungkap, adalah seorang politis 
ternama dan dianggap memiliki 
peluang besar dalam proses alih 
kekuasaan PKC. 

Wang sendiri adalah s T 
polisi berprestasi. Dia merintis 
karier polisi di Liaoning tahun 
1984. Wang berasal dari etnis 
Mongol, dan saat masih remaja, 
dia sempat bertugas di Tentara 
Pembebasan Rakyat selama tiga 
tahun dan bekerja sebagai pe- 
jabat kehutanan sebelum men- 
jadi polisi. 

Kariernya terus menonjol ke- 
tika dia diangkat menjadi Kepala 
Kepolisian Chongging pada ta- 


Mantan Kepala Polisi 
Dipenjara 15 Tahun 


(3 


Wang sendiri adalah 
seorang pol 
berprestasi. 


hun 2008. Saat itu, Bo menjadi 
ketua PKC setempat dan Wali 
Kota Chongging. 

Di kota itu, Wang dinilai ber- 
jasa dalam memberani i 
an mafia dan dikenal sebagai se- 
orang perwira agresif. 

Sepak terjang Wang menye- 
babkan kepala pengadilan dan 
mantan wakil kepala polisi, Wen 
Oiang, dieksekusi pada tahun 
2010 karena melindungi geng 
kriminal, menerima suap, serta 
terlibat kasus pemerkosaan dan 
penipuan properti. Wang juga 
memenjarakan puluhan polisi 
ara atas nan 
hatan terorganis 

Wang pun menjadi tangan k: 
nan Bo dan diangkat sebagai W: 
kil Wali Kota Chongging. Sebi 
lum kasus ini muncul, Bo sempat 
digadang-gadang bakal menjadi 
salah satu pemimpin China ma- 
suk dalam jajaran Komite Tetap 
Politbiro PKC, yang akan me- 
lakukan regenerasi akhir tahun 
ini, 

Ketika pembunuhan Heywood 
diungkap, Wang terus berusaha 
menutupi kasus itu. Dengan ter- 
ungkapnya kasus itu, berakhir 
pula karier politik Bo, yang ber- 
sama istrinya juga dihukum ka- 
rena kasus pembunuhan, pem- 
belotan, penyuapan, penyalahgu- 
naan keku: n, dan mencari le- 
gitimasi hukum demi kepenting- 
an pribadi. 

Menurut media China, Wang 
diberi "hukuman gabungan atas 
semua pelanggai selama 15 
tahun. 

Hukumannya dikurangi kare- 
na dia dianggap berjasa kepada 
partai dan pernah menjadi polisi 
berprestasi. 

Selama dua ha 
tidak menyangkal s 
an, tuduhan, dan 
pengadilan. 

(AFP/REUTERS/AP/CAL) 


lang, Wang 
mua tuntut- 
pernyataan 


— 


y 


Periode 1 April 2012 s/d 31 Maret 2013 
“Syarat dan ketentuan berlaku 


Segera Buka Tabungan MEGA DANA dan MEGA MAXI 


Dapatkan Hadiah Pasti Voucher Belanja Coffee Bean & Tea Leaf, Baskin Robbins, Trans Studio, Metro Department Store, Carrefour dan Indofood, 
serta Menangkan Hadiah Undian 2 Mercedes-Benz S300L dan 60 Toyota All New Avanza. 


Semakin Besar Saldo Anda, Semakin Besar Hadiah Pastinya, Semakin Besar Kesempatan Menang Hadiah Undiannya. 


MEGA CALL | 500010 | 60010 (melalui ponsel) | www.bankmega.com 


2 JENIS WADAH SEKALISUS 
MADIAN DASI Plas WADIAH UNDIAN 


OVE 
CUSTOMER 


BANK 


Mega Tujuan Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


pa 
KEP 
KATA 


Para pekerja tambang memasuki tambang batubara Jiavi di daerah Jidong, Kota Jixi, Provinsi Heilongjiang, China timur laut, Minggu (2/9). Enam orang terjebak di dalam 
tambang itu akibat banjir sehari sebelumnya. 


Isu Buruh China Heboh Lagi 


Buruh Tertekan karena Gaya Manajemen Foxconn Dianggap Kasar 


BEIJING, SENIN — Sekitar 5.000 polisi 
dikerahkan untuk mengendalikan kerusuhan yang 
dilakukan para buruh di pabrik milik Foxconn di 
China utara, Para buruh protes karena manajemen 
terlalu kejam dan hak-hak pekerja tidak dipenuhi. 


Demikian diberitakan media- 
media di China, Senin (24/9). 
Kerusuhan yang dilakukan buruh 
menyebabkan pabrik terpaksa 
ditutup hari Senin. Para buruh 
memecahkan kaca bangunan 
di kompleks pabrik serta men- 
jungkirbalikkan mobil-mobil po- 
lisi. 

Kehebohan itu berlangsung di 
pabrik milik Foxconn di kota Tai- 
yuan, Provinsi Shanxi, yang me- 
miliki 79000 buruh. Perusahaan 
asal Taiwan ini memproduksi ba- 
rang-barang dan komponen elek- 
tronik. Foxconn adalah produsen 


terbesar komponen komputer di 
dunia, 

Perusahaan itu juga mempro- 
duksi komponen untuk beberapa 
perusahaan elektronik ternama, 
seperti Apple, Sony, dan Nokia. 
Akan tetapi, di pabrik-pabrik mi- 
lik Foxconn yang tersebar di 
antero China, para buruh s 
a dan tertekan. 

Dalam dua tahun terakhir ter- 
rangkaian aksi bunuh di 
karena tekanan mental yang di- 
hadapi buruh. Mereka tidak tahu 
harus mengadu ke mana karena 
pemerintah — setempat — pada 


umumnya berpihak kepada per- 
usahaan, 


Pertikaian meluas 


Hon Hai, induk perusahaan 
Foxconn, menyatakan, kemarah- 
an buruh awalnya dipicu per- 
tikaian di asrama buruh di kota 
'Taiyuan, Pertikaian itu meluas 
dan melibatkan 2.000 pekerja. 

Kerusuhan itu dapat direda- 
kan dalam hitungan jam setelah 
5.000 polisi dikerahkan ke lokasi 
pabrik. Sebanyak 40 pekerja ter- 
luka dalam insiden itu. 

Menurut kantor berita Xinhua, 
kekacauan terjadi karena ada 
bentrokan di antara para pekerja 
ri dua provinsi 
a. Hal ini turut 
menyebabkan kekacauan karena 
mengundang masuk para pro- 
vokator dari luar, Diperlukan 10 
jam untuk meredakan situasi. 

Selama ini China selalu tidak 


transparan dalam pemberitaan 
tentang kerusuhan buruh. 

Foxconn mempekerjakan 1 ju- 
ta orang di seluruh China. Na- 
mun, bas utama produksi 
korporasi ini ada di Shenzhen, 
yang berbatasan dengan Hong- 
kong. Tahun 2010, Foxconn he- 
boh karena ada a bunuh diri 
oleh 13 peki Sejak itu, Fox- 
conn menyebar basis produksi di 
banyak lokasi di China, 

Sejak kerusuhan itu juga, Fox- 
conn juga memperbaiki tingkat 
upah buruh dan membenahi 
kondisi pekerjaan yang tidak me- 
nyenangkan bagi para buruh. 
Akan tetapi, para buruh Fox- 
uin masih tertekan karena kon- 
pekerjaan dan gaya mana- 
jemen yang kasar. "Foxconn ter- 
kenal dengan manajemen yang 
terlalu keras dan tegas,” kata 
Geoffrey Crothall, juru bicara 
China Labour Bulletin yang ber- 


markas di Hongkong. 

"Jika Anda berada di lingkung- 
an kerja seperti di Foxconn, tem- 
pat para buruh diperlakukan se- 
perti robot dan bukan manusia, 
dang aksi kekerasan men- 
alan keluar da- 


perti itu, pertikaian kecil 
akan mudah merebak menjadi 
kehebohan besar," katanya. 
Beberapa tulisan di situs Sina 
Weibo menyatakan, kekacauan di 
'Taiyuan dipicu perseteruan an- 
tara pengawas pekerja dan para 
buruh. Hal ini menyulut kema- 
rahan 2000 pekerja lain yang 
berhadapan dengan tenaga peng- 
awas di perusahaan itu. 
on Hsing, jubir Hon Hai, 
mengatakan, perusahaan akan 
kembali beroperasi hari Selasa. 
Perusahaan menyatakan  pe- 
nyebab kerusuhan sedang dise- 
lidiki. (AFP/REUTERS/MON) 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


Istanbul 


& Harare 


Harare 

Pemerintah kota Bulawayo, kota kedua terbesar di Zimbabwe, 
punya cara unik mengatasi kekurangan air dan tersumbatnya 
jaringan pembuangan limbah kota. Sepekan sekali, setiap Senin 
pukul 17.30, setiap rumah tangga diminta menyiram toilet 
secara serempak, Gerakan siram toilet ramai-ramai ini di- 
anjurkan saat air didistribusikan di kota itu. "Mumpung ada air, 
kami menyiram toilet serempak tiap Senin untuk mencegah 
saluran pembuangan tersumbat. Kami mengantisipasi keku- 
rangan air untuk jangka waktu lama," kata Wali Kota Bulawayo, 
Thaba Moyo. Warga tetap boleh menyiram toiletnya setiap saat 
di luar waktu yang ditetapkan. Kekurangan air bersih memaksa 
pemerintah mengatur distribusi air sehingga mengurangi jum- 
lah air yang dilewatkan ke saluran pembuangan. Saat ini, 
penjatahan air dilakukan selama 72 jam per minggu. Moyo 
mengatakan, gerakan siram toilet itu diusulkan kepala insinyur 
a. "Tersumbatnya saluran bukan salah siapa- siapa, jadi kita 
selesaikan bersama-sama, Ini masalah nasional, banyak kota 
kekurangan air bersih. Kami berharap dengan penjatahan, c 
dangan air bisa bertahan hingga musim hujan," kata Moyo. 
Buruknya kebersihan dan sanitasi kerap menyebabkan wabah 
di Zimbabwe. Empat tahun lalu, lebih dari 4.000 orang tewas 
karena kolera yang melanda 100.000 orang. 


Istanbul 


Petugas SAR 
Turki "menyela- 
matkan” boneka 
tiup dari Laut 
Hitam setelah 
polisi menerima 
telepon dari 
warga yang pa- 
nik, mengira bo- 
neka itu sebagai 
seorang perem- 
puan yang tera- 
pung-apung di 
laut. Harian Mil- 
liyet melaporkan, 
polisi menyusuri 


Dub sw 


dan mengirim 
tim penyelam untuk menyelamatkan boneka yang terlihat mi- 
rip dengan sesosok perempuan itu. Setelah mengetahui yang 


mereka selamatkan ternyata sebuah boneka, petugas mengem- 
piskan boneka itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak 
ji dari mana boneka itu berasal. Laut Hitam adalah tujuan 
ita utama di Turki dan menjadi jalur pelayaran maritim 
internasional. (AFP/REUTERS/WAS) 


LPS Menjaga 
Stabilitas Sistem 
Perbankan Nasional 


Belajar dari pengalaman krisis moneter 1998 dan 
becermin pada kebijakan perbankan di negara-negara 
maju, pemerintah berusaha melahirkan kebijakan yang 
berorientasi pada keamanaan dana nasabah bila terjadi 
krisis yang memaksa bank untuk mengakhiri kegiatan 


bisnisnya. 


emerintah kemudian mendirikan 
Pismian keuangan yang 

menjamin keamanan n 

terutama mereka yang tergolong nasabah kecil 
yang memiliki simpanan dalam batas tertentu 
pada saat bank terpaksa dicabut izin usahanya. 
Lembaga tersebut bernama Lembaga 
jamin Simpanan (LPS). LPS dibentuk 
sarkan Undang-undang Republik 

ia Nomor 24 tahun 2004, yang 
memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah 
penyimpan dan turut aktif dalam memelihara 
stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 
kewenangannya. LPS secara resmi berdiri 
tepatsatu tahun sejak diundang-undangkan 
dan beroperasi berlaku efektif sejak tanggal 22 
September 2005. 

Dalam menjalankan kegiatan menjamin 
dana nasabah, LPS menetapkan jumlah 
simpanan nasabah yang dijamin sebesar Rp 2 
miliar. Adapun kriteria bagi nasabah bank untuk 
memperoleh jaminan, yakni simpanan nasabah 
tercatat dalam pembukuan bank, nasabah tidak 
memperoleh bunga simpanan yang melebihi 
tingkat bunga wajar yang ditetapkan LPS, 
dan nasabah tidak melakukan tindakan yang 
merugikan bank (kredit macet). 

Lembaga yang didirikan sejak tahun 2005 
ini terbukti mampu mengurangi beban anggaran 
negara secara signifikan karena dana yang 
dikeluarkan untuk menanggung beban kerugian 
akibat likuidasi bank berasal dari premi yang 
dibayar secara teratur oleh bank sebagai peserta 
penjaminan. Dengan demikian, penggunaan 
langsung anggaran negara sebagai akibat krisis 
moneter seperti tahun 1998, diharapkan tidak 
terulang. 

Keberadaan LPS juga mampu 
mengembangkan citra dan sekaligus reputasi 
bisnis perbankan. Fungsi memelihara stabilitas 
sistem perbankan dilakukan LPS dengan 
mendukung kegiatan Bank Indonesia dan 
otoritas jasa keuangan memantau kinerja bisnis 
bank. Selain itu, melakukan penyelamatan bank 
gagal dan menjalankan proses likuidasi bank 
gagal, Kemampuan LPS mengaktualisasikan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


fungsi ini mampu memelihara kepercayaan 
masyarakat akan keseriusan pemerintah 
“dunia perbankan sehingga 
akat terlindungi dari praktek-praktek 
penyimpangan kebijakan finansial. 

'Apa yang telah dicapai LPS dalam 
kurun waktu tujuh tahun terkait dengan 
fungsi penjaminan? Pertama, LPS mampu 
menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan 
likuiditas industri perbankan nasional. Kedua, 
keyakinan masyarakat terutama nasabah bank 
bahwa krisis moneter tidak akan berpengaruh 
pada keamanan simpanan mereka karena 
LPS mampu menanganinya. Ketiga, stabilitas 
sistem perbankan nasional yang membuat 
bank menjadi institusi keuangan yang lebih 
akuntabel, Keempat, peningkatan disiplin 
pasar, terutama menyangkut nasabah besar 
dan kreditur. Kelima, tumbuhnya kesadaran 
mas -atakan pentingnya memilih bank yang 
kompetitif, solid, dan prudent sebagai tempat 
penyimpan dana. 

Dalam rangka memberi pemahaman 
yang lebih baik mengenai posisi LPS,akan 
diselenggarakan event yang melibatkan bankir, 
regulator, dan masyarakat, dalam bentuk 
seminar bertema “Banking Industry inan 
Extremely Dynamic World: Becoming Prosperous 
and Proper." Kegiatan tersebut berlangsung 
di Jakarta pada 26 September 2012 dengan 
dihadiri pemenang hadiah Nobel bidang 
ekonomi 2011, Prof Thomas J Sargent. Pakar 
ekonomi asal AS ini akan berbagi pengalaman 
dan ilmu mengenai bagaimana memosisikan 
bank dalam dinamika dunia. 

Diskusi yang juga menghadirkan Ketua 
Perbanas Sigit Pramono, ekonom Dr Raden 
Pardede, dan Kepala Eksekutif LPS Mirza 
'Adityaswara ini diharapkan dapat menghasilkan 
pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan 
perbankan Indonesia. Diskusi ini akan dipandu 
oleh ekonom Indonesia Dr Iwan Jaya Azis 
yang saat ini menjabat Head Office of Regional 
Economic Integration ADB, Manila. ('/TYSI 


LEMBAGA 
PENJAMIN 
SIMPANAN 


PAN 
. 


BANKING INDUSTRY 


Indonesia 
Deposit 
Insuransce 
Corporation 


IN ANEXTREMELY” DYNAMIC WORLD: 
BECOMING PROSPEROUS AND PROPER 


Opened & Keynote Speech by : 
VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 


Main Speake: 


Thomas J. Sargent 


NOBEL LAUREATE IN ECONOMICS 2011. 


BALLROOM 3 
RITZ-CARLTON HOTEL 
PACIFIC PLACE JAKARTA 


26 SEPTEMBER 2012 


8Bam-1pm 


MIRZA ADITYASWARA 
Chief Executive Officer 


Indonesia Deposit 


Insurance Corporation 


SIGIT PRAMONO 


Chairman 
Indonesian Banks 


RADEN PARDE 
Principal 
Creco Consulting 


Association 


DE 


IWAN JAYA AZIS 
Head of Office of Regional Economic Integration 
Asian Development 


ank 


www.lps.go.id 


U 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


LANGKAN 


Pemilihan Rektor IPB Dimulai 

Panitia pemilihan rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) merilis 
55 nama bakal calon rektor TPB periode 2012-207. Termasuk 
dalam hasil penjaringan bakal calon rektor TPB adalah Rektor 
IPB sekarang, Herry Suhardiyanto, serta Kepala Badan Pe- 
nelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Ke- 
budayaan Khairil Anwar Notodipuro, Pada 5-7 November 2012, 
Senat Akademik IPB akan menyusutkan jumlah bakal calon 
rektor menjadi tiga orang. Pada 9-16 November, Majelis Wali 
Amanat IPB akan menentukan rektor terpilih. @/ELN) 


Beragam, Kemampuan Bidan Tangani Persalinan 
Di Indonesia terdapat 759 akademi kebidanan, tetapi mutu 
pendidikannya masih sangat bervariasi. Karena itu, kemam- 
puan bidan untuk memberikan pelayanan persalinan pun tidak 
soalan itu diupayakan dapat diatasi dengan uji 
ata Wakil Ketua T Pengurus Pusat Ikatan Bidan 
Indonesia (PP IBI) Emi Nurjasmi dalam Seminar Uji Kom- 
petensi, Kebijakan IBI, dan Sosialisasi Jaminan Persalinan di 
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (24/9). Menurut Emi, 
akademi kebidanan yang sudah terakreditasi di Indonesia baru 
30-40 persen. (BAY) 


Tersedia 205 Beasiswa untuk Mahasiswa di 17 PTN 
Pertamina Foundation menyiapkan 205 beasiswa bagi ma- 
hasiswa berprestasi di 17 perguruan tinggi negeri (PTN) di 
seluruh Indonesia. Peraih beasiswa tidak cukup hanya memiliki 
nilai akademik yang baik, tetapi juga memiliki wawasan dan 
berbudaya lingkungan, "Kami ingin memberikan kesempatan 
lahirnya calon-calon pemimpin bangsa yang mampu mene- 
rapkan dan mengajak orang lain untuk berbudaya lingkungan," 
kata Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina 
Pramono di Jakarta, Jumat (21/9). Program beasiswa yang 
dinamakan Beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation itu, 
ujar Nina, dihadirkan untuk mendukung terwujudnya keh 
dupan dan budaya ramah lingkungan di kalangan mahasiswa 
C/ELN) 


Wayang Orang ”Sang Julandoro” 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Paguyuban Satya Budaya Indonesia mementaskan wayang 
orang dengan lakon Sang Julandoro di Gedung Kesenian 
Jakarta, Sabtu (22/9) malam. Pemain yang mendukung 
pementasan ini antara lain pengusaha, akademisi, seniman, dan 
kalangan lain yang ingin melestarikan seni tradisi Indonesia. 


David 
Rodrigues 
(berbaju biru), 
pengajar 
astronomi, 
menerangkan 
perlunya 
pengajaran sains 
yang 
menyenangkan 
kepada 40 guru 
peserta 
lokakarya 
pengajaran sains 
di Lembaga 
Penerbangan 
dan Antariksa 
Nasional 
Bandung, 

Senin (24/9). 


KOMPAS/DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO 


Dana Abadi Pendidikan 
Dipakai Mulai 2013 


Sebagian untuk Mencetak S-2 dan S-3 Nondosen 


JAKARTA, KOMPAS — Dana abadi pendidikan 
yang saat ini jumlahnya sekitar Rp 10,6 triliun 

akan digunakan mulai 2013. Untuk mengelola bunga 
dari dana abadi pendidikan itu, akan dibentuk 


badan layanan umum. 


Dana abadi pendidikan disi- 
sihkan dari seluruh anggaran 
fungsi pendidikan negara mulai 
tahun 2010 sebesar Rp 1 triliun. 
Pada tahun 2011 ditambah sebe- 
sar Rp 26 triliun dan pada 2012 
un sehingga jumlahnya 
ekitar Rp 10,6 triliun, 

Pada rapat kerja Menteri Pen- 
didikan dan Kebudayaan Mo- 
hammad Nuh dengan Komisi X 
DPR, akhir pekan lalu, peme- 
rintah berencana menambah da- 


na abadi pendidikan, atau istilah 
resminya dana pengembangan 
pendidikan nasional, sebi 
Rp 5 triliun. Meski demikian, 
DPR hanya merekomendasikan 
Rp 1 triliun. 


Tiga hal 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan memanfaatkan bu- 
nga dari dana abadi pendidikan 
yang jumlahnya sekitar Rp 300 
miliar untuk tiga hal, yakni bea- 


di luar dosen, 
peneliti: ional, ser- 
ta rehabilitas uktur pen- 
didikan akibat bencana. 

Mendikbud mengatakan, me- 
lalui dana abadi pendidikan itu, 
Indonesia diharapkan me- 
nambah doktor dalam jumlah 
yang signifikan. Saat ini, jumlah 
doktor di Indonesia hanya sekitar 
23.000 orang, sedangkan Malay- 
a yang jumlah penduduknya 
lebih sedikit punya 14.000 doktor 
dan China 819.000 doktor. 


gota Komisi X dari Fraksi Partai 
Demokrat, mempertanyakan 
transparansi pengelolaan dan 
pengawasannya, 

Anggota lain, Ferdiansyah, 
mengingatkan, dana abadi pen: 
didikan tersebut tidak melalui 


kontrol DPR dalam perencanaan, 
penggunaan, dan laporannya. 
yota Komisi X, Reni Mar- 
, mengatakan, pengguna- 
an dana itu terkesan tumpang 
tindih dan belum jelas, "Misalnya 
untuk beasiswa S-2 dan S-3 non 
dosen, siapa yang berhak me- 
nerimanya? Bagaimana seleksi- 
nya?” kata Reni, 

Adapun untuk renov: 
lah ri kibat bencana, si 
ada Badan Nasional Penanggu- 
langan Bencana, Untuk peneli- 
tian, sudah a penelitian 
ke perguruan ti dan lembaga 
penelitian. 

Nuh mengatakan, untuk trans- 
paransi penggunaan dan per: 
tanggungjawaban dana, diusul- 
kan agar dana itu dikelola badan 
layanan umum. (ELN) 


KEKAYAAN BUDAYA 


UNESCO 
Serahkan 


Penghargaan 
untuk Subak 


DENPASAR, KOMPAS — 
Organisasi PBB untuk Pendidik- 
an, Ilmu Pengetahuan, dan Ke- 
budayaan (UNESCO) menyerah- 
kan penghargaan untuk lanskap 
budaya subak sebagai situs 
risan dunia di Taman Ayun, Bali, 
Senin (24/90). UNESCO meng- 
umumkan budaya subak dari Bali 
sebagai warisan dunia (world 
heritage) pada sidang ke-36 di St 
Petersburg, Rusia, 29 Juni 2012. 

Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Mohammad Nuh yang 
mewakili Pemerintah Indonesia 
saat menerima penghargaan itu 
mengatakan, penghargaan ters 
but sangat membanggakan. Na 
mun, di sisi lain, hal itu menjadi 
tantangan untuk melestarikan- 
nya karena subak dibangun para 
leluhur dengan perenungan dan 
menjunjung kearifan lokal. 

Direktur — Pu UNESCO 
Kishore Rao berjanji akan men- 
dampingi berbagai upaya peles- 
arian subak sebagai warisan du- 
nia, 

Kepala Dinas Kebudayaan Bali 
Ketut Suastika mengatakan, be- 
berapa waktu ke depan, subak 
akan menjadi daya tarik utama 
pariwisata Bali, 

UNESCO menetapkan subak 
sebagai warisan dunia setelah 
menyimak pemaparan dan re- 
komendasi dari International 
Council on Monuments and Sites 
(Icomos). 

Icomos menilai, subak meru- 
pakan kesatuan lanskap, nilai bu- 
daya, orgai masyarakat, dan 
sistem kepercayaan unik yang 
i rta tidak ada duanya di 
Tenggara. Subak dimiliki 
syarakat Bali sejak abad ke-11 


dan tetap dirawat dengan baik 
hingga kini. 
Icome 


mengingatkan, 
lah mengancam s 
antara lain penggunaan pupuk, 
berkurangnya luasan hutan, serta 
berubahnya sawah untuk keper- 
luan pariwisata. (AYS) 


Kemudahan dan 
Kecanggihan Pencitraan 


“ Digital dalam Genggaman 


Kebutuhan pencitraan digital semakin tinggi dewasi 


ini. Maraknya 


situs web berbagi foto dan video di internet membuat perangkat 
pencitraan digital yang menghasilkan gambar berkualitas, tetapi 
mudah digunakan semakin diminati. Itu sebabnya, produsen peranti 
pencitraan digital terus menghadirkan terobosan terkini untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut. 


Delighting You Always 


alah satu upay 
dilakukan per 
digital global, Canon, melalui kam 
DSLR terbarunya, Canon EOS 650D. 


CMOS 18-megapiksel di 
5, Canon EOS 650D memiliki kemampuan 
menga an gambar dengan kecepatan 
tingi yangmencapai 5.0/frameper detik, dan 
menawarkan kecepatan ISO hingga 12800 (dapat 
ditingkatkan men 


Sistem Auto-focus (AF) yang diusungnya 
semakin cepat dan memiliki tinggi dengan 


Otitik AF yang telah diperbaharui dengan sistem 
1 Sistem ters 
ismampu meningkatkan | 
AF untuk menjaga objek tetap fokus meskipun 
menggunakan modus Live View, maupun Movie 
Shooting. Selain itu, kehadiran teknologi EOS 
Scene Detection mampu mengatur tingkat 
eksposur yang tepat secara otomatis untuk 
memudahkan pengambilan gambar di segala 
situasi dalam mode auto, 

Canon juga memperkenalkan dua le 
terbaru yaitu EF40mm f/2.8 STM dan E 
185mm f/3.5-5.6 IS STM yangmemilki 
Auto-focus (AF) yang lebih cepat nyaris tar 
da pergerakan lensanya 


Layar sentuh 

Canon EOS 650D dilengkapi dengan layar 
sentuh Vari-Angle berukuran 3 inci. AF pada 
mode Live View dapat dilakukan dengan mudah 
cukup dengan menyentuh area yang diinginkan 
pada LCD kamera, secara otomatis kamera akan 
mencari foku tersebut yang dapat 


Suara 


dikombina an Fitur Touch Shutter 
sehingga ketika subjek telah fokus secara otomatis 


kamera akan mengambil gambar tanpa harus 
menekan tombol shutter. 

“Dengan perpaduan yang menarikantara 
kemampuan teknis yangandal,serta kemudahan 
penggunaannya, Canon EOS 650D menjadi 
ngcocok digunakansiapa saja yangingin 
merasakan sensasi baru di dunia fotografi,” ujar 
Direktur Div 

Meski termasuk ke dalam kategori kamera 
entry level, perangkat hardware yang dimiliki 
Canon EOS.650D terbilang mutakhir. Kamera ini 
menjaga foto tetap tajam, dengan kecepatan ISO 


mrioperkoran @ & 


Canon PT Dataserip Merry Harun, 


yang mencapai 6400 pada mode otomatis dan bisa 
ditingkatkan mencapai 25600. Keuntungan dari 

rentangjangkauan ISO yangpanjangadalah dapat 
menghasilkan foto dengan eksposur yangoptimal 
pada kondisi cahaya yangberagam. 

Canon EOS 650D dilengkapi fungsi multi-shot 
foise Reduction, di mana kamera akan mengambil 
foto empat kali dan menyatukan ke dalam satu foto 
untuk meminimalkan noise, serta meningkatkan 
detail foto, 

Teknologi EOS Scene Detection pada Canon 
EOS 650D cukup membantu para pengguna 
menghasilkan foto yang terbaik pada situasi 
yang tidak memungkinkan untuk melakukan 
pengaturan pada kamera seperti saat melakukan 
foto dokumentasi, Sebagai contoh ketika kamera 
mendeteksi pengambilan gambar secara portrait, 
kamera akan memburamkan baci 
untuk menegaskan bentuk objek. Ketika sensor 
mendeteksi objek yang bergerak, secara otomatis 
kamera akan melakukan pengaturan pada 
shutter speed. Ketika melakukan pengambilan 
foto di malam hari, kamera mampu mendeteksi 
penggunaan tripod atau tidak, serta melakukan 
pengaturan yang tepat untuk menghasilkan foto 
yang berkualita 


Kemudahan berkreasi 

Kemampuan Canon EOS 650D yang 
dapat menghasilkan foto yang berkualitas dapat 
dinikmati pula pada fitur perekam gambar 
bergerak atau video, Sebagai tambahan, Movie 
ServoAF secara “pintar” mencari subjek agar tetap 
fokus, meskipun objeknya bergerak mendekati 
ataupun menjauhi kamera. 

Ada juga fitur Video Snapshoteditor yang 
memberikan cara baru berkreativitas, Dengan fitur 
ini pengguna dapat merekam klip videodengan 
durasi yangsudah ditentukan sebelumnya: 2 detik, 
4 detik atau 8 detik. Kini fitur ini juga dapat dibuat 
album video dan diputar ulang dengan sumber 
suara eksternal misalnya musik atau lagu favorit. 

Selain beberapa fituryangtelah disebutkan 
sebelumnya, Canon turut melengkapi Canon 
EOS 650D dengan filter penunjang kreativitas, 
antara lain Soft-Focus, Grainy Blackand White, Toy 
Camera, Fish-Eye dan Miniature effects ditambah 
dengan dua efek, yaitu Art Bolddan Water 
Painting. IKLAN/' /ACA| 


PHOTOMARATHON 
ND 


2012 
www.canon-asia.com/photomarathon 


150 100 Wo 4/06 


EOS 650D, DICIPTAKAN UNTUK MENGOBARKAN SEMANGAT FOTOGRAFIMU. 


Kendalikan dengan sentuhan. Raih bidikan revolusioner yang indah dengan DSLR berlayar sentuh pertama" di dunia. 
Temukan beragam ftur Intulti terbaru yang akan mengubah cararnu “mengeset-menjepret-melihat" dunia Ini - pilih tik AF, 
1 Ikuti wajah dalam bidikan, sesuaikan pencahayaan, kecepatan rana, dan perbesar atau perkecil tampilan 

an Cepat menggunakan ujung jarimu 


Temukan ftur in yang semakin memacu semangat fotografmu: 
rn Hybrid GMOS AF mengkombinasikan pendeteksian fase dan kontras untuk merah auto! 
vedoorru, 
' Moda Handheld Nghit Scene menghasikan jepretan yang bebas kebur di pencahayaan rendah tanpa bantuan tripod. 
Servo AF menghadirkan utofocus yang bekerja terus menerusi dan dapatkan rekaman yang minim suara bising dan kualitas 
ewa dengan lensa STM baru. 


us yang lebih cepat pada foto maupun 


urat per Juri 2012 


ea EM 


Ed KANTOR PUSAT & SHOWROOM » 
ANN DATASERIP 3 seaparang lok 2-15 kav. Kompleks Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 
Tadattema “at: (024) 54A81113 «SMS. 0812 118 1008 
“email: Inio@datascip.coid » Website :wwwdataserip.com 


Canon Center 
? Iakarta: Ratu Plaza Lt. LJL Jend Sudirman Jakarta. Teip. (021) 72791949 
Bandung: Jl Lengkong Besar No, 3-A, Bandung 40251, Tep. (022) 4219429, 4219439 
OAL CEnTEe Wat) 2664 2000 

KANTOR PENJUALAN CABANG : 

» Medan (051) 4575081, 4514633 » Pekanbaru (0761) 864502, 860132 » Padang (0751) 7870649, 7870539 » Palembang (0711) 
713699 » Bandung (022) 4233193, 4232252 « Surabaya (031) 566 5335, 360 20 555 « Balikpapan (0542) 7023577, 7203343 
» Makassar (DA11) 875211, 375225 » Manado (0431) 815639 


PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN KARTU GARANSI DAR 


(Canon Digital Camera Service Center: 
Jakarta: Canon Care Center Grand Boutigue Center, Blok B no 3-4 JI. Mangga Dua Jakarta, 
Motino Servica:021 26648997, Website : ttp:/service.dataserip.co.id 


PT.DATASCR 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Indonesia Kaya 
Sumber Daya 


Terapkan Prinsip Kehati-hatian 


JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memiliki 
kekayaan hayati dan sumber daya manusia 

yang andal untuk meningkatkan produk pertanian 
dan pangan. Produk rekayasa genetik bukan 
satu-satunya pilihan, Untuk memasukkan 

produk rekayasa genetik, prinsip kehati-hatian 
harus diterapkan secara tegas dan konsisten. 


Demikian diutarakan Kepala 
Pusat Penelitian Biologi Lem- 
baga Ilmu Pengetahuan Indo- 
nesia Siti Nuramali: 
dan Koordinator Aliansi De: 
jahtera Tejo Wahyu Jatmiko, Se- 
nin (24/9), di Jakarta. 

Awal bulan ini, Komisi Bar 
amanan Hayati Produk Rek: 
Genetik (KKH PRG) Aa Yen 
aman produk pakan jagung RR 
NK603 dan Bt MON89034. 


kah tidak ada yang lain? 
pakan, harus dicoba efeknya ter- 
hadap ternak kita, efek klir 
harus ditel kata Nuramaliati, 
yang biasa dipanggil Lili. 

"Ini tantangan buat kami, In- 
donesia punya jagung lokal, 
mengapa tidak kita produksi « 
diri”ujarnya. Menurut dia, jik: 
akan dikembangkan, produktivi- 
agung lokal bisa ditingkatkan. 

j juga sudah banyak 
kata Lili menambah- 


dilakukan,” 
kan. 

Hal senada diungkapkan Tejo 
yang banyak mendampingi pe- 
tani, Persoalan sebenarnya, me- 
nurut Tejo, adalah keberpihakan 


gara terkait penelitian dalam ne- 
geri. "Kita punya penelitian, ma- 
im-mat , memi- 
liki pu: m. Lalu, 
dikemanakan has peneli- 
tian selama ini?” ujar Tejo. 
Dalam banyak kasus, hasil pe- 
pada tahap 
Jasanya jatuh 
ke tangan perusahaan. Hasil pe- 
nelitian tidak bisa murah ketika 
sampai di pasar. 


Pengetahuan petani 

Sebenarnya banyak petani me- 
miliki kemampuan untuk mem- 
produksi benih unggul. Petani 
secara tradisional memiliki ke- 
mampuan yang didapatkan tu- 
run-temurun, 

"Persoalannya, — pengetahuan 
mereka tidak tertulis dan hanya 
ada dalam ingatan mereka. 
Mengapa pemerintah tidak men- 
dampingi mereka untuk men- 


catat pengetahuan mereka. De- 
n demikian, mereka akan bisa 
bersaing” katanya. 

Masalahnya, Indonesia telah 
terikat dengan kesepakatan-ke- 
sepakatan dalam Organisasi Per- 
dagangan Dunia (WTO) sehingga 
melahirkan Undang-Undang Va- 
rietas Makanan. "Semua jenis be- 
nih h: didaftarkan, ada pa- 
tennya,” ujar Tejo. "Pemerintah 
tidak terlalu tertarik bekerja de- 
ngan petani yang jumlahnya 
amat banyak.” 

Sebaliknya, semua hasil per- 
cobaan dikerjasamakan dengan 
perusahaan. 


Keputusan dangkal 
Keputusan KKHI PRG dinilai 
Tejo sebagai keputusan yang 


amat dangkal dan tidak berdasar. 
Masalahnya, kajian atas doku- 
men dari proponen (pemberi 
usul) sebenarnya "belum selesai", 
Ada hal yang belum ji 

Laporan penelitian yang di- 
ajukan pihak perusahaan sebagai 
pengusul, misalnya, menyebut- 
kan, tidak ada dampak terhadap 
kesehatan. 

Sementara itu, dari percobaan 
yang dilakukan ulang oleh pe- 
neliti Peran lles-Eric Sera- 
lini, dari Universitas Caen, di- 
sebutkan, produk MON dan NK 
menunjukkan indikasi keracun- 


an pada hewan percobaan yang 
diberi produk itu, 

Laporan penelitian dimuat pa- 
da International Journal of' Bio- 
logical Sciences edisi 
di 


. “Ternyata 
i penelitian masih ada ke- 
tidakjelasan,” ungkap Tejo. 


Pada jumpa pers, Jumat lalu, 
pakar bioteknologi dari Institut 
Pertanian Bogor, Dwi Andreas 


Santosa, mempertanyakan ap: 
kah efek pakan tersebut akan 
sama terhadap kambing dan 
sapi. 

Pertanyaan senada dikemuk 
Ju pakan, kan, bi 


dimakan. Lalu, apa 
terhadap ternak? Efek 
klinisnya harus ditel a se- 


rius,” ujar Lili, 


KASUS MONTARA 


Perlu Survei 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nanganan kasus tumpahan mi- 
nyak dari sumur Montara, Aus 
ang mencemari perai 
data ha- 


sil survei komprehensif. 

Hal itu dikatakan Tonny Wa- 
gey, pakar oseanografi dari Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Kelautan dan Per- 
ikanan, yang juga Regional Pro- 
ject Manager Arafura and Timor 
stem Action (ATSEA), 
akhir pekan lalu. “Informasi 
vei kelautan yang dil 
ATSEA dapat dipakai,” katanya, 

Menurut dia, kasus itu telah 
tiga tahun lebih berlalu, tetapi 
hingga kini belum terselesaikan. 
Belum tercapai kesepakatan ten- 
tang payung hukum dan me- 
kanisme ganti rugi antara pihak 
Indonesia dan Australia, 

Tonny menyatakan, survei 
ATSEA dilakukan pada Mei 2010 
menggunakan kapal riset Baruna 
Jaya VIII milik Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia dan ka- 
pal Australia Research Vessel 
Solander. Hasilnya menunjuk- 
kan, ada kandungan hidrokarbon 
di atas ambang batas yang di- 
tetapkan Kementerian Ling- 
kungan Hidup. 

"Ekspedisi ATSEA di Laut Ti- 
mor tidak dirancang untuk survei 
pencemaran minyak dari Mon- 
tara. Hanya kebetulan dilakukan 
di daerah itu,” kata Tonny. 

Survei kelautan dilakukan di 
Laut Arafura dan Laut Timor. 
Data yang diperoleh meliputi 
kualitas air dan kadar hidrokar- 
bon di perairan tersebut. Sel 
untuk memantau polusi akibat 
tumpahan minyak, survei juga 
dilakukan untuk memantau per- 
ikanan ilegal, penurunan kera- 
gaman hayati dan kualitas pesisir, 
serta dampak perubahan iklim. 


Manfaatkan satelit 


Secara terpisah, Yudi Anan- 
tasena, Kepala Balai Teknologi 
Survei Kelautan Badan Pengka- 
jian dan Penerapan Teknologi 


mrioperkoran @ & 


Kelautan 


(BPPT), mengatakan, survei ke- 
lautan untuk memantau tum- 
pahan minyak juga dilakukan de- 
ngan satelit untuk membuat pe- 
modelan penyebaran tumpahan 
minyak. 

Untuk kasus Montara di Laut 
Timor, BPPT melakukan pemo- 
delan tumpahan minyak, antara 
lain keberadaan dan penyebar- 
annya. Di samping pemodelan 
hidrodinamika, dilakukan pula 
pengindraan jauh menggunakan 
satelit ALOS Palsar dan MODIS 
Agua-Terra. 

Menurut Tonny, selain kondisi 
perairan setelah terjadi tumpah- 
an minyak, diperlukan data 
belum musibah terjadi. Tanpa 
itu, sulit diperhitungkan dampak 
kerugian lingkungan akibat kasus 
Montara. Perhitungan itulah 
yang dituntut pihak Australi: 

”Harus ada tolok ukur kondi 
perairan sebagai titik nol sebe- 
lum terjadi kehilangan ekosistem 
dalam jangka panjang,” ujar Ton- 
ny, yang banyak meneliti tentang 
produktivitas kelautan, 

Kebocoran di ladang minyak 
Montara di Celah Timor dalam 
wilayah Australia terjadi sejak 21 
Agustus 2009. Kebocoran itu ter- 
di di sumur minyak lepas pantai 
yang dikelola perusahaan milik 
Thailand dengan berkapasitas 
400 barrel minyak per hari. 

Pencemaran minyak meluas 
ke Laut Timor hingga Timor Ba- 
rat dan Pulau Alor di wilayah 
Indonesia. Musibah ini meng- 
akibatkan banyak ikan mati di 
perairan selatan Nusa Tenggara 
Timur dan Timor Leste. Aki- 
batnya, nelayan kehilangan mata 
pencarian. 

Ladang minyak yang diope- 
rasikan PTT Exploration and 
Production Australasia itu me- 
ledak pada 29 Agustus 2009 dan 
menumpahkan sekitar 500.000 
liter minyak mentah per hari. 
Lubang kebocoran baru bisa di- 
tutup 80 hari kemudian sehingga 
sekitar 40 juta liter minyak men- 
tah mencemari perairan. (YUN) 


Prinsip kehati-hatian 
Pemerintah Indonesia dide: 
jalankan prinsip kehati-! 
tian dalam menerima PRG, Prin- 
sip kehati-hatian tersebut ter- 
muat dalam Deklarasi Rio 
Tahun 1992 pada butir ke-15. 
"Indonesia menyepakati de- 
klarasi internasional tersebut. Isi 
deklarasi itu merupakan prinsip 
dasar dalam menangani PRG. 
Prinsip ini mengakui adanya po- 
tensi dampak lingkungan, s 
alekortorni, dani Kesehatan di 
PRG,” kata 
Demi transparansi, lanjutnya, 
perusahaan produsen PRG harus 
jujur mencantumkan label PRG 
dan menyebutkan hal-hal positif 
dan negatif dalam produknya. 
asw) 


Batik Herbal 


KOMPAS/ADI SUCIPTO 


Sejumlah ibu dari komunitas batik Jawa Timur, Sabtu (22/9), menggunakan pewarna batik berbahan alam di bantaran Kalitengah, 
Wringinanom, Gresik. Saat itu diluncurkan batik herbal dalam rangka menyambut Hari Batik pada bulan Oktober mendatang, 

Selain untuk melestarikan budaya, upaya itu juga untuk melestarikan lingkungan. Bahan alam yang digunakan adalah kunyit, daun jati, 
nangka, dan sebagainya. 


HONDA 


The Power of Dreams 


Ali New 
aa Ka. NA 
z og 


EVERYBODY'S WATCHING 


OMN IT. DRIVE IT. ENJOY IT. 


All New CR-V menghadirkan penyempurnaan dari sebuah SUV premium. Kemewahan dan kenyamanan sekelas sedan, utilitas sebuah 
MPV yang berpadu dengan ketangguhan sebuah SUV. Berbagai fitur mutakhir memberikan Anda kemudahan dan kesenangan 
berkendara. Desain state of the art di kelasnya memikat siapa saja. All New CR-V siap membawa Anda kemana saja dan melakukan apa saja, 
bebas menjelajah kehidupan urban modern. Merupakan kebanggaan tersendiri melaju bersama All New CR-V. Setiap orang mengaguminya, 


LALANTTC IPS 


sgretion Syatem 


hingga Anda pun menjadi pusat perhatian. 
Di Honda kami menghargai INVESTASI Anda dengan INOVASI. 


Li 


Steeang Whesi Smart Key Sate 


Mountesi Cortrots 


One Push ECON Button Coli Meter Ouster 


with Eco Ass 


mtegrated Ato Syareen 


« Kuto A/C with Dual Zorie Climate Control » One Action Seat Arrangement « CON « AGE « ABS 4 ED & BA Paddle Shift Available in 201, 2 AL 2AL Prestige Editiori and Modulo Edi 

- 8 Way Power Seat Agjustment « Dual SRS Airbag - And more sophisticated features 

Kunjungi booth Handa di Indonesia International Motor Show, 25-30 September 2012 dan saksikan penampilan Al New Honda CR-V 7 
www.honda-indonesia.com www.hondaisme.corn hondaisme | — 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


KAWASAN TIMUR INDONESIA 


Sembilan Provinsi 
Bermasalah Kesehatan 


PALU, KOMPAS — Sembilan 
dari 10 provinsi yang masih ber- 
masalah dengan kesehatan ber- 
ada di kawasan timur Indonesia. 
Hal ini disampaikan Menteri Ke- 
sehatan Nafsiah Mboi dalam pa- 
paran pada Festival Forum Ka- 
wasan Timur Indonesia VI di 
Palu, Sulawesi Tengah, Senin 
(24/9). 

Sembilan daerah di kawasan 
timur Indonesia (KTI) yang ma- 
sih bermasalah dengan kesehat- 
an adalah Gorontalo, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Tenggara, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat, Maluku, 
Papua, dan Papua Barat. Adapun 


donesia yang masih bermasalah 


dengan kesehatan adalah Aceh. 

Provinsi dikategorikan berma- 
salah dengan kesehatan jika lebih 
dari separuh kabupaten/kotanya 
masih mengalami masalah de- 
ngan kesehatan, Tiga provinsi la- 
in di KTI, yaitu Sulawesi Utara, 
Sulawesi Selatan, dan Maluku 
Utara, memiliki kurang dari se- 
paruh kabupaten/kota yang ber- 
masalah dengan kesehatan. 

"Saya tantang Anda untuk se- 
gera mengatasi hal ini,” kata Naf- 
siah, yang sebelum menjadi Men- 
kes dikenal sebagai aktivis terkait 
pengendalian HIV/ATDS. Peserta 
Festival Forum KTI VI yang ber- 
langsunghingga Selasa malam itu 
adalah pemerintah daerah, lem- 
baga swadaya masyarakat, aka- 
demisi/peneliti, lembaga donor, 
dan pemangku kepentingan di 12 
provinsi KTT, 


Gizi kurang 

Dalam dialog yang dipandu 
Ketua Kelompok Kerja Forum 
KTI Winarni Monoarfa, Menkes 
menyebutkan, prevalensi gizi ku- 
rang di KTI tahun 2010 sebagian 
besar masih di atas rata-rata na- 
sional, yakni 18 persen. Target 
nasional adalah 15 persen. Pre- 
valensi gizi kurang di KTT yang 
lebih rendah daripada angka na- 
sional hanya Papua (16,2 persen) 
dan Sulut (10,6 persen). Sepuluh 
provinsi lain masih berkutat pada 


angka 20,5-30,5 persen. 

Angka kematian ibu per 
100000 kelahiran hidup di KTI 
juga masih tinggi. Dari target 
Tujuan Pembangunan Milenium 
(MDG) tahun 2015 sebesar 102 
per100.000 kelahiran hidup, Naf- 
siah memaparkan, baru Papua 
yang mencapai angka lebih baik 
dari target, yakni 52 per 100000 
kelahiran hidup, Di 1 provinsi 
lain, angka kematian ibu me- 
lahirkan masih tinggi, 116-642 
per 100.000 kelahiran hidup. 

Dari cakupan anak yang men- 
dapatkan imunisasi dasar leng- 
kap sampai tahun 2010, baru Su- 
lut, NTB, dan Gorontalo yang 
melampaui kondisi nasional, ya- 
itu 59,8 persen. Sembilan pro- 
vinsi lain masih mencapai 
28.,2-50,9 persen. Padahal, kata 
Menkes, target nasional cakupan 
imunisasi lengkap adalah 90 per- 
sen, 

"Yang harus diingat adalah 
manusia di belakang angka itu,” 
kata Nafsiah. Artinya, jutaan ibu 
di KTI masih terancam kematian 
saat melahirkan serta masih ada 
jutaan anak yang belum men- 
dapatkan imunisasi dasar leng- 
kap, 


Inovasi kesehatan 


Dalam festival itu, bidan pus- 
kesmas di Flores Timur, NTT, 
mengisahkan gerakan SMS (la- 
yanan pesan singkat) sang pe- 
nyelamat yang dikembangkan di 
daerahnya untuk membantu me- 
nyelamatkan ibu yang melahir- 
kan. Melalui SMS, ibu-ibu yang 
akan melahirkan dipantau oleh 
aktivis dan bidan desa, terutama 
dalam dua hari sebelum dan se- 
sudah melahirkan, 

Pemerintah Kabupaten Malu- 
ku Tenggara Barat, Maluku, me- 
ngembangkan rumah tunggu ba- 
gi ibu-ibu dari daerah terpencil 
yang akan melahirkan. Adapun 
Raden Mohamad Rais, tokoh 
adat Mambalan, menginis 
masuknya perlindungan perem- 
puan dan anak dalam hukum 
adat di Desa Mambalan, Lombok 
Barat, NTB. CTRA) 


ALZHEIMER 


Terjebak di Ruang Koson 


Wajah Nur Asmah (64) tampak segar. Namun, 
kepalanya tertunduk dengan tatapan kosong. 
Suaminya, Oyen Tarman (70), memegang tangannya, 
menggoda Nur dengan "ancaman" akan keluar 
rumah sesaat untuk menyelesaikan sebuah urusan. 


Oleh INDIRA PERMANASARI 


iba-tiba Nur bereaksi, 
(Ymoneruteram dan 

menarik tangan Oyen. 
Nur mengeluarkan gumaman 
tak jelas, seperti anak kecil yang 
protes. Oyen tersenyum. Ta me- 
rasakan sang istri masih menge- 
nalnya, Pasangan ini tinggal 
di Bogor. 

Sejak terdiagnosis alzheimer 
tujuh tahun lalu, Nur seakan 
terputus dari dunia nyata. 
Gejala mulai tampak ketika 
pasangan itu mengaji bersama 
saat maghrib. Oyen heran, 
istrinya membaca Surat Ali 
Imran terbata-bata, "Biasanya 
lancar mengaji. Saya saja belajz 
dari dia,” ujarnya. Sejak saat itu, 
kemampuan mengingat dan 
berbicara Nur menurun. 

Dokter spesialis kesehatan 
jiwa yang mendalami bidang 
geriatri dari Departemen Psikia- 
tri, Fakultas Kedokteran Univer- 
sitas Indonesia, Martina Wiwie 
S Nasrun, mengatakan, alzhei- 
mer belum banyak dipahami 
masyarakat, "Keluarga pun bi- 
in perubahan ang- 
ga yang menderita 
alzheimer," tutur Wiwie, 


Turunnya kerja otak 
Alzheimer merupakan pe- 
nyebab terbesar demensia, yakni 
turunnya daya kerja otak secara 
. Kondisi akibat mati- 
N cl saraf otak ini me- 
mengaruhi kemampuan meng- 
ingat, berpikir, berekspresi-emo- 
si, dan berperilaku. Usia di atas 
65 tahun merupakan faktor 
risiko, tetapi demensia dapat 
menimpa orang muda. Faktor 
risiko lain ialah keturunan. 
Alzheimer ditandai menurun- 
nya daya ingat dan sedikit ke- 


rusakan bahasa. Ingatan jangka 
pendek tidak dapat disimpan. 
Orang dengan alzheimer seperti 
masuk ke dalam kotak-kotak 
ingatan masa lalu. Pada tahap 
sedang, mereka kesulitan men- 
jalankan kegiatan sehari-hari 
sehingga perlu bantuan dalam 
mandi, buang air, dan makan. 
Pada tahap akhir, penderita 
mengalami ketergantungan to- 
tal. "Tak jarang demensia disa 
lahpahami sebagai gangguan 
wa sehingga mereka dikucilkan. 
Proses dari tahap awal hingga 
akhir berlangsung 10-15 tahun,” 
kata Martina, yang menulis bu- 
ku Strategi Mendampingi Orang 
dengan Demensia. 

Kini, Nur tidak mampu lagi 
berbahasa dan berbicara, "Dia 
tak bisa lagi menyebut nama sa- 

ak-anak, dan benda-benda 
itarnya. Aktivitas seha- 
hari, seperti buang air kecil 
dan air besar serta makan, harus 


dibantu, Buang air pun tidak 
mampu mengontrol. Jadi, kem- 
bali seperti bayi,” ujar Oyen. 


EBASTIEN NOZON 


Seorang perempuan penderita alzheimer memegang tangan keluarganya di sebuah rumah jompo 
di Angervilliers, Perancis bagian timur, Alzheimer menyebabkan penderita terputus dari dunia nyata 
dan tergantung pada orang lain untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, 


orang di dalam rumah sehingga 
marah-marah, Pernah terjadi 
Naomi mengemasi pakai 
tuk ke rumah masa lalu. 


kat dan berolahraga tenis. "Se- 
karang, berjalan pun sulit, harus 
dituntun,” kata Oyen. Oyen me- 
rasa kehilangan istri yang 46 ta- 
hun mendampinginya. 

Di bilangan Jakarta Utara, 
Elli (49) juga berjuang merawat 
ibunya, Naomi (80), yang meng- 
alami alzheimer sejak empat ta- 


anak-anaknya masih k 
kadang berpikir ayah saya masih 
hidup, ujarnya, 

Makin lama, Naomi tak 
mampu lagi mengingat nama 
anaknya, berhalusinasi melihat 


mer, keluarga bisa beradaptasi, 
Oyen dan keluarganya berko- 
mitmen melimpahkan kasih 
yang dan memprioritaskan ke- 
sehatan fisik Nur. Untuk mem- 
bantu kegiatan rutin, Oyen me- 
nyewa pengasuh perempuan, 
Adapun untuk menj: 
tisik, Oyen men 
lan kaki setiap pagi. Oyen dan 
keluarga makin peka membaca 
tanda karena Nur tak mampu 
lagi mengutarakan keinginannya 
ataupun mengeluh sakit. 

Hal serupa dilakukan Elli da- 
lam merawat Naomi. "Tbu ma- 
sih bisa berkata-kata walaupun 


tidak selalu nyambung. Dalam 
merawat ibu, yang utama adalah 
ketulusan, kesabaran, dan kasih 
sayang,” ungkapnya. 


Terapi yang tersedia 

Sejauh ini, menurut Martina, 
belum ada terapi untuk me- 
nyembuhkan alzheimer, Namun, 
gejala yang menyertai demensia, 
seperti gelisah, marah-marah, 
apatis, depresi, agresif, dan in- 
somnia, dapat dikurangi dengan 
terapi obat dan non-obat. 

Ta menambahkan, obat dapat 
memperlambat perburukan de- 
mensia. Obat golongan asetilko- 
lin esterase inhibitor (donepezil, 
rivastigmin, dan galantamin) da- 
pat mempertahankan jumlah 
asetilkolin untuk membawa pe- 
san antarsel saraf. Obat lain, 
golongan N-methyl-D-aspartate 


(memantine), memperbaiki 
sinyal listrik pada dinding sel 
saraf untuk menyampaikan pe- 
san memori dan penguatan re- 
kaman memori. Obat golongan 
antidepresi dan antipsikotik di- 
perlukan untuk meredakan ge- 
jala psikologis dan demensi 
t ini sedang dikembang- 
kan obat-obatan yang dapat 
menghentikan pembentukan 
plak amiloid di otak. Plak ini 
dianggap sebagai biang keladi 
kerusakan sel otak pada alzhei- 
mer, Salah satu yang ditelit 
lah vaksin untuk menghilangkan 
dan mencegah terbentuknya 
plak sehingga proses penyakit 
terhenti dan terjadi perbaikan. 
Selain itu, ada sejumlah te- 
rapi untuk membantu mereda- 
kan gejala, seperti terapi musik, 
seni, dan olahraga. 


Kenapa Harus Sewa 


Jika Bisa Punya 
Kantor Sendiri 


Seiring pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan ruang perkantoran 
terus meningkat. Tak hanya di kawasan pusat bisnis (central business 
district/CBD), ruang perkantoran di kawasan non-CBD juga kian 
diminati. Sejumlah kawasan di seputar Ibu Kota tumbuh menjadi 
alternatif berkantor bagi sejumlah perusahaan. 


enjawab dinamika 


Sekar Artha Sentosa sebagai 
pengembangSKYI8 Office 
Tower mulai menawarkan ruang 
kantor dengan status strata 


titledi kawasan Raya Pasar 


pertumbuhan ekonomi 


Minggu Jakarta Selatan. Gedung 
perkantoran yang menyatudengan 
komplek hunian ini ditawarkan 


DOK SEKAR ARTHA SENTOSA! 


dengan cicilan mulai Rp 5juta perbulan, Penawaran 
tersebut memberikan kesempatan para pengusaha 
untuk menilliki kantor sendiri dengan harga sewa. 
Konsep wahana perkantoran yang menyatu 
dengan kawasan hunian apartemen ini merupakan 
sinergi yang dapat saling mengisi kebutuhan para 
penghuninya. Para pekerja maupun pebisnis 
nantinyadapat tinggal tidak jauh dari tempat kerja 
mereka. Hal ini antara lain dipicu fakta bahwa para 
pekerja menghabiskan banyak waktu untuk menuju 
tempat kerja dan kembali kerumah. Akibatnya, 
merekaterancam mengalami keletihan sehingga 
berpotensi menurunkan produktivitas kerja. Belum 
lagi, kualitas hidup secara umum juga menurun. 
Oleh karena itu, pilihan tinggal takjauh dari tempat 
kerja menjadi solusi yang dapat mengatasi berb: 


masalah sekaligus. 


Fasilitas lengkap 


Menunjang nilai ekuitas, gedung perkantoran 
SKY18 ini dilengkapi beberapa fasilitas representatif 
idapatmenil 
kenyamanan dalam berbisnis maupun bekerja 
Gedungperkantoran 25lantai ini ditawarkan mulai 
40 m2 sehingga nantinya bisa dibayangkan traffic 
orangrelatif banyak sehingga akan membutuhkan 
fasilitas yang memadai, seperti keamanan, parkir 
memadai, akses internet, restoran, kafe,ATM center, 
dan fitness center menjadi fokus pengembangdalam 
merumuskan konsep bangunan ini. 

Melihatvisi kedepan yangterdapatdalam 
agendatata kota Pemda DKI Jakarta, zonaini 
'akan mempunyai potensi besardalam geliat 
perkembangan ekonomi, ditandai dengan rencana 


agar para pemakai gedungi 


jalan Raya P. 
diantar ntra 
seperti kawasan 


menj 


opsimena 


efisiensi dan pre 


TBSimatupangdan Pancoran. Hal 
ini menjadi dasar pemikiran bahwa lokasiiniakan 
idaya tarik inve 
Semakin sedikitnya lahan dan semakin 
mahalnya harga sewa gedung yang mengalami 
kenaikan pada tahun ini sekitar8 persen, menjadi 


pengembangan Monorail (MRT) dan pelebaran 


Minggu karena kawasan ini terletak: 
yang mulai berkembang 


3-5tahun mendatang. 


lamadan tidak berpindah-pindah s 


ise secara bi: 


Potensi-potensi tersel 
dengan dukungan intensif dz 


perbankan seperti BTN, BNI, dan BRI baik untuk 
keperluan pembiayaan konstruksi maupun kredit: 


kepemilikan. Untuk mel 
mempercayakan pengelolaan gedungini nantinya 
kepada Building Management terkemuka dengan 
standar internasional. 
Peningkatan positif saat ini cukup signifikan 
dari pasar perkantoran di wilayah non-CBD, 
diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. 
wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Baratdi: 
terdapat beberapapasokan perkantoran pada 2-I 


ti 


tahunyangakan 


kepe 


TIKLAN/"/ACAI 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ni para tenant, SKY 18 


datang Dinamika perkemb: 


ekonomi, konsep bangunan, harga kompe 
peluanginvestasi,dan potensi kawasan inim 


ayaan SKY 18 menjadi opsi utama para 
bisnis berpeluang memiliki ruang kantorsen 


Get Your Own Office Space 
at Rental Price 


Rp 
MILLION 


Tg 
Per-month Pt 


(Ml 


m giaa 


Launching 


26sept2012 


Sky18 Office Tower merupakan gedung perkantoran yang terletak diantara zona perputaran ekonomi 


atet 


Jakart: 


Menjawab kebutuhan tersebut kompleks perkantoran Ini menawarkan kemudahan memiliki kantor 


bagai pusat bisnis juga membutuhkan wahana kerja yang nyaman dan representatif 


sendiri sekaligus Investasi yang menguntungkan dengan harga senilai biaya 


OFFICE TOWER 


Ja Mma "UP AU 


Jakarta yaitu kawasan Gatot Subroto, Pancoran, TB Simatupang dan Central Business District 
(CBO).Sejalan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara Nasional, Regional dan Internasional 


Den 


For Information Please Call 


@021-798 6363 


Jl.Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan 


www.nifarro.com 


oped by PT.SEKAR ARTHA SENTOSA 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/HENDR. AWAN 


Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel (tengah) dikawal ketat seusai melakukan 


rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 


enin (24/9). 


Marciel mendatangi DPR untuk memberikan penjelasan mengenai film Innocence of Muslims yang 
diprotes sejumlah kalangan Muslim di dunia, termasuk Indonesia. 


Mantan Bupati 
Sragen Dihukum 


MA Batalkan Vonis Bebas Pengadilan Tipikor 


JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung memba- 
talkan vonis bebas mantan Bupati Sragen Untung 
Sarono Wiyono yang dijatuhkan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. MA men- 
jatuhkan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 200 
juta subsider enam bulan kurungan, 


MA jug memerintahkan 
pembayaran uang pengganti Rp 
1 miliar subsider 5 tahun pen- 
jara. Kepala Biro Hukum dan 
Humas MA Ridwan Mansyur 
nin (24/9), mengatakan, majel 
kasasi menilai Untung terbukti 
secara sah dan meyakinkan me- 
langgar Pasal 2 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor). Untung ter- 
bukti menyalahgunakan Anggar- 
an Pendapatan dan Belanja Dae- 
rah Kabupaten Sragen selama 
menjabat pada 2001-2011. 

Salah satu pertimbangan akan 
besarnya hukuman untuk Un- 
tung, kata Ridwan, antara lain 
majelis melihat ada faktor yang 
memberatkan, yaitu besarnya ke- 
rugian negara, termasuk yang di- 
nikmati terdakwa, senilai Rp 1 


mi, 
majelis kasasi yang dipimpin Ha- 
kim Agung Artidjo Alkostar serta 
hakim anggota Leopold Hutaga- 
lung dan Surachmin. 

Pengadilan Tipikor Semarang 
sering disorot karena menjatuh- 
kan banyak vonis bebas, Selama 
tidaknya ada enam vonis 
bebas, Selain vonis bebas ter- 
hadap Untung, vonis bebas juga 
dijatuhkan kepada Suyatno (ka- 
sus suap/gratifikasi senilai Rp 
18,5 miliar kepada mantan Bupati 
Kendal 2004), Teguh Tri Mur- 
diono (dugaan korupsi proyek 
pengadaan alat pemancar fiktif 
RRI senilai Rp 4,8 miliar), Heru 
Djatmiko (korupsi dan suap ter- 
hadap pejabat Kendal terkait 
pembangunan Stadion Utama 
Bahurekso Rp 59 miliar), dan 


Yanuelva Etliana (pembobolan 
dana Bank Jateng cabang Sema- 
rang senilai Rp 39 miliar 

Beberapa putusan bebas di- 
Jatuhkan oleh Kartini Marpaung, 
hakim ad hoc Tipikor yang di- 
tangkap Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) pada 17 Agustus 
lalu, serta Lilik Nuraini dan As- 
madinata. Lilik telah dijatuhi hu- 
kuman disiplin oleh MA berupa 
pembatalan promosi sebagai Wa- 
kil Ketua Pengadilan Negeri Ton- 
dano dan kini menjadi hakim 
biasa di Pengadilan Negeri Am- 
bon, 


nin kemarin, hakim Peng- 
adilan Tipikor Semarang yang 
diketuai Noor Edyono menjatuh- 
kan vonis 1 tahun 6 bulan penjara 
kepada mantan Bupati Batang 
Bambang Bintoro. Bambang ter- 
bukti bersalah menyalahgunakan 
sebagian dana asuransi dari 49 
anggota DPRD Kabupaten Ba- 
tang periode 1999-2004 sehingga 
mengakibatkan kerugian keu- 
angan negara Rp 7964 juta 

Vonis itu jauh lebih ringan 
daripada tuntutan 4 tahun pen- 
jara. Bambang menyatakan pi- 
kir-pikir. (ANA/WHO) 


Sensasi Hewan Langka di Garis 


(Sambungan dari halaman 1) 


Nanga Tumpu, Kabupaten Sum- 
4 Barat, 
Sabtu lalu. Tanjakan itu mem- 
punyai kemiringan 12 derajat 
dari 40-265 meter di atas per- 
mukaan laut. 

Saat itu, semua peserta 
menghadapi cuaca panas, a 
kencang, dan tanjakan terjal di 
ctape V dari Pidang menuju Bi- 
ma. Namun, seusai istirahat, ia 
tetap melanjutkan perjalanan 
dan tak ingin menyerah pada 
keadaan. 

Dhimas Djoko (57), peserta 
lain, mengaku menemukan nilai 
yang tidak terbayar ketika 
mengikuti jelajal eda sampai 
akhir, Djoko adalah salah 
peserta tertua. Dengan bi 
sendiri, ia sebenarnya 
wisata ke Pulau Komodo. Na- 
mun, saat bergabung dengan 

ih, sesuatu yang ti- 
atkan dengan 


Mereka juga terharu karena 
di setiap tempat pemberhentian 
selalu disambut keramahan 
penduduk. Keramahan itu 
mampu mengobati kelelahan 
mereka dan membuat tetap se- 
mangat. 


Kekayaan Nusantara 


Ketika sampai di Komodo, 
mereka seolah menjadi turis. 


peserta jelajah sepeda, mengaku, 
anaknya langsung tertarik 
datang ke Komodo setelah di- 
rinya mengirimkan fotonya ber- 


sama komodo. "Kami merenca- 
nakan liburan lagi ke Komodo 
pada akhir tahun nanti,” kata 
Eddy. 

Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan saat menyambut tim je- 
lajah sepeda di Labuan Bajo 
mengapresiasi kegigihan peserta 
ang berjuang sampai garis 
akhir, 

Penjelajahan sepeda, menu- 
rut Zulkifli, tidak hanya meng- 
angkat potensi Bali sampai Ko- 
modo, tetapi juga menumbuh- 
kan pengetahuan mi rakat 
akan pentingnya menjaga kon- 
i alam komodo (Varanus 
komodoensis). Hewan purba ini 
hanya terdapat di Nusa Tengga- 
ra Timur. 

Populasi terbesar komodo 
terdapat di Pulau Rinca, Komo- 
do, Gili Motang, dan Nusa Kode 
dengan jumlah populasi 4.000 
ekor. Komodo terus menyedot 
tu ng Tren kunjungan wi- 
satawan mancanegara juga me- 
at. Pada 2009, jumlah turi 
asing masih 30415 orang, tetapi 
tahun 2010 menjadi 41.707 
orang, dan tahun 2011 jadi 
50000 orang. 

Jumlah turis asing itu jauh 
melampaui pengunjung Danau 
Kelimutu di Kabupaten Ende, 
Pulau Flores, yang hanya 28.000 
orang pada 201. 

Kepala Balai Taman Nasional 
Komodo Sustyo Triono menga- 
takan, setiap hari wisatawan 
yang mengunjungi Pulau Komo- 
do mencapai 300 orang. Seba- 
nyak 95 persen di antaranya wi- 
satawan asing, 


Finis 

Di sepanjang tahun ini sudah 
11 kapal pesiar yang berkunjung 
ke Labuan Bajo. Bahkan, pada 
Oktober dijadwalkan ada lima 
kapal pesiar lagi yang akan tiba 
dengan kapasitas ribuan orang 
per kapal. 

Sustyo mengingatkan, 
investor yz asuk jangan 
hanya berduit banyak, tetapi ju- 
ga harus mempunyai komitmen 
tinggi terhadap konservasi alam. 

Tak dimungkiri daya tarik ko- 
modo mampu mendongkrak pa- 
riwisata dan pembangunan 
Manggarai Barat, di samping 
memang kabupaten ini juga 
mempunyai pesona alam yang 
memukau, 

Perkembangan pariwisata 
pun turut mendongkrak ekono- 
mi warga sekitar. Jika dulu war- 
ga Desa Komodo hanya meng- 
andalkan hidup dari mencari 
ikan, kini mereka bisa menda- 
patkan penghasilan tambahan 
dengan menjadi perajin patung 
komodo. Mereka turut menik- 
mati aliran dana dari wisatawan. 
Setiap hari mereka bisa menjual 
2-3 patung komodo yang ma- 

ing-masing berharga sekitar Rp 


Promosi yang gencar 
memang sangat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan pariwi- 
sata. Jelajah Sepeda Kompas 
Bali-Komodo hanyalah salah 
satu dari upaya promosi. Ke- 
giatan ini tentu setidaknya ber- 
makna ganda, termasuk mem- 
bawa spirit peduli lingkungan 
dan sosial, 


(NIT/SEM/JAN/ANS) 


Serumpun Padi 


ormat saya kepada Joko Widodo dan 
H Alex Noerdin. Dua tokoh ini menjadi 

contoh kebenaran kecil yang disam- 
paikan Emak tahun lalu. Emak mengatakan, 
rakyat itu seperti orangtua. Lebih tepatnya 
seperti ibu. Dengan kasih sayang, mereka 
akan menerima anaknya yang pulang mes- 
kipun ia gagal di perantauan, Apalagi kalau 
anak itu berhasil. 

Kini warga Solo dan Jakarta secara umum, 
utamanya orang-orang pinggiran, bangga ke- 
pada Joko Widodo (Jokowi). Menurut hasil 
penghitungan cepat, pasangan Jokowi-Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok) menang dalam Pil- 
kada DKI Jakarta. Saya teringat kata-kata 
seorang bapak, yang duduk di sebelah penulis, 
ketika kami makan gulai kambing di Pasar 
Klewer, Solo. Katanya, "Jokowi niku temen, 
tekun, tekan (bersungguh-sungguh, tekun, 
maka pasti berhasil).” 

Ketika Alex Noerdin kalah dalam kon- 
testasi putaran pertama dan kembali ke Su- 
matera Selatan, tukang servis jam langganan 
saya yang asli wong kito malah senang. Ia 
percaya, tugas hidup Pak Alex masih harus 
membangun Sumatera Selatan. Untuk mem- 
buktikan "kebenaran kecil" tersebut, minggu 
lalu, penulis ke Palembang. Ternyata rakyat 
memang seperti ibu. Mereka tetap menerima 
Alex Noerdin apa adanya. 


Tiga sawah 


Kemenangan Jokowi-Ahok adalah cermin 
dari realitas politik Indonesia saat ini. Intinya, 
masyarakat sebagai pemilik sejati Republik 
kini menginginkan perubahan. Sudah lama 
mereka merasa dikhianati para pemimpin- 
nya. Bukan perasaan aman yang mereka 
patkan, melainkan kecemasan. Bukan ai 
ih, kesehatan, dan pendidikan berkualita 
terjangkau yang mereka peroleh, me- 
lainkan birokrasi korup. Pendeknya, semua 
bermuara pada pembiaran. Rakyat seperti 


Akibat dari kebatinan publik seperti itu, 
dominasi sumber daya politik konvensional 
yang selama ini diagungkan para politis 
utamanya kekuatan kapital dan mesin partai, 
kini rontok. Uang dan mesin partai, bahkan 


ANALISIS POLITIK 


SUKARDI RINAKIT 


institusi agama, tidak lagi mampu memo- 
bilisasi pendukung. Dalam bahasa lain, moda 
produksi itu sudah tidak lagi mampu me- 
nyetir moda interpretasi. 

Fenomena itu secara nasional merujuk 
pada situasi, apa pun partainya apabila men- 
calonkan tokoh yang sederhana, merakyat, 
punya ketegasan, dan mau bekerja keras, ia 
akan didukung rakyat. Baju, ketampanan, 
kecantikan, uang, bahasa tinggi, dan pen- 
citraan tidak lagi jadi preferensi pilihan rak- 
yat. Di sini, alam bawah sadar rakyat kembali 
ke sejarah kampung. Ekspresi kesederhanaan 
dan ketulusan, yang menjadi kebijaksanaan 
purba gsa Indonesia, akan menguat di 
ranah politik. 

Dalam konstruksi kebatinan publik yang 
seperti itu, celakanya, rumah-rumah kebang- 
saan yang menjadi sawah persemaian ka- 
der-kader transformatif telah banyak yang 
kosong. Sawah itu kini tidak lagi ditumbuhi 
”serumpun padi” sebagai kiasan pemimpin 
yang menjanjikan cinta dan kesejahteraan, 
tetapi tebaran ilalang. 

Sawah pertama adalah partai politik. Per- 
semaian para pemimpin di rumah politik ini 
sangat lambat karena kerasnya praktik pa- 
ternalistik dan oligarki partai. Selain itu, juga 
menguatnya kapitalisme demokrasi yang 
membuat proses dan kontestasi politik men- 
jadi mahal. Dalam konteks ini, hanya ke- 
baikan hati ketua umum partai dan bukan 
sistem pengaderan baku yang memungkin- 
kan ”serumpun padi” bisa tumbuh dan ber- 
bakti kepada rakyat. 

Karakter partai yang oligarkis tersebut 
tentu menyuburkan sikap simplis : 
kader. Mereka, khususnya yang di daerah, 
mudah terperosok pada euforia. Kemenangan 
Jokowi, misalnya, langsung mereka tangkap 
sebagai kemenangan mereka dalam pilkada di 
daerah masing-masing nanti. Padahal, ka- 


Ser 


pabilitas, integritas, dan elektabilitas mereka 
berbeda dengan Jokowi, Baju kotak-kotak 
pun akan mereka pakai sebagai simbol per- 
ubahan, Padahal, tantangan dan konteks se- 
jarah kampung Jakarta dan daerah mereka 
sangat berbeda. 

Sawah kedua adalah masyarakat sipil. Ra- 
nah civil society yang selama ini dianggap 
banyak pihak masih aktif dan mempunyai 

daya gempur signifikan sebenarnya sudah 

lama kosong. Tidak ada persemaian kepe- 
mimpinan di sini. Para aktivis dan pemikir 
yang pada awalnya bergerak di medan ini 
sudah lari ke bidang-bidang lain, terutama 
politik praktis, sebelum mereka, sebagai ”se- 
rumpun padi, siap panen. Karena terlalu dini 
meninggalkan sawah tempat mereka tumbuh, 
akhirnya mereka gagal menjadi energi trans- 
formatif di tempat baru. 

Terakhir, sawah ketiga adalah kelom- 
pok-kelompok agama. Sawah ini boleh 
bilang tak lagi menyemai pemikir dan peng- 
gerak perubahan yang bebas dari kerangkeng 
sempit tafsir teologis untuk berpijak pada 
kekuatan struktur basis (rakyat). Dengan is- 
tilah lain, mereka cenderung terjebak pada 
angan bahwa manusia "beragama" ada 
lah sebuah entitas tersendiri, Karena terjebak 
pada jubah itu, mereka tidak cukup punya 
energi untuk mendobrak kejumudan politik 
dan melahirkan pemimpin rakyat. 

Siapa pun pemimpin rakyat yang lahir 
arang ini pada dasarnya adalah karena 
kehalusan akal budi dan keteguhan hati yang 
bersangkutan, bukan persemaian institusi - 
onal (partai politik, masyarakat sipil, dan 
kelompok-kelompok agama 

Tangis, peluh, dan suara rakyat adalah 
pupuk yang membuat "serumpun padi” itu 
cepat menguning. 


SUKARDI RINAKIT 
Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate 


Benahi Pola Perekrutan Kader 


(Sambungan dari halaman 1) 


"Karakteristik rakyat kita 
mengambang. Tidak lagi bergan- 
tung pada keputusan pemimpin 


s melihat kader-k: 
yang korup. Me 
der ituj 
yang selama ini 
kata 


coreng part 
menjadi aspirasi rakyat,” 
Suryadharma. 

Pengajar politik dan kebijakan 
publik Univ s Indonesia An- 
drinof A Chaniago dan pengamat 
hukum tata negara Andi Irman- 
putra Sidin melihat hal yang 
sama. Menurut Andrinof, calon 
ng dipaksakan untuk kepen- 
tingan elite politik cenderung 
kandas di tengah informasi yang 
kian terbuka dan pemilih yang 
semakin cerda: 

Mereka dipilih karena dinilai 
lebih memenuhi rasi rakyat 
yang menginginkan perubahan. 
"Sudah diketahui, aspirasi ma- 
syarakat cenderung mengingin- 
kan perubahan lewat Joko- 
wi-Ahok, tetapi partai-partai 
pendukungnya ngotot mengu- 
sung Foke- dengan kalkul 
i dukungan pub- 
lik lewat instrumen parpol,” kata 
Andrinof. 

Oleh karena itu, partai-partai 
politik harus sungguh-sungguh 
merekam keinginan ma kat 
dalam memajukan calon kepala 
daerah atau presiden. Jangan 
mengutamakan hasrat elite par- 
tai dengan mengandalkan instru- 
men politik praktis. Partai harus 
berdiri memihak keinginan ma- 
syarakat banyak. 

Bagi Andi Trmanputra, keme- 
nangan itu menggambarkan per- 
tarungan sosok dan kinerja di 


Momentum ini seb: 
menyadarkan semua pihak bah- 
wa partai jangan lagi menjadikan 
dirinya bagaikan rental mobil. 
Partai scakan bisa disewa para 
calon yang bermodal besar untuk 


mengantarkannya — menduduki 
jabatan publik, "Partai itu wajib 
untuk mencalonkan putra-putra 
terbaik bangsa untuk menjadi pe- 
mimpin daerah atau nasional," 
katanya. 

Apabila tetap mengutamakan 
calon pemimpin yang bermodal 
dan bisa membayar kerja politik, 
partai itu sesungguhnya telah 
melakukan kejahatan pengkhi- 
anatan konstitusi 


Butuh perubahan 


Menurut olog  Tamrin 
Amal Tomagola, sekarang ini rak- 
yat memimpikan ada pemimpin 
yang mendatangi dan menem- 
patkan diri sama tinggi dengan 
masyarakat. 

”Tetapi mulai dari mana? Ttu 
yang sepertinya belum juga ter- 
jawab setelah lebih dari satu da- 

ascareformasi. Ketika 
figur yang dinilai bisa me- 
wujudkan impian itu, warga pun 
berupaya mengangkatnya men- 
jadi pemimpin,” kata Tamrin. 

Lihat saja, sebagian warga Ja- 
karta rela membeli baju motif 
kotak-kotak dan uang hasil pen- 
jualan baju disumbangkan untuk 
dana kampanye Jokowi-Ahok. 

Dilihat dari Minegnlke 
nya, warga kelas ba 
nengah di Jakarta ini ji 
berimbang. Di sis 
wah merasa ditipu oleh janji-janji 
para poli 

"Katanya mau disejahterakan, 
ternyata tidak ada program pem- 


bangunan yang jelas bagi merek: 
Dengan alasan masing-masing 
itu, kelas menengah dan bawah 
menentukan nasib 
Mereka tak bisa 
dipermainkan lagi dengan isu 
SARA karena tahu akar masa- 
lahnya,” katanya. 

Guru Besar Sosiologi Univer- 
s Airlangga Hotman M Sia- 
haan menambahkan, masyarakat 
ingin pemimpin yang merupakan 
representasi rakyat itu sendiri, 
yaitu sosok yang santun, seder- 
hana, dan tidak korup. Fenomena 
Pilkada DKI Jakarta menjadi 
bentuk sikap perlawanan atau 
pembelotan rakyat terhadap do- 
asi elite politik. "Sebuah ke- 
atangan — berpolitik — tanpa 
katanya. 

Figur yang memikat hati rak- 
yat dan gebrakan upaya warga 
terbebas dari pengaruh elite po- 
litik ini, diyakini Tamrin, bakal 
mengilhami daerah lain di In- 
donesi: 
besar, 

Namun, Hotman meragukan 
gaung Pilkada DKI Jakarta akan 
berdampak terhadap pemil 
kepala daerah lain. Menurut dia, 
Pilkada DKI menjadi perkara na- 
sional karena menyangkut status 
Jakarta sebagai ibu kota negara. 

arga Ibu Kota itu hetero- 
genitas dan tingka 
nya tinggi. Di daei 
berbeda, justru kebalikannya 
sebagian besar masih homogen,” 
kata Hotman. 

Mencermati proses Pilkada 
DKI, Hotman mengatakan, ada 
beberapa hal yang wajib dila- 
kukan oleh calon pemimpin da- 
erah maupun presiden. 

"Pertama, pemimpin harus 
berkontribusi nyata menjamin 


rasa aman dalam kehidupan se- 
ama manusia. Hal ini bisa men- 
akup penanggulangan kejahat- 
an, macet, banjir, dan problem 
lainnya,” kata Hotman, 

Sementara itu, dari Solo, Wali 
Kota Solo Jokowi menyam 
kan, Pemerintah Kota Solo telah 
membangun sistem yang men- 
jamin kebijakan yang ada tetap 
berjalan. Dengan begitu, siapa 
pun pemimpinnya, kebijakan-ke- 
bijakan penting itu akan tetap 
berjalan, seperti program jamin- 
an kesehatan dan jaminan pen- 
didikan. 

”Fondasi sistem s 
ngun, tahapan rer 
ngunan juga sudah adz 
menyeles: 
Teen alny 


dah diba- 
a perihaa 


beda gaya saja,” kata Mokowi di 
rumah dinas Wali Kota Solo, Loji 
Gandrung. 

Jokowi saat ini juga 


mempersiapkan persyarat: 
ministrasi sambil menunggu 
pengumuman resmi dari Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) DKI Ja- 
karta dan kemungkinan mun- 
culnya gugatan hasil pilkada me- 
lalui Mahkamah Konstitusi. 
Direktur Perkumpulan untuk 
Pemilu dan Demokrasi (Perlu- 
dem) Titi Anggraini mengatakan, 
dalam kaitan perhitungan ma- 
nual hasil pilkada, integritas KPU 
DKI Jakarta dan Panitia Peng- 
awas Pemilu benar-benar diuji 
"Pasangan calon jangan abai 
terhadap proses perhitungan 
suara karena perun- 
dang-undangan, yang diakui ada- 
lah perhitungan manual, bukan 
hitung cepat," kata Titi. 
/BAY/EKI/IAM/LOK) 


Konflik Lahan dan Impor Pangan Disorot 


(Sambungan dari halaman 1) 


hanya menampung aspi para 
pendemo. "Nanti saya sampaikan 
kepada Pak Gubernur," ujar Ri- 
dham. 

Reformasi agraria 


Di Kendari, Sulawesi Tenggara, 
puluhan orang dari Partai Rakyat 
Demokratik Sulawesi Tenggara 
menuntut pelaksanaan Pasal 33 
UUD 1945 dan UU Agraria 1960 
yang menjamin hak tanah bagi 
rakyat. "Karena Pasal 33 UUD 
1945 dan UU Agraria tak pernah 
ditegakkan, maka saat petani ber- 
benturan dengan kepentingan 
asing, seperti pertambangan, pe- 


tani selalu dikorbankan,” kata 
Ketua Komite Pimpinan Wilayah 
Sultra PRD Badaruddin. 

Terkait kesejahteraan petani, 
massa mengkritisi minimnya ke- 
pemilikan tanah, teknologi, mo- 
dal, dan akses pasar. Di lain, 
massa juga menentang kebijakan 
yang merugikan petani, seperti 
impor beras. 

Di Gorontalo, puluhan maha- 
siswa yang mengatasnamakan 
Gerakan Mahasiswa Peduli Tani 
mendesak pemerintah menye- 
jahterakan petani di Indonesia. 
Menurut mahasiswa, banyak ke- 
bijakan pemerintah yang meru- 
gikan petani di Indonesia. 

”Arah pembangunan pertani- 


an di Indonesia tidak jelas, Ba- 
nyak kebijakan yang justru me- 
rugikan petani, seperti impor ga- 
ram dan beras,” ujar Abdul Ka- 
rim, koordinator aksi tersebut. 
Di Medan, ratusan petani dari 
dua kelompok di Sumatera Uta 
yakni Sekber Reforma Ag 
dan Komite Tani Menggugat, me- 
nuntut pemerintah melakukan 
reformasi agraria yang sejati. 
Hal senada dilontarkan Seri- 
kat Rakyat Miskin Indonesia 
yang menggelar unjuk rasa di 
Madiun, Jawa Timui 
Ketua DPRD Kabupaten Ma- 
diun Yohanes Ristu, yang me- 
nemui pengunjuk rasa, berjanji 
menyampaikan tuntutan itu ke- 


pada pemerintah. 

Adapun di Jember, Jawa Ti- 
mur, ratusan petani memperi- 
ngati Hari Tani Nasional di hala- 
man DPRD Jember. Mereka men- 
desak pemerintah melepas se- 
jumlah lahan hak guna usaha ke- 
pada rakyat, terutama pada lahan 
yang dikuasai ' BUMN dan 
BUMD. 

Sementara itu, aksi di Sura- 
baya menekankan penghentian 
impor pangan. Sektor pertanian 
dinilai didominasi dengan kebi- 
an liberalisasi impor pangan. 
Impor pangan terus mengalir. 
Akibatnya petani kian miskin. 

(TRE/ETA/ENG/APO/ 
WSI/NIK/UTI/ETA/SIR) 


KOMPASY 


Diah Marsidi, Ire 
Sadlu, Ferry Sani 


Ka Kg Wah ema kah 
Gyprlanus Anto Saptawalyono, An ihara, 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madi 


Helen Sinami 
BANYUWANGI: Siswi Yunita Cahya 
Antonius Ponco Anggoi 
Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: 


KANTOR REDAK: 
13/SK/Menpen/SIUPI 
DIREKTUR BISNIS: Hai 
dukacita s/d 
MADA 109-110A, J) 


NGGANAN: R2 73000/BULAN REKENING: BNI 19 
“8 YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekeninn BCA cao Galah Mada, Ja 


'@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan so: 


y Trinugroha, Amir Sadikin, Evy 
ndy Riza Hidayat, Khaerudin, Emillus C 

Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pran: 

Winarto Herusansano, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tn 

ingrum, DENPASAR: € tu 

EDAN: Autrida Wis War 


nedi Nurhan, Putu Fajar Arcana 
im, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pinkan Ef 


Yudistra, Ayu Si 


Tony D. Widiastono 


220 LL 
Jakarta Kata No. 14132801 


NIN S/D JUMAT 


Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdar 
ana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptoro Simon Saras, Abun Sanda,Y 


rnawati, Indira Peran: 
xey, Ahmad Arif, Neli Triana, Brigi 

ka, iriyomboda, Heru Sri Kumero, Totok Wijayanto, Agnes Ri 
jo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: 

MM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KU 


@ BRI Jakarta Kai 
Nornar A/C 012:302148. 


rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dar 


No 


Pudifastuti, Pleter P: Goro 


2 Gatot dak Bu 


200 FAX: 548 60185/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 4 
us Pangkopkarntibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


Sumur ispay) BW Ro 108 000m FC Rp 107 000/mm Klaska Batavia 
ku 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: JI Palinerah Selatan 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAN MADA 109 JA 
4 @ BCA Jalan Gajah Mada No, 122 B-C-D Jakarta No, 012-393521 


Damardone, Iiham Khair, 


PANG: Frans Sarong, 


Pepih Nugraha, Arbain Re 
lane Indriasari, Sidik Pramon6, Na 


Zald Wi 


lis 


tta Panda, LAMONGAN: 
Iis Kewa Ama, MANADO: Jean 


Rp 50.000/mrnke mini (rnin t 


dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MENINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gunardi 
Fandi Yuntarti,Ibrhimmsyah Rahman, Frans Sa 


an, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Pi ta 
Eransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Romana Ninik, Ambrosius Harto, Demitriu 
staf Abdurahman, BANDUI 


awati, Agung Setyahadi, Wis 


RTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kornhas Jl 


Nge SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR No GIE AJA 


Sri Hartati Samhadi, Banu Astano, Mah 


12002 


Elly Ronsi 


Ivwaty, Marcel 
Linte Napitupulu, M. Fajar h 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215 


ks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 39. 
Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 
ARTA 1140 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-18 PABX: 26/ 269 

AHUSUs BAGAN IKLAN KO CL 200679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 53678909 DAN 5367 9598 ONLINE 15 


Sul 
s Hermowo, Luki Aulia, 
riang, Dwi As 


SENIN S/D JUMAT 05 


PESAWAT 


Yunas Santhani Aziz, Jahane 
anjoyo , R. Adhi Kus 

lanto, Gesit Ariyanta, N 
n, Clara 
Yulia Saptniani, De 
etyaningsih Alfan Adinensi Ria 


1 S/D 1230 FAX: 260 162 


ng, Jirmmy & 
ulyadi, Tjahja 
nawan Setau, 


putra, Rusdi 


Maria Susy Berindra'A, 


tadi SEMARANG: Sunya 
it, JEMBER: Syamsul Hadi 


MAI Si 
eny Sri Ay Na MERAUKE. in DAN ane ANEON 
Pa Ala ANA KE bhaang Bahana PEKANBARU, Bra Manek BATAM Ko, Rana Mada PADANG: aa) TAMA Tina Tabir an BANDARLAMPUNG va sono BANJARNASIN Dag eror PALANGKARAYA, Da Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


rak Nusantaa: 1 kolom Ro 56.500/1ook, ini Cin 
0, SABTU. 2 


5.00/ baris 
0: JL, GAJAH 
HARGA 


vwkornpas.com 


maks 2 be) R05 


00, MINGGU 13.00 


isertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinif@kompas.com atau opinifOkompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/fato atau materi apa pun yang telah 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


SARI AMBARWATI 


Dulu Dibimbing, 
Kini Membimbing 


OLEH CAESAR ALEXEY 


ilai-nilai terbaik selalu diberi- 

N kan para juri, dan tepuk ta- 

ngan penonton juga menyan- 

jung penampilan mereka, Maka, me- 

dali emas pun diberikan sebagai gan- 

jaran bagi mereka atas penampilan 
yang menawan, 

”Saya selalu berbagi teknik dan 

tips kepada rekan yunior yang men- 

jadi pasangan saya dalam sinkro- 


Sari Ambarwati (22) mengajarkan gerak tangan dan gaya meloncat 
kepada pasangannya, Linadini (17). Hal ini dia lakukan sebelum 
mereka berdua naik ke menara setinggi 10 meter. Kedua atlet 

dari DKI Jakarta itu lalu meloncat bersamaan dengan gerakan 
yang sama. Sari dan Lina terus melatih gerakan yang sama 
berulang-ulang sampai merasa sempurna sebelum PON 
berlangsung. Gerakan itu kemudian mereka praktikkan pada 

hari kedua PON XVIII Riau, Selasa (10/9), di Aguatic Center, Riau. 


si. Saya ingin menjadi juara, dan 
saya ingin pasangan saya juga mam- 
pu tampil sebaik mungkin. Oleh ka- 
rena itu, saya mau berbagi dengan 
dia. Jika bagus dan dia tidak 
bagus, kami tidak akan menang pada 
nomor sinkronisasi,” kata Sari, yang 
meraih empat emas dalam PON 
XVII Riau 2012, 

Jika para peloncat indah dunia 
biasanya hanya memiliki satu p 
sangan untuk loncatan sinkronisasi, 


Sari justru "dibebani" dengan dua 
pasangan sinkronisasi untuk nomor 
yang berbeda. Selain Linadini, Sari 
juga berpasangan dengan Maria Na- 
talie Dinda 47). 

Seperti Linadini, Dinda, panggilan 
Maria Natalie Dinda, juga menjadi 
rekan yunior Sari. Bersama Dinda, 
Sari pun berlaku sebagai rekan senior 
yang selalu terbuka untuk berdiskusi 
dan berbagi berbagai teknik loncat 
indah. 

Mereka sering berbincang sebe- 
lum meloncat dan setelah keluar 
dari kolam renang, Evaluasi gerakan 
dan fokus pembenahan kesalahan 
kerap mereka bicarakan sembari ber- 
latih. 

Kekompakan keduanya juga ber- 
dampak positif. Mereka berhasil me- 
rebut medali emas bagi DKT Jakarta 
dalam nomor sinkronisasi papan 3 
meter, Bagi Sari, medali itu adalah 
medali emas kedua pada ajang PON 
ini. 


KOMPAS/CAESAR ALEXEY 


"Saya sengaja memasangkan Sari 
dengan rekan yuniornya agar Lina 
(panggilan Linadini) dan Dinda dapat 
belajar dari Sari yang sudah lebih 
berpengalaman. Kedua atlet yunior 
itu ternyata berkembang pesat. Me- 
reka mampu mengikuti kemampuan 
Sari,” kata Harli Ramayani, pelatih 
tim loncat indah DKT Jakarta, 

Dinda mengakui, Sari merupakan 
senior yang baik, selalu berbagi kiat 
dan teknik untuk menyamakan ge- 
rakan mereka. Sebagai senior, Sari 
juga sering memoti: Dinda agar 
lebih bersemangat saat berlatih. 


Membalas kebaikan 


Kemauan Sari untuk membim- 
bing rekan-rekan yunior dalam ca- 
bang olahraga loncat indah bukan 
tanpa alasan. Pegawai negeri sipil 
dalam lingkungan Kementerian Pe- 
muda dan Olahraga ini mau berbagi 
ilmu untuk membalas kebaikan para 
seniornya yang dulu juga membagi 


ilmu kepadanya. 

Loncat indah sebenarnya bukan 
pilihan pertama Sari pada olahraga. 
Sari kecil mulai belajar senam ritmis 
saat duduk di kelas IT SD. Dari senam, 
Sari belajar gerak keindahan dan 
kelenturan, 

Namun, minimnya kompetisi se- 
nam saat itu membuat pelatihnya 
menyarankan Sari beralih pada lon- 
cat indah. Banyak ilmu dari senam 
dapat dia terapkan pada loncat indah 
yang kompetisinya lebih rutin. Atas 
anjuran itu, saat duduk di kelas TV 
SD, Sari mulai belajar loncat indah di 
kolam renang Senayan, Jakarta. 

Kelincahan dan kekuatan fisiknya 
membuat Sari dapat menguasai tek- 
nik dasar loncat indah dengan cepat. 
Setelah tiga bulan berlatih, dia mulai 
mengikuti kejuaraan loncat indah 
kelompok umur di bawah 12 tahun 
pada nomor papan 1 meter, 

Sari mulai menemukan kesukaan- 
nya pada loncat indah dan terus 
menekuni olahraga berisiko ini. Di 
Senayan, Sari mulai mendapat arah- 
an dari para pelatihnya dan bim- 
bingan dari rekan-rekan senior. Dia 
kemudian fokus pada papan 1 meter 
dan 3 meter, 

Tahun 2008, Sari menembus pe- 
latnas untuk SEA Games di Vietnam. 
Ketika itu, dia hanya menempati 
urutan keempat. Meski begitu, gadis 
kelahiran 25 Mei 1990 ini tetap yakin 
kemampuannya akan terus mening- 
kat. 

Pada PON Sumatera Selatan 2004, 
Sari berhasil merebut medali emas 
saat usianya 14 tahun. Ia meraihnya 
untuk nomor sinkronisasi menara 10 
meter bersama Shenny Ratna Ame- 
lia, rekan seniornya, 

Kala itu, Shenny memberi banyak 
masukan dan bimbingan kepada Sari 
saat mereka berlatih dan berlomba 
sampai merebut emas. Momen itu 
memberi pelajaran penting bagi Sa 
Ta menyadari pentingnya berbagi 


SARI AMBARWATI SUPRIHATIN 


& Orangtua: Priono dan Sri Anggraeni 
- Pendidikan 
- SDN 12 Bendungan Hilir, 
Jakarta, lulus 2001 
- SMP Ragunan, lulus 2004. 
- SMA Ragunan, lulus 2007 
- Universitas Negeri Jakarta, 
masuk 2007, tidak selesai 
- Universitas Bina Nusantara, 
masuk 2011, tidak selesai 


mu, kiat, dan teknik dengan pa- 
sangan yang lebih muda. 

Berbekal tambahan teknik selama 
dua tahun, Sari berhasil merebut 
perunggu SEA Games 2005, Jika 
tidak mengalami cedera bahu saat 
latihan di China, dia mungkin dapat 
memperoleh hasil yang lebih baik. 

Prestasi Sari kian membaik pada 
SEA Games Laos 2009 dengan me- 
rebut dua perak dari nomor sin- 
kronisasi papan 3 meter dan menara 
10 meter. Ta menargetkan emas pada 
SEA Games 2011, tetapi kalah dari 
peloncat indah Malaysia yang sudah 
menembus olimpiade, 

Pada PON Riau 2012, Sari berhasil 
merebut empat medali emas, Dua 
medali emas dari nomor sinkronisasi 
menara dan sinkronisasi papan 3 
meter, 

Dua emas lagi direbutnya dari 
nomor perseorangan papan 1 meter 
dan papan 3 meter, Pada kedua no- 
mor itu, Sari hampir tidak tersaingi 
atlet peloncat indah lain. 


Ambisi 

Sebagai peloncat indah senior, 
meski baru berusia 22 tahun, Sari 
menyimpan ambisi merebut medali 
emas pada SEA Games. Ta berniat 
mematahkan ketangguhan atlet Ma- 
laysia yang hanya menyisakan satu 
emas di loncat indah pada SEA 
Games 2011. 

”Mereka memiliki 
yang lengkap dan hampir 
ngan China. Tetapi, saya 
latih keras dan memanfaatkan pe- 
luang latihan ke luar negeri dengan 
optimal untuk merebut emas di SEA 
Games,” katanya. 

Sambil berlatih, Sari berjanji tetap 
membimbing para yunior agar dapat 
mencapai prestasi 
nyadari, bimbing 
pada yunior semacam 
percepat proses regener 
cat indah. 

"Saya tidak takut bersaing dengan 
atlet yunior, seperti dulu para senior 
ya juga tidak takut tersaingi oleh 
ya. Saya justru senang jika mereka 
dapat lebih baik dari saya," tutur 
Sari, 

Di luar kolam, ambisi Sari yang 
belum terpenuhi adalah melanjutkan 
kuliah. Ia pernah berkuliah di Uni- 
versitas Negeri Jakarta, tetapi keluar 
dan melanjutkan di Universitas Bina 
Nusantara, Jakarta. Di sana pun, ku- 
liahnya tak selesai karena Sari belum 
dapat membagi waktu antara kuliah 
dan pelatnas yang digelar setiap ta- 
hun, 


The Samaya Seminyak 

Jika Anda memutuskan akan jalan- 
jalan di Seminyak, jangan lupa singgah 
ke pantainya, Pantai Seminyak memiliki 
panorama yang indah terutama saat 
matahari tenggelam. Bayangkan, semburat 
oranye menyatu dengan birunya awan 
menghasilkan warna alam yang 
sangat indah. 

Untuk tempat menginap, Anda bisa 
pergi ke The Samaya Seminyak yang 
terletak di Jalan Laksmana, Seminyak Bali 
80361, The Samaya Seminyak adalah satu- 
satunya butik vila yang memiliki pantai 


SANTIKA INDONESIA HOTEL & RESORT 


Tiga Tempat Romantis di Bali 


Bali memang layak dikatakan mini surga. Banyak pasangan yang | 
mencari suasana romantis pergi ke sini. Nah, jika Anda ada rencana | 
mau ke Bali, jangan lewatkan tiga tempat romantis ini. 


seminyak. Saat ini, The Samaya Seminyak 
memiliki 29 vila yang terdiri atas 21 royal 
courtyard villas, dan 8 beach front villas 

Keseluruhan vila ini dilengkapi dengan 
private plunge pool, main swimming, The 
Spaat the Samaya, 24-hour butler service, 
serta adanya outdoor jacuz2f untuk beach 
rone villas. Tak hanya itu, bagi Anda yang 
ingin merasakan suasana makan malam 
romantis di tepi pantai, tersedia Breeze 
Restaurant. 


The Samaya Ubud 


Jika Anda ingin nuansa yang berbeda, 


datanglah ke Samaya Ubud, yang terletak 
di Banjar Baung, Desa Sayan, Ubud 80571 
Bali. Di tempat ini, Anda akan disuguhi 
pelataran sawah hijau dan Sungai Ayung 
memesona yang dibalut udara desa 

nan sejuk. 

The Samaya Ubud memiliki 19 luxurtous 
boutigue villas yang masing-masing 
dilengkapi private plunge pool, main 
swimming pool, The Spaat the Samaya, 
24-hour room butler service, serta Swept 
Away Restaurant dan Scene Restaurant. Di 
sini, Anda dapat berjalan menapaki sawah 
bertingkat dengan kesan damai dan tenang. 


The Kayana Seminyak 

Berikutnya adalah The Kayana 
Seminyak yang terletak di Jalan Raya 
Petitenget, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, 
Bali. The Kayana memiliki 2luxurtous 
boutigue villas yang terpisah jalan bebatuan 
yang diapit pohon-pohon kamboja dan 
dedaunan tropis. Masing-masing vila 
dilengkapi private plunge pool, 

The Kayana juga dilengkapi restoran 
dan lounge with library, in-villa dining, main 
swimming pool adjacent to the restaurant, 
24-hour butler service, Ayur Spa, serta 
massage center. 


Konsep chic modern dapat langsung 
terlihat dari warna putih dan krem pada 
interior vila. Sementara, pemasangan 
pintu-pintu kaca di sekeliling kamarakan 
mengantar mata Anda kepada hamparan 
taman-taman nan asri. 

The Samaya Seminyak, The Semaya 
Ubud, dan The Kayana Seminyak adalah 
tiga luxury boutigue villas yang tergabung 
dalam The Royal Collection, kelompok 
butik vila mewah yang dikelola oleh Santika 
Indonesia Hotels & Resorts. Ketiga tempat 
ini layak dikunjungi Anda yang mengaku 
romantis. IKLAN"/INOJ. 


E 


The Royal Collection 


BOUTIGUE HOTELS AND VILLAS 


The Royal Collection is d unigue brand 
of villa living, featuring three world-class 
properties: The Kayana, The Samaya 
Seminyak and The. Samaya Ubud, Set 
within beautiful tropical gardens on 
Seminyak Beach and the Ayung River, each 
property combines @ unigve ombience 
with touch of luxury in products and 


services. 


With @ private plunge pool, spa and full 
butler service, Ihese private bouligue villos 
offer a secluded sanctuary for our most 


Seminyak Beach -folr 


discerning guests. 


"SAMAYA 


The Samaya Seminyak, Bali 
Ph: 0361-731 149 
E-mail: info@thesamayobali.com 


mkayana 


The Kayana Seminyak, Bali 
Ph: 0361 - 847 6628 
E-mail: info@thekayana.com | www.thekayana.com 


RESERVATION CENTER 
Ph: (62-21) 2700027, Fax: (62-21) 2700350 
E-mail: reservation@santika.com | www.santika.com 


The Samaya Ubud, Bali 
Ph: 0361 -973 606 


$ KOMPAS GRAMEDIA 
www:thesamoyabali.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: Asap Bikin 


Napas Sesak mua 


Aktris Terbaik na:z 


Claire Danes: 


STABILISASI KEDELAI 


Konsistensi Kebijakan 


ak berapa lama setelah Pemerintah Indonesia memu- 
tuskan untuk memberi tugas tambahan kepada Perum 
fl Bulog dalam hal stabilisasi harga kedelai, sinyal ke- 
beratan muncul dari Pemerintah Amerika Serikat, 

Kedutaan Besar AS di Indonesia, 13 September lalu, meng- 
gelar diskusi bertema "Ketahanan Pangan dan Pengaruh Harga 
Komoditas”. Sebagai panelis Kepala Ekonom USAID James 
Whitaker, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Anwar Nasution, 
serta pakar ekonomi bidang pertanian dan perdagangan IPB 
sekaligus ekonom USAID, Wayan Susila. Direktur Utama Pe- 
rum Bulog Sutarto Alimoeso datang sebagai pendengar, 

Kendati diskusi tidak mencerminkan sikap resmi Pemerin- 
tah AS, hal itu cukup memberi sinyal kegelisahan AS atas 
kebijakan Pemerintah Indonesia ini 

Para panelis tidak sepakat penugasan Bulog karena membe- 
bani subsidi APBN, Peta perdagangan kedelai dunia berubah. 
Bulog tidak punya pengalaman teknis membeli kedelai dengan 
pola komersial, Bantuan kredit lunak AS tidak ada lagi. KUD 
yang dulu menjadi sarana pengadaan Bulog tak ada lagi. 

Panelis juga menilai respons pemerintah menurunkan bea 
masuk tepat. Monopoli Bulog hanya akan jadi pintu masuk 
KKN. Pemberian kuota im- 
por juga bukan solusi baik. 
Hambatan perdagangan di- 


tentang. 
Sinyal keberatan dari AS 
terkait kebijakan tata ni 


kedelai di Indone: 
dipahami. AS merupakan 
eksportir utama kedelai du- 
nia. 

Ada dua tujuan masuknya 
Bulog dalam stabilis 


ga dan mendorong produksi, 
Kalau produksi kedelai na- 
sional naik, tentu AS akan 
kehilangan sebagian penda- 
patan dari ekspor kedelai. 
Ada yang lebih mengkhawa- 


arrar 


tirkan lay 

Kebijakan baru kedelai ini bukan tidak mungkin meng- 
inspirasi negara-negara lain. Kalau ini terjadi, tentunya meru- 
pakan langkah mundur bagi libe pangan. 

Kedelai memang bukan komoditas asli Indonesia. Meski 
begitu, alasan Indonesia tidak akan mampu mengembangkan 
kedelai tidak cukup masuk akal, Sawit juga bukan tanaman asli 
Indonesia. Begitu pula padi. 

Memang benar, kedelai bukan komoditas strategis layaknya 
beras yang kalau terjadi gejolak bisa mengancam eksistensi 
pemerintah. Namun, perajin tahu-tempe merupakan tulang 
punggung ekonomi masyarakat kecil. Pemasok protein utama, 
terutama bagi warga menengah-bawah di Indonesia. 

Melambungnya harga tempe-tahu sedikit banyak berpenga- 
tuh pada asupan protein warga. Akhirnya akan berdampak 
pada tingkat kecerdasan orang Indonesia. Orang Indonesia 
yang cerdas sangat diperlukan untuk membangun bangsa di 
tengah ketatnya persaingan bebas. (HERMAS E PRABOWO) 


-- 
Danamon 


Mau untung 
lebih dari Rp 10 juta/tahun? 


FlexiMAX, Tabungan yang Lebih Pasti Untungnya 


Jakarta IHSG 

4.400 
Aang, 
akan 4.200,91 
3.800 


8 y» n Dn u 


Wujudkan rencana Anda, 
dapatkan hadiah langsung 


BNI memberi lebih 


Pekerja memperlu: 


Hongkong HANG SENG 

Ran 20:694,70 
20.000 

18.000 

16.000 


Stasiun Grogol di Jalan Latumeten, Jakarta Barat, Senin (24/9). Revitali: 


jalur kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta. 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100,0 
90,0 
ag 91,50 
700 


Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per tray ounce per dollar AS 
2.000 9.200 
1800 9.400 
5 9600 Senang 
1.600 1.758,70 Tea 
1400 9.800 
8 19 » 2 219 8 19 2 2 249 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 
BNI tapanas 


Kunjungi www-bni.co.id 


BERI Osow Gx AS BNI 


KOMPAS/PRI YOMNODO 


stasiun dan pembangunan jalur kereta api ganda tersebut akan menunjang 


Presiden Gaet Investor AS 


Investor Tanyakan Kondisi Makro Indonesia 


NEW YORK, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang AS. Jumlah itu belum menutup 
Yudhoyono, Senin (24/9), membuka Indonesia Fi 
Investment Day di New York Stock Exchange 
Euronext, Amerika Serikat. Acara ini menjadi 
promosi investasi kepada perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar di bursa saham New York. 


Wartawan Kompas Dewi In- 
@driastuti dari New York, Ameri- 
ka Serikat, melaporkan, salah sa- 
tu tujuan Indonesia Investment 
Day adalah menarik investasi da- 
lam jumlah besar ke Indonesia. 
Selain diisi pertemuan Presiden 
Yudhoyono dengan President 
New York Stock Exchange, juga 
akan ada seminar tentang kesem- 
patan berpartisipasi dalam in- 
6 di Indonesia. 

General Manager BNI Cabang 
New York Mohammad Yudayat, 
secara terpisah, mengungkapkan, 
Indonesia Investment Day me- 
rupakan langkah strategis untuk 


menunjukkan bahwa Indon 
sangat kondusif untuk inves 
Dengan masuknya perusahaan di 
ia sebagai penanam mo- 
& tentu akan memerlu- 
kan bank lokal untuk bertransak- 
si perbankan. 

"Artinya, ada kesempatan bagi 
bank lokal" ujar Yudayat. 

Pemerintah dalam berbagai 
kesempatan menyampaikan ha- 
rapan agar besaran transaksi mo- 
dal dan finansial dapat menutup 
defisit transaksi berjalan. Kenya- 
pada triwulan TI-2012, 
transaksi modal dan finansial ha- 
nya surplus 5482 miliar dollar 


berjalan yang defisit 
6,941 miliar dollar AS. 
Menjanjikan 

Investor memandang Indone- 
sia sebagai ne dengan pros- 
pek yang menj ndan penuh 
harapan. Kendati demikian, 
vestor juga menyoroti posisi nilai 
tukar rupiah dan defisit neraca 
pembayaran Indone 

Direktur Utama PT Bank Ne 
gara Indonesia (Persero) Tbk G: 


tot Mudiantoro Suwondo me- 
nyampaikan, pandangan itu ter- 
n pertemuan BNI 
Tuo) 


ungkap dal. 
dengan 12 investor di Chi 
dan San Francisco, Amerika Se 
kat, sepanjang pekan kemarin. 
Investor yang diajak bertemu itu 
adalah investor yang sudah atau- 
pun belum bekerja sama dengan 
BNI. 

"Pertanyaan investor ini 
umumnya soal kondisi makro di 
Indonesia,” kata Gatot. 


LIMA BESAR INVESTOR ASING INDONESIA 
SEMESTER I-2012 ciLiaR DOLLAR As) 


Singapura 


199 


Lainnya 


22" 


Th 
miliar dollar AS 


Australia 


Jepang 
0,57 


1,18 


Amerika Serikat 
Korea Selatan 


Sumber: Litbang "Kompas”/BIM, diolah Darl BKPM 1 


Sementara itu, Mandiri Seku- 
ritas bakal mempertemukan 10 
emiten terkemuka Indonesia de- 
sedikitnya 50 investor insti- 
"di Inggris. Hal itu bakal 
an dalam acara Indo- 
nesia Corporate Day, 27-28 Sep- 
tember 2012, di London. 


"Momentum pertumbuhan 
ekonomi Indonesia harus diman- 
faatkan untuk mengundanglebih 
banyak lagi investor asing ke pa- 
sar modal kita” kata Direktur 
Capital Market Mandiri Sekuri- 
tas Laksono Widodo di Jakarta. 
(BEN) 


SUZUKI PICK-UP 


“ 


Mubungi Dealer Resmi Suzuki terdekat: 
www-suzuki.co.id 


| ap bum, 
| Or Ae 


“Sun Molor Buana Trada (021) 42 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MEGAN CART 


#STRA 


Bb 


Buana Indomobil Trada (021) 8008081. (021) 8564021, (01) 711519. (2 AONNABG, (A21) BIGN? 
T. (0264) 8226166 » Citra Asri Biuana (D2 1) 74718683, (0261) 657072, (0267) 416SA. (021) 56 
1 79162977, (021) 88350506, (1266) 2 
263000. (21) 7530888 - Sumber Baru Aneka Mobil (021) 759167: 
220, 4241101, & 


K2, (M2) 313121, (0251) 4980450, (O21) 8RAS5200 « Dwi Perkasa 
« Indomobil Multi Trade (021) 7455601, (021) 5607660 « Armada Perkasa Mobilindo (021) 8198282 


» KAPASITAS BAK XTRA LUAS 

» BAHAN BAKAR XTRA IRIT 

» MESIN XTRA TANGGUH 

» SUKU CADANG XTRA EKONOMIS 
» USAHA XTRA UNTUNG 


(021 6511388, (a21) Sanga, tan) 55 17EB, MAN) SARYASA. (021) GROGOOI « Restu Mabikota Karya (021) 5312020. (0254| 381500. (0267) 403482. (021) 5517877. (021) B77OBBNA. (O21) SI92RII, (0252) 
Mobiltama (021) 84301920. (0251) 7541888, (021) BGOBGAD. (254) B241977, (O21) 74645: 
(21) 4524270, (021) 3440816, (21) 7368058, (G2) 4264906, (021) 8290765, (021) 55773288 - Dus Cendana Adimandir (0251) 8241123-24, (0269) 
Ia Trada (021) 8401088. 6805450 - Buana Alexander Trada (021) 7754324. : 


Way of Life! 


Mega Carry, armada niaga Suzuki yang telah 
diekspor dan teruji tangguh di 107 negara, 
kini semakin lengkap dengan hadirnya 
Mega Carry Xtra. 


01) 5 


1021) 82427753 « Pusaka 


58925 Sun Motor (U21) 8882055 « Birpassindo Jayaindah (021) 4207 


PERTANIAN 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Perampasan Lahan Petani agar Dihentikan 


JAKARTA, KOMPAS — Para 
petani yang tergabung dalam ber- 
bagai organisasi tani mendesak 
pemerintah menghentikan ber- 
bagai upaya perampasan lahan- 
lahan milik petani. Pemerintah 
dinilai kurang serius memberi- 
kan akses lahan kepada petani. 

Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Henry Saragih. 
Senin (24/9), di Jakarta, men 
takan, bencana alam dan libe- 
ral i di sektor pangan yang 
ditandai dengan — masuknya 
korporasi dalam sistem budidaya 
pangan semakin menggerus ak- 
ses petani terhadap lahan. 
Liberalisasi telah menyebab- 
kan kemiskinan, kelaparan, kon- 
flik agraria, dan kriminalisasi ter- 
hadap petani,” kata Henry. 

Dua arus tersebut dengan de- 
ras merampas dan menggusur 
lahan melalui ekspansi dan eks- 
ploitasi lahan untuk pengem- 
bangan perkebunan, kehutanan, 
pertambangan, pariwisata, in- 
dustri, pertanian pangan skala 
luas, dan pusat-pusat perdagang- 
an. 

Pemberian ruang kepada kor- 
porasi dalam budidaya pangan 
sebagai dampak ketidakpercaya- 
an pemerintah terhadap pertani- 
an rakyat. 

Ketua Umum Kontan Tani Ne- 
layan Andalan Winarno Tohir 
menilai pemerintah kurang seri- 
us memperhatikan nasib petani. 


Di satu sisi, petani tidak punya 
lahan. Di sisi lain, pemerintah 
memberikan akses lahan yang 
luas dan dalam jangka waktu 
lama hingga 99 tahun kepada 
swasta. 

"Mumpung sekarang masih 
ada lahan yang bisa dimanfaat- 
kan petani, beri kesempatan ke- 
pada petani untuk mengakse: 
nya, Kalau lahan sudah habis, 
niat sebaik apa pun tidak akan 
ada artinya,” katanya. 

Seruan para petani tersebut 
disampaikan 24 September dan 
bertepatan dengan Hari Tani Na- 
sional. Tanggal 24 September 
2012 merupakan 52 tahun la- 
hirnya Undang-Undang Nomor 
52 Tahun 1960 tentang Pera- 
turan Dasar Pokok-pokok Agra- 
ria, 

Data SPI menunjukkan, hing- 
ga saat ini jumlah petani yang 
menjadi korban kriminalisasi, 
baik didakwa maupun ditahan 
dalam perjuangannya menuntut 
hak mereka ada 35 orang. Petani 
yang tergusur dari tanahnya 
banyak 68472 keluarga petani 


atau 273.888 orang, dengan jum- 
lah korban meninggal 18 orang. 

nsi Desa Se- 
Jatmiko 


Koordinator Ali 
jahtera Tejo Wahyu 
Shengstaan: reform| 
ber-sumber agraria me' 
ci dari kedaulatan petani. Negara 
wajib memenuhi karena meru- 
pakan amanat konstitusi. (MAS) 


Para petani memperingati Hari Tani Nasional di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (24/9), Para petani, antara lain, menuntut reformasi 
li, 


agraria dan penyelesaian sengketa lahan yang marak teri 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


PUSAT-DAERAH 


Program Tak Sinkron, 
Terjadi Pemborosan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Sejumlah program pemerintah 
pusat dan daerah serta program 
rintah pu- 


si anggaran tidak optimal da- 
lam menggerakkan perekonomi- 
an rakyat. 

Demikian salah satu persoalan 
yang disampaikan panelis dalam 


seminar — nasional bertajuk 
"Memperkuat Perekonomian 
Domestik Melalui Sinkronisasi 


Perencanaan Pembangunan Pu- 
sat dan Daerah" yang digelar Ba- 
dan Perencanaan Pembangunan 

asional (Bappenas) di Jakarta, 
Senin (24/9). 

Direktur Eksekutif Komite Pe- 
mantauan Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (KPPOD) Robert Endi 
Jaweng menyatakan, pusat da- 
lam konteks s 
selalu bisa menja 
ada kalanya pu: 
salah. Bahkan, 
kementer 
Hak sinkron. "$ 


ng terjadi an- 
dan iemb: 


si perencanaan me- 
lalui musyawarah rencana pem- 
bangunan (musrenbang) mulai 
atau kelurahan sampai pu- 
sat, menurut Robert, acap kali 
s politik 
Akibat- 


nya, apa yang menjadi 


musrenbang hilang sampai di 
atas, 

Ketua Asosiasi Bappeda Pro- 
vinsi se-Indonesia Deny Juanda 
Puradimaja menyatakan, mus- 
renbang semestinya diikuti ren- 
cana aksi yang sifatnya lebih 
konkret dalam pembagian tang- 
gung jawab berikut anggarannya. 
Hal yang terjadi adalah seba- 
liknya sehingga implementasinya 
tak jelas” dan — cenderung 
memboroskan anggaran karena 
bisa terjadi tumpang tindih prog- 
ram, 

Anggota Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat, Arif Budiman- 
ta Sebayang, menyatakan, peme- 
rintah pusat memiliki sejumlah 
dokumen rencana kerja. Di tengah 
jalan muncul Rencana Induk Per- 
cepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indone 
yang kemudian disusul Rencana 
Induk Penanggulangan Kemiskin- 
. "Tni memak: 
erah terus membuat pen: 
an-penyesuaian," ungkap Arif. 

Kepala Bappenas Armida Sal 
siah Alisjahbana dalam pidato 
kunci menegaskan akan penting- 
nya sinergi kebijakan. Ini tidak 
saja melalui forum koordinasi, 
tetapi juga konsultas ng lebih 
ketat lagi. Pemanfaatan 
APBN-APBD harus benar-benar 
efektif mencapai sasaran pem- 
bangunan. (LAS) 


Dahlan Iskan Rombak Direksi PT Angkasa Pura II 


Menteri 
sunan 


Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan merombak 
ran direksi PT Angkasa Pura II, Senin (24/9). Surat 


Keputusan Negara BUMN Nomor SK-361-MBU/2012 tentang 
Perubahan Struktur Direksi, Pengalihan Tugas Anggota-anggota 


Direksi 
roan (Persero) PT Angkasa Pura 
Infrastruktur dan Logistik Herry 
BUMN, Susunan direksi baru, ant 


, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perse- 


IL diserahkan Deputi Bidang 
Susatyo di Kementerian 
tara lain, adalah Direktur 


Utama Tri S Sunoko, Direktur Operasi Kebandarudaraan En- 


dang A Sumiar: 


, Direktur Pengembangan Kebandarudaraan & 


Teknologi Salahudin Rafi, Direktur Komersial Kebandar- 
udaraan Rinaldo J Aziz, Direktur Kargo dan Pengembangan 


Usaha Sulistio Wi 
nurung, serta Direktur SDM dan 
Pada semester pertama 2012, per 


adi, Direktur Keuangan Laurensius Ma- 


Umum RP Hari Cahyono. 
ngelola Bandara Internasional 


Soekarno-Hatta membukukan pendapatan sekitar Rp 1,88 trili- 


un dari 12 bandara yang dikelola 
mencapai 39 juta orang. (ARN) 


dan jumlah penumpang 


KURS BEA IIASUK DAN PAJAK 


Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, 


putusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM-LA/ 2012 
darl tanggal: 21-9-2012 sampal 30.9-2012, 


PN, PPNBM, Pajak Ekspor dan PPh, berdasarkan Surat 
tanggal 21-9-2012. Disusun urut nama negara, berlaku 


Mata Uang Rp. Mata Uang & 
1USD Amerika Serikat 952300 LKWOKowat: 2298260 
LSAR Arab Saudi 100 Kanada poraaa 
LAU Australia 3LMNYR Malaysia 311497 
1810 Brunei 133 AMIKNYanmar 102 
LCNY Ghina 15164 NOK Norwogia 1.646,87 
LOKK Denmark 166585 LPKR Pakistan 10922 
LEUR Euro 1241933 NO Selandia Baru 189516 
PHP Fipina 22068 15C0 Singapura Imas 
LWKO Hongkong 122960 LL Sri Lanka I2aa 
LB India 19611 LSEK Swedia 195671 
1G8P Inggris 1546773 AHP Swiss 10120531 
100 JPY Jepang i21Me49 AL IHB Thaland 309,15 
LKRW Korea 852 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


Kaskus 


TKI Tanpa Perlindungan 


Pekerja di Luar Negeri Dilindungi Asuransi 


JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme dan koordinasi 
antarlembaga terkait perlindungan tenaga ke: 
Indonesia ternyata tidak mendapat porsi memadai 
dalam draf Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, 
Tenaga kerja Indonesia dilindungi oleh asuransi. 


(B3 Jumlah TKI Pulang 


Demikian benang merah se- 
minar "Akankah Revisi UU TKI 


persulit TKI berangkat ke luar 
negeri dengan alasan wajib me- 
miliki kartu ten: luar 
negeri (KTKLN) dan memaksa 
TKI dari luar negeri pulang mi 
Iskusi menghadirkan pembi- lalui terminal khusus TKI di Se- 
cara Direktur Jenderal Pembina- lapanjang, Tangerang, Banten. 
an Penempatan Tenaga Kerja, Menurut Anis, pemerintah scha- 
Kementerian Tenaga Kerja dan  rusnya membebaskan TKT pu- 
Transmigrasi, Reyna Usman: lang lewat terminal umum dan 
anggota Komisi IX DPR dari tidak mempersulit. 
Fra Golkar, Poempida —— "BNP2TKI mengurus KTKLN 
Hidayatullah, Direktur Eksekutif saja tidak becus, Seharusn 
i ah: dan membagikan 
Buruh kepada TKT yang 


Care di Jakarta, Senin (24/9). 


2008 2009 


UU PPTKIN yang disetujui DPR 
pada 5 Juli 2012 untuk dibahas 


Koordinator Pers atuan 


KTKLN gr 


Migran Indonesia Tolak Over- sedang bekerja sehingga mereka lebih lanjut ternyata tidak meng- 
charging (PILAR) Hongkong Eni tid perlu ah mengurus sam- adopsi substansi dan semangat 
Les konvens 


"Draf RUU TKI, DPR lupa 
kompleksitas masalah TKI kare- 
na malah memperkuat peran Ba- 
dan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja In- 


Indonesia menempatkan sedi- 
kitnya 6,5 juta TKI di luar negeri 
yang mengi i Rp 65 
triliun per tahun langsung ke 


resahan aktivis pembela hak TKT. 
Eni, aktivis yang juga TKI PRT di 
Hongkong, mengungkapkan, se- 
lama ini mereka bagai berjuang 


donesia serta Pelaksana Penem- pedesaan. Sebagian besar TKI sendiri menuntut hak menikmati 
patan Tenaga Kerja Indonesia bekerja sebaga rumah upah tanpa potongan tujuh bulan 
Swas BNP2TKI tidak tangga s karena i 


menerima mandat pelayanan 
dan perlindungan TKI karena 
rekam jejak yang buruk selama 
ini sehingga pemerintah harus 
membentuk lembaga baru yang 
lebih baik,” kata Anis, 

Anis menegaskan, aparat 
BNP2TKI sekarang terus mem- 


Hdah mendapat pekadaan yadg 
pantas di dalam negeri. 

sebenarnya telah 
meratifi Konvensi Interna- 
sional Perlindungan Hak Buruh 
Migran dan Anggota Keluarganya 
dalam UU No 6/2012 pada 12 
April 2012. Namun, draf revisi 


g. 
Sedikitnya 160000 TKT beker- 
ja sebagai PRT di Hongkong yang 
sebagian besar berasal dari Jawa 
Timur. Agen memungut biaya 


penempatan lebih bc dari ke- 
tentuan Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi merupa- 


JUMLAH TKI PULANG 
DENGAN KONDISI BERMASALAH 


IBI Jumlah TKI Bermasalah 


Sumber: Litbang "Kompas"/BIM, disarikan dari BNP2TKI 


"Hingga Met 


kan masalah k 
terjadi sampai kir 

Reyna mengatakan 
dungan TKI sudah diakomodasi 
dalam skema asuransi TKI. "Ha- 
ah perlindungan perlu diatur 
si (tugas po- 
kok dan fungsi) setiap lembaga 
terkait sudah menjabarkan bah- 
wa perlindungan TKI itu harus 


sik yang masih 


perlin- 


dilaksanakan," katany 
Pengamat migi buruh, 
Syamsul Ardiansyah, mengata- 


kan, kebi migrasi pekerja 
Indonesia kian mengutamakan 
libera Draf RUU TKI ma- 
lah seperti membuka pintu bagi 
investor asing agar lebih leluasa 
mengeksploitasi TKI sehingga 
terjadilah industrialisasi buruh 
migran,” kata Syamsul. (TAM) 


PERHUBUNGAN 


Tarif Tol 
Jakarta- 
Cikampek 
Naik 


JAKARTA, KOMPAS — Ope- 
rator jalan tol PT Jasa Marga 
mulai menyosialisasikan kenaik- 
an tarif tol Jakarta-Cikampek. 
Kenaikan tarif tol akan mulai 
berlaku pada akhir September 
2012 setelah penundaan kenaik- 
Juli 2012, 

”Sosialisasi ini dikerjakan su- 
paya pengguna jalan tol tidak 
kaget. Kami juga telah coba 
memperbaiki kualitas Jalan Tol 
Jakarta-Cikampek untuk meme- 
nuhi SPM Gtandar pelayanan 
minimum), kata Direktur Ope- 
rasi PT Jasa Marga Tbk M Ha- 
sanudin, Senin (24/9), di Jakar- 
ta, 

Kepala Badan Pengatur Jalan 
Tol (BPJT) Ahmad Gani menga- 
takan, perbaikan yang dikerjakan 
PT Jasa Marga di ruas Jalan Tol 

: ikampek telah mema- 

"Perbaikan telah dikerjakan 

lama dua bulan. Mudah-mu- 


setujui,” ujar G 

Meski evaluasi dilakukan oleh 
BPJT, penetapan kenaikan tarif 
tol dilakukan Menteri Pekerj 
Umum (PU). Kenaikan tar 
tiap ruas jalan tol mendapat Su- 
rat Keputusan Menteri PU yang 
berbeda. 

Hasanudin mengatakan, kena- 
if tol berkisar 10 persen, 
s ari operator biasanya 
tidak akan berbeda jauh dengan 
penetapan dari pemerintah oleh 
karena besarannya didasarkan 
pada data inflasi dari Badan Pu- 

selama dua 


rif golongan T di Jalan 
Tol Jakarta-Cikampek seb 
Rp 11000, Golongan IT seb 
Rp 17500, Golongan III sebi 
Rp 22.000, Golongan TV sebes 
Rp 27.500, dan Golongan V sebe- 
sar Rp 83.000, Kenaikan 10 per- 
sen membuat tarif Golongan T 
menjadi sekitar Rp 12.000. 


Menjaga SPM 

Pengurus Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKD), 
Tulus Abadi, mengatakan, pe- 
nundaan kenaikan tarif oleh pe- 
merintah menunjukkan komit- 
men untuk menjaga SPM. 

Namun, Tulus pun menam- 
bahkan, sebenarnya tidak dina- 
ikkan juga tidak apa-apa k: 
volumenya sudah tinggi 
rasa tak memengaruhi 
Kalau PT Ja: 
cari modal kerja jangan dari tarif 
tol, tetapi dari keuntungan yang 
diperoleh,” katanya 

Kepala Komunikasi PT 
Marga Wasta Gunadi mengai 
kan, sebelumnya tarif Jalan 
Tol Sedyatmo juga naik dari Rp 
5.000 menjadi Rp 5.500 pada Juli 
lalu. 

Meski demikian, berd: 
pengamatan Kompas, ker 
tarif tersebut menyebabkan an- 
trean makin panjang di Gerbang 
Jalan Tol Cengkareng karena la- 
manya waktu transaksi untuk 
mencari recehan. "Waktu itu, 
PT Jasa Marga sudah mengu- 
sulkan untuk pembulatan tarif, 
tetapi tidak dikabulkan,” ujar Ha- 
sanudin. (RYO/MDN) 


"Si 


PI, 


ISUZU Aru 
11 


Rajanya Diesot 


CUMA DI SEPTEMBER CERIA, 
BELI PANTHER RINGAN BUNGANYA 


Miliki Isuzu Panther Minibus tipe apa saja dengan program bunga cicilan 046 yang 
diperpanjang hingga akhir bulan ini. Ayo segera ke dealer terdekat dan samber untungnya 
punya Panther! 


Kerjasama: 


ASTRA ISUZU M4 


meotraa mama 


me den tren bera 


Hotline Isuzu: @ (1:2:) 500 898 


astra @Wor 


FT Bueu peran MATOR POONESAN 


Pem PN 


Hubungi: « JAKARTA UTARA: | 2 
S0041508-6. 5321200- JAKARTA SELATAN: | 021) 7858484 
» JAKARTA PUSAT: (021 


6010418. 6919378 » JAKARTA BARAT! (021) 54391000. 6206370, 
1D, 3670410. 7044450, 7085333, 7975939» JAKARTA TIMUR! (021) 
3848000, 6128000. G240410, 3843233, 62 


168000. 


CIREBON: (0231 


PASSIVE INCO 
PARA INVEST: 
TERBAIK 


ME BERSAMA 
OR / TRADER 
DI DUNIA 


INGIN TAHU CARA GAMPANG UNTUK PASSIVE INCOME DARI PASAR 
MODAL SECARA KONSISTEN? JIPLAK PERSIS APA YANG DILAKUKAN 
PARA INVESTOR / TRADER TERBAIK DUNIA 


Ie Dapatkan signal trading EMAS, 
SAHAM, serta komoditas 
lainnya yang terkirim langsung 
melalui sms ke ponsel anda dari 
Trader-Trader Terbaik Dunia. 

Im Ingin tahu saham-saham yang 
diburu George Soros, Warren 
Buffett, serta Investor TOP 
dunia lainnya? 

Im Anda bahkan bisa MENJIPLAK 
LANGSUNG TRADING para 
JUARA DUNIA ke Account 
anda secara OTOMATIS. 


Dibawakan oleh HARY SUWANDA, Stock 
Market & Derivative Trainer Terbaik di 
Indonesia, Penulis BEST SELLER 
“RAHASIA BEBAS FINANSIAL dengan 
BERINVESTASI di PASAR MODAL" & 
TETAP UNTUNG KETIKA SAHAM TURUN 


GRATI 


Sabtu, 29 Sept' 2012 
13:00 - 16:00 WIB 
Hotel Harris 
(Ruang Trendy) 
Jl. Bulevard Kelapa Gading, JAKARTA 
Minggu, 30 Sept' 2012 
13:00 - 16:00 WIB 
Hotel Mulia 
(Ruang Mawar) 
1. Asia Afrika - Senayan, JAKARTA 


REGISTRAS 
SMS : REG NamaLengkap TGL 
kirim ke 081 3884 10000 

021 2357 9858 
021 2357 9859 
021 3306 6880 


RAH AS TA 
emran BERINVESTABI 
ODAL 


: TG 


HANYA BAGI 100 
PENDAFTAR PERTAMA 


Benyamin Suharjo- Bandung: 

“Saya mulai trading dengan USD 5,000, 
kn profit konsisten saya TOP UP jadi 
USD 45,000 ternyata Account saya sudah 
berkerribang menjadi USD 290,000.” 


Jumat, 28 Sept' 2012 
18:30 - 22:00 WIB 
Hotel Mercure 
(Ruang Paris) 

Jl. Raya Darmo, SURABAYA 


: Kompas Namai 
ke 081 3324 10000 
Seminar ini didukung oleh 


Sm GRAMEDIA 


penerbit buku utama 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


Pembangunan Superblok 


AAA 


Jaa - 


Pembangunan 
salah satu 
superblok di 
Kemang, 
Jakarta Selatan, 
Senin (24/9). 
Maraknya 
pembangunan 
superblok yang 
merupakan 
sinergi bangun- 
an mal, hotel, 
apartemen, 
sekolah, rumah 
sakit, dan 
perkantoran 
akan membuat 
kawasan 
tersebut makin 
kompetitif, baik 
dari segi 
ekonomi 
maupun gengsi. 


INDUSTRI KREATIF 


Korsel Buka Pintu Kerja Sama 


SEOUL, KOMPAS — Badan 
Produk Kreatif Korea (Korea 
Creative Content Agency/Kocca) 
membuka pintu kerja sama de- 
ngan Indonesia. Komitmen ini 
disampaikan saat menerima kun- 
jungan Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Mari Elka Pa- 
ngestu di kantor Kocca di Seoul, 
Korea Selatan. Pimpinan Kocca 
juga mengundang pelaku produk 
kreatif Indonesia untuk berkarya 
di Korea. 

”Kami siap membuka pintu 
bagi Indonesia. Kerja sama bisa 
dilakukan pada industri musik, 
animasi, dan lainnya. Kami mem- 
persilakan musisi Indonesia ikut 
seleksi dan membuat karya ber- 
sama,” kata Chief Executive Offi- 
cer Kocca Hong Sang-pyo, Senin 
(24/9), sebagaimana dilaporkan 
wartawan Kompas Andy Riza 
Hidayat dari Seoul, Korsel. 

Jika memungkinkan, Kocca 
membuka kantor cabang di Indo- 
nesia sesuai dengan kondisi pa- 
sar, Saat ini Kocca memiliki kan- 


tor cabang di Los Angeles, Bei- 
ling, Tokyo, dan London. Kocca 
adalah lembaga yang berada di 
bawah Kementerian Budaya, 
Olahraga, dan Pariwisata Korsel. 
Kocea menjadi tempat berkarya 
para pelaku industri kreatif Kor- 
sel berbasis pada animasi, per- 
mainan, desain, dan penulisan. 
Kocea seperti menjadi pemicu 
berkembangnya industri kreatif 
di Korea, Melalui Kocca, peme- 
rintah memberikan bantuan pe- 
ngembangan industri kreatif da- 
lam hal pendanaan, teknologi, 
pelatihan, penyediaan alat-alat 
produksi, dan dukungan admi- 
nistratif, Bantuan itu hanya dibe- 
rikan kepada pelaku industri kre- 
atif skala kecil dan menengah, 
Saat ini nilai penjualan produk 
kreatif Korsel di dalam negeri 
sebesar 82,6 triliun won tahun 
2011. Meningkat 146 persen di- 
bandingkan tahun 2010, Industri 
kreatif yang dimaksud meliputi 
industri permainan, film, komik, 
musik, animasi, dan iklan. 


Saat berkunjung ke Kocca, Ma- 
ri mengagumi pola kerja mereka. 
Lembaga tersebut benar-benar 
menjadi perangsang bangkitnya 
industri kreatif di Korea. Mari 
sempat melihat tempat para pe- 
nulis Korea membuat karya. 

Kocca memberikan fasilitas 
yang nyaman dan dana bagi 20 
penulis terpilih setiap tahun. Se- 
lanjutnya, untuk karya terbaik 
disediakan dana hingga 500 juta 
won untuk biaya produksi film 
atau drama. 

Para penulis di Kocca bisa 
tinggal di tempat itu selama 24 
jam pada fasilitas yang ada, "Se- 
nang bisa bekerja di sini. Saya 
sedang membuat karya, semoga 
bisa bagus nanti,” kata Jong-Il 
Kim, seorang penulis di Kocca. 

Mari datang ke kantor Kocea 
bersama Asosiasi Industri Ani- 
masi dan Kreatif Indonesia 
(Sinaki), direksi stasiun televisi 
nasional, serta pejabat Kemente- 
rian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, 


Bank Belum Juga Siap 


Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Perlu Fokus 


JAKARTA, KOMPAS — Bank-bank penyalur 
fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau 
FLPP belum sepenuhnya siap menyalurkan kredit 
rumah bersubsidi. Penyaluran kredit FLPP bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah sudah saatnya 
difokuskan pada bank yang paling produktif. 


Direktur Eksekutif Asosiasi 
Bank Pembangunan Daerah 
(Asbanda) Nazwar Nazir menge- 
mukakan, pihaknya telah ber- 
upaya melakukan sosialisasi ter- 
kait ketentuan program FLPP 
bersubsidi kepada bank-bank pe- 
nyalur, Termasuk jika ada ke- 
tentuan baru atau re: 

Meski demikian, sosialisasi 
program FLPP masih belum 
maksimal ke daerah-daerah ka- 
rena kebijakan itu masih tergo- 
long hal baru bagi perbankan. 

”ELPP ini barang baru bagi 
bank pembangunan daerah. Ka- 


mi masih perlu mempersiapkan 
sumber daya manusia dan SOP 
(prosedur operasi standar),” ujar- 
nya. 

Ketua Perhimpunan Bank- 
Bank Umum Nasional (Perba- 
nas) Sigit Pramono mengemu- 
kakan, sulit memaksakan per- 
bankan untuk optimal menyalur- 
kan FLPP, Bank yang tidak men- 
jadi penyalur kredit pemilikan 
rumah (KPR) bersubsidi bukan 
berarti tidak gencar dalam me- 
nyalurkan kredit rumah komer- 
sial Setiap bank memiliki per- 
timbangan pilihan risiko dan seg- 


men pasar tersendiri, 

Ia menambahkan, kredit ru- 
mah bersubsidi dinilai sangat ke- 
cil sehingga tidak semua bank 
mau ambil risiko. Profil debitor 
menjadi salah satu pertimbang- 
an, di antaranya penghasilan 
serta rasio antara gaji dan mak- 
simum jumlah kredit. Selain itu, 
bank juga belum punya instru- 
men verifikasi apakah nasabah 
rumah bersubsidi sebelumnya 
sudah punya rumah. Bank masih 
mengandalkan informasi debitor 
dari Bank Indonesia. 

Untuk itu, pihaknya mengu- 
sulkan agar pemerintah mendo- 
rong bank yang punya kesiapan 
infrastruktur KPR FLPP agar le- 
bih optimal dalam menyalurkan 
kredit rumah bersubsidi itu. Du- 
kungan itu di antaranya dengan 
memprioritaskan — penempatan 
dana pemerintah. 

Penyaluran FLPP bersumber 
dari dana pemerintah dan per- 


bankan dengan komposisi 70 
persen berbanding 30 persen. 
Total dana pemerintah yang 
ditempatkan di 16 bank penyalur. 
FLPP sebesar Rp 2,5 triliun. 

Hingga saat ini, penyaluran da- 
na pemerintah untuk FLPP baru 
Rp 850 miliar atau 34 persen, 
Sisa dana pemerintah yang masih 
ada pada bank pelaksana FLPP 
sebesar Rp 165 triliun. 

Dari 16 bank pelaksana FLPP, 
penyaluran terbesar Bank Ta- 
bungan Negara, yakni 99 per- 
sen, 

Dana penempatan FLPP dari 
pemerintah pada bank-bank di- 
depositokan dengan bunga yang 
disesuaikan dengan bunga Lem- 
baga Penjamin Simpanan (LPS). 
Saat ini, bunga LPS sebesar 5,5 
persen pertahun, Bunga deposito 
tersebut dibukukan sebagai pen- 
dapatan Badan Layanan Umum 
Pusat Pembiayaan Perumahan, 

(LKT) 


PERDAGANGAN 


ASEAN-China Tumbuh 20 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Hu- 
bungan dagang dua arah antara 
China dan ASEAN telah berkem- 
bang pesat. Tercatat rata-rata 
pertumbuhan perdagangan Chi- 
na-ASEAN sebesar 20 persen per 
tahun. China telah menjadi mitra 
dagang utama bagi negara-negara 
ASEAN, Tak hanya itu, China 
juga menjadi investor penting ba- 
gi ASEAN, 

Pada masa awal pembangunan 
kerangka kerja sama antara Chi- 
nadan ASEAN, nilai perdagangan 
dua arah baru mencapai 7 m 
dollar AS dan pada 2011 nilai 
tersebut mencapai 362,8 miliar 
dollar AS. Arus penanaman mo- 
dal dari China ke ASEAN juga 
meningkat secara signifikan se- 
besar 117 persen, yaitu dari 2,7 
miliar dollar AS pada 2010 men- 
jadi 59 miliar dollar AS pada 
2011, 

Direktur Jenderal Pengen- 
bangan Ekspor Nasional Kemen- 
terian Perdagangan Gusmardi, 
Senin (24/9), mengatakan, sela- 
ma ini investasi China di In- 


donesia sangat kecil, yaitu 128,2 
juta dollar AS. Angka tersebut 
sangat rendah dibandingkan total 
investasi China ke ASEAN. 
mengatakan, untuk me- 
maksimalkan perdagangan ke 
China, Indonesia telah berperan 
dalam — China-ASEAN Expo 
(CAEXPO) ke-9 yang diseleng- 
garakan pada 21-25 September 
2 di Nanning, China. Tahun 
ini, pameran CAEXPO mengang- 
kat tema Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi karena selaras dengan 
bertambah luas dan dalamnya 
lingkup kerja sama antara China 
dan negara anggota ASEAN, 
"Kita tidak bisa kembali pada 
pertumbuhan yang biasa, seba- 
Iiknya kita harus mampu men- 
ciptakan pembangunan ekonomi 
yang seimbang,” paparnya. 
Direktur Pengembangan Pro- 
mosi dan Citra Kementerian Per- 
dagangan Pradnyawati mengata- 
kan, CAEXPO disponsori oleh 
Kementerian Perdagangan Chi- 
na, 10 negara anggota ASEAN 
(Brunei, Kamboja, Indonesia, La- 


0s, Malaysia, Myanmar, Filipina, 
Singapura, Thailand, dan Vict- 
nam), serta Sekretariat ASEAN, 
Acara tersebut diselenggarakan 
oleh Pemerintah Guangxi Zhu- 
ang Autonomous Region. 

Perdagangan bilateral Indone- 
sia-China pada periode Janua- 
risJuni 2012 tercatat mencapai 
2543 miliar dollar AS atau me- 
ningkat 15,37 persen dibanding- 
kan periode yang sama pada 2011, 
yaitu sebesar 22,04 miliar dollar 
AS. Perdagangan bilateral Indo- 
nesia-China berkembang dengan 
sangat pesat. Jika pada 2008 ni- 
lainya baru mencapai 26,88 
miliar dollar AS, pada 2011 total 
nilai perdagangan kedua negara 
telah mencapai 49/15 miliar dol- 
lar AS. 

"Indonesia menderita def 
pada neraca perdagangan bila- 
teralnya dan keikutsertaan Indo- 
nesia pada pameran CAEXPO ini 
adalah salah satu upaya untuk 
memperkenalkan produk dan ja- 
sa unggulan Indonesia,” ungkap 
Pradnyawati. (ENY) 


WARNING! 


Peserta Seminar yang mengikuti Pelatihannya akan mendapatkan 1 

unit Rumah, Tidak Pake Uang Muka, Tidak Pake Nyicil seumur hidup, 
| Tidak Pedu Punya Bisnis, Tidak Pertu Kerja, Gak perlu Ngapa-ngapain, 
| Tidak Perlu Galau dan Tidak Pake Boong!!! Anda belum percaya 

dengan cara dahsyat ini ?? Buktikan dengan menghadiri seminar ini. 


Membangun Kekayaan dari Emas, Properti dan Bisnis bernilai Milyaran » 
Uang di bawah IOO juta bisa memliki Emas 1G Kg dm waktu 5 tahun « 


1 X - SELESAI 
Di Horei Atia Matraman 


TMT AA NO: Z2 JAKARTA (sAHAING POLAES JA TM) 


Advancing Life 


RAIH KEKAYAAN DARI EMAS, —— 


PROPERTI, PERMODALAN DAN Bisnis JARGA TIKET SEMINAR: 


www.avrist.com 


1 8CA a.n. ARIFAI No. Rek. 0151 854 019 
2. ARIFAI No. Rek. 0264 083 179 
STT otong kakek Yan nenek 
N 3 Iklan ini 


Reservasi Tiket Seminar. Ketik: NAMA. 


“649 


12.50GHz, 3MB L3 Cache) 
“ DOS 
“ 4GB DDR-3 


Dell” Inspiron” 411013 


More info about Dell : 


Dell" recommends Windows” 7. 


Colorful Clever and guick 


Dell" Inspiron" 4110 i5 


» Styesh and fescole 

» Full HD Display 

» Dell Stage to speed when 
accessing media file 


» Intel" Core” i5-2450 processor « S00OGB 5400RPM 


“140” HD Wide 
» ATI Radeon” 1GB 6630 


Dell Inspiron?” 411013 


“519 

" Inte# Core” 13-2380 processor 
(230GR:. IMD LS Cachel 

«Dos 

“4GB OORI 


2 MO HOWdo 


Pee 
 RackPock Carry Casa 
Ginbor 


» Free 1 LD atik Mehdi/Shandil 
» On-steSarece 


www.delllovers.com 
F1 setingonesia 
@deil.indonesia 


FREE 
» BackPack Carrying Case 
« Modem 

» Free 1 UD 

« On-site Service 


Del Inspiron” 411015 
ng 


O trioy asn & Carry 


658566 Harco Manggai 


S7E2SAD Pos Sguare - 7 Gale 79217221 
6251790 Season ay Ira 2207120701 
Iv TO/B3121 Supel Keramas - Bra Cpta 54 


Tecpnopto SMIOSID Brccomm T207SIA Ambassador 


(Dum Mak - 17 Gale 1.3 6200357, IT Gal Ml GI21O2. Iu SOOOSNAV/ELZ115A. DEANZM 

62101595/62202508/08. King Na G21GT9/ISZ1D0O1S: Lapicp Point 6250108W62301273: GNCom 6OOBB28/SO1E16O : Kbacom 

E25IUN2A. Tecencpro 6120164. Compucare 30005581 Orlon Dunk Mangga Dua - tx 30005472: Bra Cipta 62302514. Visa Data 

Dua - com ELZIKIS Veago G126481. Mangga Dus Lagtop 62212251 Ratu la -IT Galeri 72797738-39: 

IT Galeri SIGAOTA/SALIS, Kng 57910625, NOBB 572468 Musterdula 

7 TESTI Artha Gading - KTNCorm 45854100 Lokasan Paz3 - Brands Scve 

neteiry BOT. B4 Buy BO96TIAT Tangerang - IT Gale 2930533 
Bogor (SI IT Glen BAOSEID Jambu Du - Gate Komputer 8523221 


TRADEMARKS: Ultrabook Geleron, Celeran inside, Core Inside. Intel Intet Logo, Intel Atom, Intei Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo. 
Intel vPro, Itamtum, Itansum Inside, Pentium, Pentium Inside. vPro Inside. Xeon, and Xeon Inside are Irademarks of Intel Corporation in the U 5. and/or 
Other countries. Microsoft ang Windows. are Irademarks of tne Microsoft group of companies. COPYRIGMT: 6 2012 Dell Inc. Al rights: 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sudah mau liburan lagi? 


kira - kira..kita bakal 
terbang kemana lagi ya..? 


Sayangnya, Anda tidak mungkin memiliki kursi terbang. 


Kisah indah di tayar tebar belum tentu terjadi di kehidupan nyata 
Apakah Anda sudah mempersiapkan hari depan Anda? 


Avrist Investment Plus dari Avrist Assurance 
memberikan perlindungan untuk hari depan disaat Anda pensiun 


Call Center Avrist 
021- 5789 8188 (Senin - Jumat pk 08.00 - 17.00) 


BH Avrist Assurance 3 @avristian Tube Awristian 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
232000 | 2214000 ak t 
210,00 2.211,26 P — Ni 
2010,00 Aa 
2.220,00 1.880,00 t 
18 19 2 2 4/9 8 19 2» Zn 4/9 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS 1111 


Kode anten sb TO Md Pt Ye Par 
ADRO Adaro Energy Toke 1550 1530 1470 1480 -70 25865:500 
TAPI GIS Te EM CNC MNECOML SP E 
APLN Agung Podamore Land TDK 30 —3A0 335 340 — -—3405.500 
AKRAAKR Corporindo Tbk. In 25 0 AD 
ASRI — Alam Sutera Realty TDK R5 105 A75 S0 0 TALATKT 
ANIM Aneka Tambang (Persero TDR. 3 3.087 000 
po RK TISU 
AKU 516.509 
ASI ia Interbatonat Tbk TE S55 500 
AUTO Astra Otoparts Tbk 5350 
BNBR— Bakrie & Brothors TS : 
UNSP Bakrie Sumatra Plantatane TDK 36 AT 
EL and Development Tbk. 527 S10SN0 
BBKP— Bank Bukopin Tok 7.510.500 
BBCK — Bang Central Asia TDK B5 500 
BOMI Bank Danamon Indonesi TDK “6150 6.200 6100 524.010 
BMRI —Bank Mandiri (Porsero) TBK. 7.930 7250 To 505 
BEN Ta Indonesia 355 TEST 2371800 
PMB Gan U Daan 500 
BIAR TOY Toyo TSS S0 
BERI 2250 7450 26.524.500 
BBI 1370 TI G0 SD 
YAN In Resources Tbk: T2 505 123 - 
BIP —Benakat Petoloum Energy TBK. 130 17 TOGA Doo 
BERAU erau Coal Energv Tole PI TS TES A30 
BIT hak Investama Tbk 25 Er 
BUSI —BISI International Tok, Tor TosT 
PORT “orneo Lumbung Energr EMREtaT BT 50 
T3 570 195 21336500 
(7 227 3750 
TOT AL 056.000 


BWPT BW Plantation Tbk 2RU7L.O00, 
IGAR — Champion Pace Indones 28000 
Cin — Charoon Pokphand Indonesi 12678500 
CIRK— Ciputra Development Tbk Kira PETA 
GIANP — Citra Marga N 2528 500 


lipan Finance Indonesi 


ia Toke 


3.556.000 


Cotorpak Indonesia Tbk 


1230 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
| L l | 
1.580,00 aan P1 900,00 540,00 533.23 740,00 120,00: 
1.540,00 " 870,00 530,00 725,00 1080,00. 
87773 72375 
1500100 | 310,00 j 520,00 - 710,00 | 109,00 
8 9 2 2» A9 18 19 2 2 249 1 19 2 2 2/9 18 19 20 21 24/9 


OTOMOTIF 


Produk 
Ramah 
Lingkungan 
Ditunggu 


JAKARTA, KOMPAS — Pasar 
domestik kendaraan bermotor, 
khususnya roda empat, di Indo- 
nesia terus meningkat seiring 
meningkatnya pendapatan ma- 
syarakat. Sejalan dengan per- 
kembangan pasar otomotif ter- 
sebut, isu lingkungan dan energi 
juga kian menjadi perhatian ma- 
syarakat dunia. 

Terkait hal ini, perusahaan 
otomotif diharapkan berpartisi- 
pasi dalam mengembangkan pro- 
duk ramah lingkungan dan he- 
mat energi. 

Staf Ahli Menteri Perindus- 
trian Bidang Sumber Daya In- 
dustri dan Teknologi Sakri Wi- 
dianto mengungkapkan hal ter- 
sebut pada penutupan Konferen- 
i Otomotif Internasional Indo- 
ia ke-7 bertajuk Low Carbon 
ission Mobility di JIExpo, Ja- 
karta, Senin (24/9). 

Sebagai perbandingan, pasar 
domestik kendaraan bermotor 
roda empat pada 2009 sebesar 
483000 unit dan meningkat 
menjadi 894.000 unit pada 2011. 
"Jumlah ini diperkiral akan 
mencapai lebih dari 1 juta unit 
pada 2014,” kata Sakri, 

Pasar otomotif tersebut tum- 
buh seiring tumbuhnya pereko- 
nomian Indonesia. Produk do- 
mestik bruto per kapita pada 
tahun 2009 sebesar 2.500 dollar 
AS dan meningkat mencapai le- 
bih dari 3000 dollar AS pada 
2011. Selanjutnya diharapkan pa- 
da 2014 dapat mencapai lebih 
dari 5.000 dollar AS. 
ri menuturkan, pemerin- 


S: 
tah telah mencanangkan prog- 
ram low carbon emission (LCE) 
melalui pemberian insentif ke- 
pada industri yang mengem- 
bangkan kendaraan bermotor 
dengan mengadopsi teknologi 
LCE, seperti hibrida, mobil lis- 
trik, dan compressed natural gas 
(CNG). 

"Kami mengharapkan para pe- 
laku industri otomotif dapat me- 
ningkatkan kegiatan riset dan pe- 
ngembangan, khususnya me- 
ngembangkan dan menciptakan 
kendaraan ramah lingkungan 
yang hemat energi,” ujarnya. 
Sementara itu, Direktur Jen- 
deral Minyak dan Gas Kemen- 
terian Energi dan Sumber Daya 
Mineral Evita H Legowo menga- 
takan, pihaknya sudah berhasil 
mendapatkan tambahan subsidi 
untuk liguid gas for vehicle (LGV) 
dari DPR karena harganya yang 
lebih mahal, 

Fvita mengatakan, tambahan 
subsidi yang didapatkan adalah 
Rp 1.500 per liter, setara dengan 
Premium untuk 2012 dan 2013. 
”Untuk 2012 sebesar Rp 54 miliar 
r Rp 100 miliar untuk 
ubsidi LGV,” ujar 


dan sebes 


Evita, (CAS) 


RS Pekerja Didirikan 


”Studi kelayakannya akan se- 
gera dilakukan. Dari situ akan 
diketahui angka yang sebenar- 
nya. Ini adalah langkah awal yang 
akan menjadi contoh bagi rumah 
sakit-rumah sakit pekerja di st 
luruh Indonesia,” kata Elvyn. 

Elvyn tic bersedia menje- 
laskan lebih lanjut mengenai 
komposisi investasi antar-pei 
roan itu. Alasannya, studi kela- 
yakan baru akan dibuat sehingga 
belum tahu hasilnya. 

Ditambahkannya, setelah 
membangun RS Pekerja, Jamsos- 
tek juga akan mendirikan 200 
poliklinik yang tersebar di selu- 
ruh Indonesia. ”Klinik-klinik ini 
akan melengkapi klinik-klinik 
yang sudah ada. Kami sangat ber- 
harap rumah sakit dan klinik ini 
akan memberikan kesejahteraan 
dan manfaat bagi peserta Jam- 
sostek,” tutur Elvyn. 

Menteri BUMN Dahlan Iskan 
yang menyaksikan penandata- 
nganan itu mengatakan, kebera- 
daan RS pekerja ini merupakan 
permintaan dari Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono saat me- 
ninjau kawasan industri di Ba- 
tam. 

"Saat itu beliau menanyakan, 
mengapa tentara mempunyai ru- 
mah sakit, sementara pekerja 
yang jumlahnya jutaan orang ti- 
dak mempunyai rumah sakit 
khusus pekerja,” kata Dahlan. La- 
han rumah sakit ini seluas 2 


Dara Mia 5 Sya 
Dela la Mekar R3 Batan KOMPAS/PIUYOMBODO, 
aa TAM AN ti Bun Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, 

Garda down (PESONA 30 Ket) Senin (24/9). Muliaman menyampaikan program kerja dan struktur organisasi OJK. 
Tm Energy Tk S3 GAN 602 
Tin Indonesa TE Tang “7R 270 
India Energy TSC Tan 620 TS 5TOS.010 
Indo Tembangraya MEGETITDC 42.000 Z2.00 A1 3NG 42.200 2001734000 r r r n 
Indone Tunagal Prakasa 20237 ATC AT 230 1050 Tana 
Iaarma Tk TU TU: 219200116150 
Tndofaod CEP SINGO ATNTUT “93 G5O0 GD II 260 “IS 
Tdafood Sukses Makan Tb “8.507 “810 250 TOT SNT — SAT 
Karaslonl 73032903700 5:700- 312070005 
5IBD- 220 51B0-53D0 505709510 “TGT : 1 
Bana Da — an Jumlah Pegawai Mencapai 2.531 Orang 
aa Tar 
TING TBK A52 2535 A40 4275 S0 MT 0 
ALA AA MEI REK OMETAOME IE TA KE es & Sa 
ata Ta Ke: - AN PI JAKARTA, KOMPAS — Dewan Komisioner PI PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS 
ae Fama TG EL ETINFII 1 » 
Mae 2 Ea Ou Otoritas Jasa Keuangan telah menyelesaikan 50000 DELNIEI Ban Ba va 
Ng Ta AT PO9 3775 TS75 1 Na: rotokol manajemen krisis merupakan kerangka kerja 
Tni NN 5 penyusunan struktur organisasi. Lembaga yang menetapkan tindakan, peran, dan tanggung jawab 
TabO 1530 Tato Ea : A . otoritas dalam menangani krisis sehingga kerugian 
Tu 5 spenden pengawas perbankan, pasa 2 dalam mena 
Ban ea AA BD independen pengeras perbankan, pasar modal, ekonomi bisa diminimalkan 
Medi Nusantara CitraTok””2475 2525 2425 2.050 -25) 5 asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain TUJUAN 
ar Na an - Ki . « Memberikan peringatan jika krisis ekonomi global 
Ma Re ITE SOU —p30 300 2 TR MLS Tenun 3 sesal an peringatan jika 
Pa #5 Dini membutuhkan 2531 pegawai, MAA 
aa aa AA AN : 1 . « Menyediakan "bond stabilization framework" (BSF) 
Ananda Ta a73 —t13000— 293 "Kesibukan kami dua bulan ini tahun anggaran 2018, pejabat dan yang ditujukan untuk mengantisipasi keluarnya arus 
Ba En adalah membuat strukturorgani- pegawai OJK, serta pejabat dan modal asing kalau terjadi guncangan ekonomi global. 
To Ta 0 Aa Da7 asi OJK (Otoritas Jasa Keuang- pegawai organ pendukung DK. "Manjaga cadangan day!sg dan malaksikan' Kerja sama 
BI Land Sumur TTAEATI2.00--T350 A00 572 0100001295 En) Nan ta metal Kai nuno denga Kas internasional penanggulangan krisis. 
Ramayana T Sentosa TDK 1.030 040 010 KOES MEN 3 ISI. 1) Ne Ra, # Berjaga-jaga memantau kondisi pada waktu 
aa aa Ian Ba menyiapkan aturan-aturan inter- nyak 12 deputi akan membantu serelanananparmal 
Saman Gres (Pertar) TOT Ta TA 500 TI To — 90500 HST nal OJK, seperti kode etik dan secara langsung tiga kepala ekse- KERJA SAMA 
aa Agan Zn hukum. Ini perlu untuk mendu-  kutif. Kepala eksekutif itu adalah Sara many ATaN Dafa AA TalaT 
AI STT TS ITA kungtata kelola OJK," kata Ketua di bidang perbankan, pasar mo- protokol In adalah Barik Indonesia (BP), Kemantarlan 
igo 1g Ian 2 aa uP Dewan Komisioner (DK) OJK dal, dan industri keuangan non- Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
IGO TG 10 TG 30 17 Muliaman D Hadad, di Jakarta, bank. bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Tn Kai Senin (24/9). Kepala eksekutif perbankan sumber Litbang "Kompas"/BIM, Isaikan dari baia Kompas" dan pemberitaan sejumlah media 
TasO 1530 TO So Ro si Halitu mengacupada Undang- paling banyak memiliki deputi, 
LE Tn aa 2 IU 3 Undang Nomor 21 Tahun 2011 yakni empat deputi. Ketua OJK 
Unilever Indonesia TER 26.650 TE-300 25 700 Soo 329000 42.17 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ') membawahi satu deputi, wakil 1.500 pegawai Bank Indonesia itu, OJK akan bergabung dengan 
Ia ai ZR II NSAN 20 jt Paling lama dua bulan sejak di- ketua OJK membawahi tiga de- untuk men diOJKter- Bank Indonesia,” Kementerian 
Wiya Karya Persery TBK1.I9T 260 LTD Gg MS 705 200 TE angkat, DK menetapkan struktur puti, sementara kepala eksekutif sebut. Total ada 2.531 orang. Keuangan, dan Lembaga Penja 
KU Dina Tok GO 6150 G3ST Too — LIS A12 organisasi, tugas pokok dan fung- pasar modal dan kepala eksekutif min Simpanan. Hal ini sesuai 
si, prosedur operasi standar,serta — industri keuangan nonbank ma- Nota kesepahaman dengan UU tentang OJK. 
rancang bangun infrastruktur sing-masing membawahi duade- — Kepala Eksekutif Pengawas — Dalam kondisi krisis, FKS$ 
KURS UANG KERTAS ASING OJK. puti, Pasar Modal OJK Nurhaida mengambil keputusan mela- 
Bi : ami Selain menyiapkan struktur Terkait kebutuhan jumlah pe- mengungkapkan, lembaga ituba-  lui musyawarah atau suara ter- 
Ll 2 ui Li organisasi, OJK juga menyusun gawai, Muliaman mengungkap- kal menandatangani nota ke banyak, mengambil atau tidak 
us$ soo sim9n 101000 259090 sistem sumber daya manusiadan kan, OJK berencana menarik pahaman (MOU) terkait Forum mengambil langkah penyelamat- 
pound 16an 153500 tes 1520000 prosedur operasi standar OJK. 1081 pegawai Badan Pengawas Koordinasi Stabilitas Sistem Ke- an di bidang perekonomian. Da- 
at sanam baso taman 1000010 OJK juga wajib menyiapkan ren- Pasar Modal dan Lembaga Ke- uangan (FKSSK) pada Oktober — lam kondisi normal, FKSSK me- 
s1$ Tn meng data Tenyt cana kerja dan anggaran untuk uangan (Bapepam-LK) serta 2012, Dengan penandatanganan — mantau kondisi. (BEN) 

san 0 251500 0 259001 

MR 0 2100,00 0 312500 

wes Side 100 20490 PROYEK LNG TANGGUH BUMN 

ea Lis ino ina 

turn naas nm tone intsa0n T d Pp k li fik . Dib k 

. 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS JAKARTA, KOMPAS — BP natural gas/LNG) Tangguh yang mengoperasikan dua (rain di KBN Cakung 

Bank (Ro/USD) AbulantW) —— Abulandi) —— Gbulangi) — A2 bulandi) Berau Ltd mengundang para diperkirakan tuntas akhir tahun — masing-masing berkapasil 

Bank Danamon Sasmp5  ssyas 600035 es0m23 kontraktor mengikuti tender ini. juta ton LNG per tahun. 

Ban an (eR 100 ta) asma” 48035 415/038500m25 prakualifikasi perluasan Proyek” Terkait hal itu, proses tender” Tender prakualifikasi itu ter- | JAKARTA, KOMPAS — Ru- 

Pe Ta . Tua ri Gas Alam Cair Tangguh berkapa- diperkirakan bisa dimulai pada bagi dalam dua tahap. Pertama, | mah sakit khusus pekerja akan 

ak BRI (Rp 100 Juta) 1251025 so0yaso 525175 SIakan . » : 1.9 

ena ne An Ana 3,8 juta ton per tahun y awal 2013. "Lama tender sekitar proses menyeleksi dua kont dibangun di Kawasan Ber- 

aa Na berlokasi di Teluk Bintuni, Papua enam bulan. Jadi, proyek pem- tor desain rinci (ront end engi- | ikat Nusantara Cakung, bulan de- 

BO POLA sp — Barat. Proyekitu ditargetkan bisa bangunan (rain (unit) 3 ekspansi  neering design/FEED) secara pa- | pan. Diperkirakan, rumah sakit 

PMA ——— — — UP mulai beroperasi pada 2016. Tangguh diharapkan bisadimulai ralel. Tahap kedua, menyeleksi | ini akan bisa beroperasi akhir 

Bak GA NBA KAN Aa SNI WSAGI Menurut Kepala Divisi Hu- pertengahan tahun 2018 sampai satu dari dua kontraktor FEBD | tahun depan dengan kapasitas 

cribank 400035 40y085. bungan Masyarakat, Sekuriti,dan — tahun 2016,” ujar Hadi. Sebelum- — LNG di darat yang diseleksi pada | 200 tempat tidur tanpa kelas. 

BankPani 3 s00n33 Formalitas Badan Pelaksana Ke- nya, pemerintah berkomitmen — tahap pertama itu untuk melak- | Pembangunan rumah sakit 

Bk UOB Indonesa CPO 100 Ata 2s Ioe0 3807060 giatan Hulu Minyak dan Gas Bu- mengalokasikan 40 persen dari anakan pekerjaan rancang ba- | yang dimotori oleh PT Jamsostek 

Bank DX (Ro 1 at / Ro 1 Man) an, ars/s0 AB/30 —arshsn mi Hadi Prasetyo, Senin (24/9), total produksi (rain 3 LNG Tang-  ngun, pengadaan, dan konstruksi | Persero, PT KBN Persero, PT 

Tn PEN TN TT di Jakarta, tender tersebut baru  guh atau sekitar 1,5 juta ton per (engineering, procurement, and | Asuransi Kesehatan, dan RS Pel- 

Kanaan en SIS KASN TP tahap prakualifikasi. Pelaksanaan tahun untuk memenuhi kebu-  construction/EPO). ni ini nantinya akan melayani 

asa Ta Ta Se tender menunggu — evaluasi tuhan domestik. Proses prakualifikasi tersebut | 80.000 pekerja yang ada di Ka- 

« » 2 na aa revisi rencana pengembangan — BP Berau Ltd, operatorproyek akan difokuskan pada pekerjaan | wasan Berikat Nusantara (KBN) 

Bae LA AU Proyek Gas Alam Cair (liguefied LNG Tangguh, saat ini telah 'FEED dan kontrak EPC (2vv) | Cakung. Diharapkan, rumah 

Bak Cina Indonesia s00/.0o——seo/10n Ae Tab ito deh Intan Sl 

tambah bagi KBN sehingga se- 
makin banyak investor yang ma- 
Transaksi Mata Uang suk ke KBN, 

Kode us au HK ng DR Jp IR 10 PHP sed Kw wo m6 ti EUR cep "Yang akan membangun ru- 

us 10. am om omi mas (3 ats am ani oom pan arm 108 12 ian pas Band Int dal eh Jam Hala 

nu 05623 da1 00 01 oa13 03135 ora 21039 oz ap9 0020 Oon 10257 121 15m tetapi memakai lahan dari KBN. 
rn Ian en 1s oinos com 25m cm Oiss6 ca an om oz wu P3 25m Buruhnya pun yang akan menja- 
ug sa ssi ta ass ses m9 aa 3 “ana 2m 1 17 man ajaa Pen di target berasal dari KBN, Ada- 

IDR 95475 9SLAT2R6 12812054 YaAM6 1230 31081096 20459 TAN 85126 30RE0A 101696719 DIAN 154547871 pun pengelolaannya diberikan ke 

sn 2 NA 2 Mena. as 2 PT Askes dan RS Pelni,” kata 
rs mes 2m an 1 ma yaa 0m 183 Gam one 23 22 as inner as Direktur Utama KBN Raharjo 
me 3s En aa ats ama on 28 ame 2. ce 0201 3 2m 228 ra Arjosiswoyo seusai menandata- 

1 1 im an am mi ons 25 ra 2016 oom oo oa as lam ie ngani nota kesepahaman pendi- 

P1 naa am :2g ama oma 3 nas nata na ea 1 15m na 2m So rian RS pekerja di Kementerian 

s8 Bas am ama ama ami ot Op Goat gag AA AS AL IS BUMN Jakarta, Senin (24/9). 

: 2 3 Sementara itu, Direktur PT 

En Laag La mp asa an MMS MSI aga as wan 2 no Jamsostek (Persero) Elvyn G 

m0 Zn nas 3 re amar om sa mon am Es ame as ES mas am Masassya mengatakan, investasi 

mo 275 an 302 res 2 ca mtma za am z on76 150 asa P3 savon yang akan dipakai untuk pemba- 

Ka cg Ka am anus ani on vas om ons ozes ama am ara z1 15m ngunan rumah sakit ini baru 

En Ta ma ama aa IM AA gas AAS ama EA 2 an ma do Me AT anna 

ce Os 0616 oo oo1s a00 oo Dami 05089 Omas Os ovne Ooo 019 osa on 5 si 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


garan sebesar Rp 200 miliar. 


hektar. (ARN/HAM) 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Asap Bikin Napas Sesak 


Pelayaran di Sungai Batanghari Terganggu 


PALEMBANG, KOMPAS — Kabut asap yang 
merebak di Sumatera Selatan sebulan terakhir ini 
tidak hanya mengganggu penerbangan, tetapi juga 
kehidupan masyarakat. Sejumlah warga mengaku 
sesak napas. Jam kerja dan jadwal sekolah pun 


bergeser. 


Warga Kecamatan Kalidoni, Ko- 
ta Palembang, Sumatera Selatan, 
Rosita Permana (45), terpaksa di- 
larikan ke rumah sakit karena sulit 
bernapas saat kabut asap menye- 
limuti kota itu. Perempuan yang 
mengidap asma itu harus men- 
jalani rawat inap di rumah sakit 
dengan selang oksigen selama dua 
pekan. Perawatan ini memakan 
biaya hingga Rp 5 juta. 

"Sebelumnya tidak pemah se- 
parah ini. Baru saat kabut asap 
tebal, mulai mengeluh tak bisa 
bernapas dan sakit di dada,” kata 
anaknya, Deny Permana (22), di 
Palembang, Sumsel, Senin (24/9). 

Plt Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Sumatera Selatan Mat- 


dani Nurcik mengatakan, gang- 
guan pernapasan meningkat st 
lama gangguan kabut asap di 
Sumsel berlangsung. Jumlah pa- 
sien infeksi saluran pernapasan 
atas (ISPA) di Sumsel selama 1-2 
bi terakhir bertambah 1.500 
dari biasanya 301000 penderita. 
”Kabut asap merupakan salah 
satu faktor pemicu gangguan per- 
napasan karena mengandung 
partikel debu dan zat-zat kimia 
yang dapat berbahaya untuk ke- 
sehatan, seperti karbon monok- 
sida, senyawa nitrogen, amonia, 
dan sulfur," katanya. 
Mengantisipasi dampak kabut 
asap, Wali Kota Palembang Eddy. 
Santana Putra mengeluarkan su- 


rat edaran memundurkan jam 
kerja dan jam masuk sekolah. 
Jam kerja mundur dari pukul 
07.30-16.00 menjadi 8.00-16.30. 
Adapun jam sekolah baru di- 
mulai pada pukul 8.00, mundur 
satu jam dari biasanya, Aturan ini 
berlaku hingga gangguan kabut 
asap di Palembang reda. 
Ratusan ribu masker telah di- 
bagikan gratis oleh pemerintah 
daerah serta sejumlah instansi. 
Warga diimbau tidak keluar 
rumah saat kabut asap pekat, 
terutama pada pagi dan malam, 
Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) Pengendalian Ke- 
bakaran Hutan dan Lahan Dinas 
Kehutanan Sumsel Ahmad Ta- 
ufik mengatakan, September ini 
merupakan puncak tertinggi titik 
api di Sumsel, Selama September 
terdapat 2,612 titik api yang ter- 
sebar di semua kabupaten dan 
kota di Sumsel. Hal ini terkait 
aktivitas pembukaan lahan. 
Pelayaran di sepanjang Sungai 
Jambi, terganggu, ka- 
pal harus menahan 
Pelayaran 


DAMPAK KABUT ASAP 


@ Penyakit infeksi saluran pernapasan atas 


(ISPA). 
# Iritasi mata 
“ Iritasi dan alergi pada kulit, 


» Efek kesehatan yang baru dirasakan di 
kemudian hari, misalnya penyakit jantung, 


asma, dan kanker paru-paru. 


Bagi Aktivitas Masyarakat: 


@ Terganggunya jarak pandang untuk pejalan 


kaki dan pengguna kendaraan, 
« Terganggunya jarak pandang dan 


terhentinya aktivitas transportasi udara, 
@ Terhentinya aktivitas melaut para nelayan 


karena batas jarak pandang, 
& Terganggunya aktivitas kegiatan 
perkantoran dan belajar di sekolah. 


Sumbar: Litbang "Kompas" /DEW, dari berbagai sumber 


Nasional (Insa) Jambi Edy Best 
mengatakan, saat ini kapal ba- 
rang menurunkan kecepatan 
menjadi hanya 8 mil per jam 
(4,83 km per jam). Normalnya, 
kecepatan kapal bisa mencapai 6 
mil per jam. 

Sejumlah penerbangan tujuan 
Jakarta-Jambi terlambat. Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan 


Geofisika Jambi tidak mereko- 
mendasikan pendaratan pagi hari 
karena kepekatan asap. 
Sementara itu, kebakaran la- 
han masih melanda lahan s6 
belah utara Gunung Lawu di Ja- 
wa Timur, kawasan hutan Gu- 
nung Sindoro Jawa Tengah, dan 
Gunung Ciremai Jawa Barat. 
(TRE/ITA/BAY/NIK/REK/EGI) 


KOMODITAS 


Harga 
Sorgum di 
Lamongan 
Membaik 


LAMONGAN, KOMPAS 
Produktivitas dan harga jual sor- 
gum di Lamongan, Jawa Timur, 


tahun ini lebih baik dibanding- 
kan dengan tahun lalu. Saat 
ini, harga sorgum Rp 1.600 per 
kilogram dengan produktivitas 
rata-rata 6,2 ton per hektar, Ta- 
hun lalu, harga tertinggi Rp 1400 
per kilogram dengan produkti- 
vitas rata-rata 55 ton per 
hektar, 

Tarmuji (42) saat ditemui di 
sela-sela”. memanen sorgum 
(Sorghum bicolor L) di Desa Ke- 
ongan, Kecamatan Babat, Senin 
(24/9), menuturkan, tahun lalu 
sorgumnya banyak dimakan bu- 
rung. Dari areal tanam bumi 100 
Gepertujuh hektar), dulu meng- 
hasilkan 7 kuintal. Tahun ini, 
dengan luasan yang sama bisa 
menghasilkan 1 kuintal. 

Petani lainnya, Kastinah (48), 
menyatakan memilih menanam 
sorgum pada musim kemarau 
karena tidak perlu banyak 
Selain tidak rumit perawatannya, 
juga tidak butuh pupuk dan 
obat-obatan terlalu banyak. Ta 
dan warga Keoangan lainnya 
mengembangkan sorgum sejak 


KOMPAS/ADI SUCIPTO 


Petani di Desa Keongan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin (24/0), memanen sorgum. Harga sorgum saat ini 
mencapai Rp 1.600 per kilogram. Luas tanam di Lamongan mencapai 634 hektar dengan rata-rata produksi 6,2 ton per hektar, 


lima tahun terakhir setiap ke- 
marau. 

Sorgum bisa dipanen dalam 
waktu sekitar tiga bulan, "Satu 
hektar kalau bagus bisa meng- 
hasilkan hingga 7-8 ton. Kami 
m untung, meskipun harga- 
nya lebih rendah dari jagung, 
perawatannya tidak rumit. Pa- 
nenan dibeli pengepul untuk di- 
bawa ke Surabaya,” ujarnya. 


634 hektar 

Kepala Dinas Pertanian Ka- 
bupaten Lamongan Aris Setiadi 
menyebutkan, luas areal tanam 
sorgum di Lamongan mencapai 
634 hektar. Sorgum yang dihasi 
kan di Kecamatan Babat menca- 
pai 8.9308 ton. Sorgum dikem- 
bangkan di Desa Keongan, Kaba- 
londono, Jatinawon, dan Moro- 
pelang, Rata-rata produksi 6,2 


ton per hektar. 

Sorgum merupakan satu jenis 
tanaman sercalia asal Benua Af- 
rika yang kini banyak dikem- 
bangkan di Afrika dan India. Di 
Jawa Timur, selain di Lamongan, 
sorgum juga dikembangkan pe- 
tani di Tuban, Bojonegoro, dan 
Probolinggo dengan pola tradi- 
sional. 

Ke depan, saat kemarau dan 


kondisi air terbatas, petani di 
Lamongan diharapkan lebih ba- 
nyak menanam sorgum daripada 
padi yang berisiko gagal panen 
karena kurang air. 

Sorgum bisa diolah menjadi 
aneka produk pangan, pakan 
ternak, dan bioetanol. Produk 
pangan berbasis sorgum, di an- 
taranya, berondong, pilus, dan 
kue. (AC) 


PEMERINTAHAN 


Kebijakan Jokowi di Solo Akan Berkelanjutan 


SOLO, KOMPAS — Wakil Wali 
Kota Solo FX Hadi Rudyatmo 
berjanji akan melanjutkan ke- 
bijakan-kebijakan yang dijalan- 
kan sejak awal pemerintahan 
bersama Wali Kota Solo Joko 
Widodo. — Kebij n-kebijakan 
tersebut tertuang dalam sebuah 
sistem bernama Rencana Pem- 
bangunan Jangka Menengah, 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang, dan Cetak Biru Pem- 
bangunan Kota Solo. 
Pelaksanaan kebijakan juga te- 
lah diikat dengan peraturan dae- 


rah (perda) dan peraturan wali 
kota (perwali). "Wali Kota terikat 
dengan rencana-rencana itu. Ka- 
mi juga berkomitmen tetap 
mempertahankan program ja- 
minan pendidikan dan kesehat- 
an, selain program perumahan 
layak huni, pembangunan eko- 
nomi kerakyatan, seperti revi- 
talisasi pasar tradisional dan pe- 
nataan pedagang kaki lima, serta 
pembangunan infrastruktur,” ka- 
ta Rudy, panggilan Hadi Rudy- 
atmo, Senin (24/9). 

Perda terkait yang telah ada, di 


antaranya, Perda tentang Per- 
lindungan Pasar Tradisional, Per- 
da tentang Tata Ruang Kota, dan 
Perda tentang Retribusi. Menu- 
rut Rudy, tidak mudah untuk 
mengubah perda karena dibu- 
tuhkan mekanisme panjang me- 
lalui DPRD. Demikian pula de- 
ngan perwali. 

"Lagi pula untuk apa diubah 
karena itu juga produk kebijakan 
kami. Saya dengan Pak Jokowi itu 
satu paket. Saya selalu mengikuti 
proses pembuatan kebijakan dari 
awal," kata Rudy, 


Meski begitu, Rudy mengaku 
dirinya dan Joko Widodo (Jo- 
kowi) sebenarnya tidak ingin ge- 
ge mongso atau mendahului ke- 
hendak Tuhan. Pihaknya masih 
menunggu keputusan dari Ko- 
misi Pemilihan Umum (KPU) 
DKI Jakarta tentang pemenang 
Pilkada DKI Jakarta. 

Rudy, yang juga Ketua DPC 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan (PDI-P), menegaskan, 
pihaknya belum menggelar rapat 
internal partai tentang pengganti 
wakil wali kota jika dirinya naik 


menjadi wali kota menggantikan 
Jokowi. Yang jelas, masa jabatan 
masih tersisa tiga tahun ke depan 
sehingga, menurut aturan, wali 
kota pengganti harus didampingi 
wakil wali kota. 

Secara terpisah, Ketua DPRD 
Kota Solo YF Sukasno mengata- 
kan, setelah resmi dinyatakan se- 
bagai pemenang Pilkada DKI Ja- 
karta, Jokowi harus mengajukan 
surat pengunduran diri sebagai 
Wali Kota Solo untuk meminta 
persetujuan melalui Rapat Pa- 
ripurna DPRD. (EK) 


KILAS DA 


ERAH 


Anggota Gerombolan di Papua Terluka 

JAYAPURA — Seorang anggota gerombolan bersenjata, KS 
(20), terluka setelah kontak senjata, Senin (24/9), di Urumusu, 
Nabire, Papua. Menurut keterangan Pejabat Kepala Bidang 


Polda Papua Ajun Komisaris 


Besar I Gde $ Jaya, korban 


terkena tembakan peluru aparat keamanan di paha kanan dan 
kiri, Saat ini, KS dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah 
Nabire, Menurut Jaya, kontak senjata bermula saat kelompok 
bersenjata itu memalang jalan raya dekat tempat pembuangan 
sampah. Kelompok itu meminta uang kepada pengemudi yang 
hendak menuju pedalaman. Mendapat laporan itu, personel 
Polres Nabire mendatangi tempat pemalangan dan terjadilah 


konta 


enjata, pukul 12.30. KS, anggota gerombolan itu, ke- 


mudian ditangkap dan dilarikan ke rumah sakit. Anggota ge- 
rombolan lainnya kabur ke hutan. Polisi melihat mereka mem- 
bawa sepucuk senjata SSI dan revolver. (JOS) 


Mafia Solar Dibekuk Polisi 


BATAM — Mafia pe- 


nyelewengan solar 


nin (24/9) sore, di 
SPBU Ocarina, Ba- 
tam, Kepulauan Ri- 


. Insiden itu ter- 
at sejumlah 
menyergap 
mafia solar di SPBU 
tersebut. Insiden 
bermula saat keda- 
tangan sejumlah 
anggota Satuan Re- 
serse Kriminal Pol- 
res Barelang ke SP- 
BU pukul 14-00. 
tugas mencurigai 


ili- 


ma mobil yang mengisi solar 


|, 


ol 


BL 
lai 


ft 


HANDINING 


berulang kali. Mobil itu adalah 


Pathfinder hitam nomor polisi BP 7190 EX, minibus merah BP 
9143 GX, truk kabin ganda kuning perak BP 8359 FX, dan 
minibus BP 7142 XA. Polisi menahan mobil BP 8359 FX dan 
BP 9143 GX. Seorang pria berinisial Ed tertangkap di truk 
kabin ganda BP 9143 GX. Hingga Senin malam, ia masih 


diperiksa di Polres Barelang, 


(RAZ) 


Warga Desak Izin Tambang Bijih Besi Dicabut 
MANADO — Sekitar 100 warga Pulau Bangka, Kabupaten 


Minahasi 


Utara, Senin (24/9), berunjuk rasa di Kantor DPRD 


Sulawesi Utara. Mereka menuntut pencabutan izin tambang 


bijih besi di pulau tersebut. Gubernur St 


undajang berada di 


Gedung DPRD Sulut untuk menghadiri perayaan HUT Ke-48 
Provinsi Sulut. Bupati Minahasa Utara Sompie Singal menga- 


takan, izin bijih besi diberikan kepada pengusaha 
melalui PT Mikro Metal Perdana. Sejauh ini, ma 


belum eksploitasi. (ZAL) 


al China 
h eksplorasi, 


BURUH MIGRAN 


Malaysia Deportasi 30 


BATAM, KOMPAS — Seba- 
nyak 30 tenaga kerja Indonesia 
yang dideportasi Malaysia tiba, 
Senin (24/9), di Batam, Kepu- 
lauan Riau, Dua TKI menggen- 
dong bayi yang masih merah. 

Mereka tiba di Pelabuhan Ba- 
tam Center pukul 11.30 dengan 
diantar dua anggota staf Kedu- 
taan Besar RI di Kuala Lumpur, 
Rombongan terdiri dari 17 pe- 
rempuan, 13 pria, dan 2 bayi 
masing-masing berumur 24 hari 
dan 60 hari. 

TKI perempuan dibawa ke pe- 
nampungan sementara di Seku- 
pang, Batam. Adapun semua TKI 
pria memilih pulang ke kampung 
halaman masing-masing. 

“TKI pria pulang karena ke- 
inginan sendiri. Dari pelabuhan, 
mereka ke bandara dan menuju 
kampung halaman masing-ma- 
sing,” ujar Febriana, dari tan 
Tugas Pendamping TKI di Dinas 
Sosial Batam. 

TKI perempuan menginap se- 
mentara di penampungan untuk 
menunggu kapal Batam-Jakarta, 
Dari Jakarta, mereka menerus- 
kan perjalanan dengan bus atau 
kapal lagi. Semua biaya pemu- 
langan ditanggung pemerintah. 

Sebagian TKI perempuan 
mengaku tidak betah bekerja di 
Malaysia karena gaji tidak kun- 
jung dibayar majikan. "Gaji saya 
setahun tidak dibayar. Saya tidak 
betah kerja di Malaysia, tidak 
dapat apa-apa” ujar salah se- 
orang dari TKI perempuan itu. 

Karena tidak betah, mereka 
memilih tidak memperpanjang 


enaga Kerja Indonesia 


visa dan izin kerja. Mereka me- 
mutuskan pergi ke KBRI men- 
jelang masa kontrak berakhir. 
Hanya dengan cara itu mereka 
bisa pulang ke Tanah Air, 
Dijebak 

Ada pula yang merasa dijebak 
saat tiba di Malaysia. Seorang 
TKI perempuan asal Jawa 
Tengah mengaku ingin ke Hong- 
kong, Namun, agen malah mem- 
pekerjakannya sebagai pembantu 
rumah tangga di Mal "Saya 
tidak tahu kalau hanya sampai 
Malaysia. Nanti kalau di kam- 
pung mau cari modal lagi. Po- 
koknya saya mau ke Hongkong,” 
ujar TKI perempuan yang meng- 
aku bernama Minah itu. 

Sementara salah seorang TKI 
perempuan terlihat ketakutan 
dan tertekan, Saat petugas pria di 
penampungan mendekatinya, ia 
merapat ke tembok. "Jangan ta- 
kut Bu, sekarang sudah di negara 
sendiri. Ibu sudah aman di sini,” 
ujar Yusuf, petugas di penam- 
pungan. Namun, ibu tidak begitu 
saja percaya kepada Yusuf. Ta 
terus menghindari setiap orang 
yang belum dikenalnya. 
Sebelumnya, Malaysia mende- 

KI li Tanjung 

Pinang, Kepulauan Riau. Mereka 
tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pu- 
ra, Jumat (21/9). Terdiri dari 55 
perempuan dan 170 pria. Mereka 
ditampung di Tanjung Pinang. 
TKI ituakan dipulangkan dengan 
kapal yang rencananya akan ber- 
labuh Kamis (27/9) di Pelabuhan 
Kijang, (RA2 


Seorang perajin di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (15/8), memperlihatkan batik tanah liek khas 
Minangkabau. Batik tersebut menggunakan teknik pewarnaan dasar kain dengan perendaman di dalam 
larutan cairan tanah liat. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BAHAN PAKAIAN 


Batik Tanah Liek, Khas Minangkabau yang Liat 


arna dasar kain yang 
1 A | tidak biasa, teduh dan 
memancarkan aura 


elegan, menjadi daya tarik uta- 
ma batik tanah liek (liat) khas 
Minangkabau. Warna dasar yang 
cenderung krem atau coklat 
muda itu diperoleh dari hasil 
perendaman kain di dalam la- 
rutan cairan tanah liat. 

Di atasnya beragam motif 
Minang dilukis dengan keteli- 
tian tinggi yang tampak hidup 
dengan pewarna alami. Mo- 
tif-motif tersebut biasanya di- 
ambil dari beragam jenis ukiran 
yang terdapat di rumah-rumah 
gadang. 

Sebutlah, misalnya, motif iti- 
ak pulang patang, kaluak paku, 
atau gambar yang merujuk pada 
ikon Sumatera Barat seperti 
Jam Gadang di Bukittinggi dan 
Rumah Gadang dengan atap ba- 
gonjong. Motif-motif Minang 
yang dilukis pada kain itu punya 


makna filosofis tertentu. 

Di antaranya motif kaluak pa- 
ku kacang belimbing, anak di- 
pangku kemenakan dibimbing, 
yang berarti keharusan agar 
orangtua menunaikan kewajiban- 
nya kepada anak dan keponakan 
sekaligus. Motif-motif tersebut di- 
canting atau diaplikasikan di atas 
kain dengan lilin (malam) yang. 
didatangkan dari Pulau Jawa. 

Prosesnya dimulai dengan 
perendaman kain dalam larutan 
cairan tanah liat selama dua ha- 
ri. Dua hari berikutnya adalah 
proses canting dengan lilin atau 
malam. Selanjutnya diberikan 
pewarna alami dari getah be- 
berapa jenis tanaman. 

Misalnya saja yang terdapat 
di kulit rambutan dan kulit 
jengkol untuk warna hitam dan 
coklat, gambir untuk warna ora- 
nye, manggis untuk warna ungu, 
dan kunyit untuk warna kuning. 
Langkah terakhir, kain batik ta- 


nah lick lantas dikeringkan se- 
belum dipasarkan. 


Baru populer 


Namun, batik tanah liek relatif 
baru saja populer sebagai salah 
satu kekhasan dari Minangkabau 
dalam beberapa tahun terakhir. 
Pasalnya, hingga sekitar 18 tahun 
lalu batik tanah liek belum di- 
ketahui masyarakat umum. 

Wirda Hanim, pemilik usaha 
batik tanah liek Citra Monalisa 
di Kota Padang, mengawali upa- 
ya memproduksi kembali batik 
tanah liek yang saat itu sudah 
mulai langka. Wirda ketika itu 
kerap mengikuti upacara adat di 
Sumanik, Kabupaten Tanah Da- 
tar, Sumbar, 

Kini usaha Wirda telah mem- 
buahkan hasil. Dengan batik ta- 
nah liek yang dipasarkan sehar- 
ga Rp 600.000 hingga Rp 14 
juta per helai menembus pasar 
dengan meyakinkan. 


Usaha batik tanah liek yang 
diupayakannya pun telah 
menyebar hingga ke sejumlah 
daerah di Sumbar. Salah seorang 
yang sempat mempelajari cara 
pembuatan batik tanah liek itu 
ialah Fitra Lusia. 

Kini, dengan bendera usaha 
Rumah Kain Ayesha dan Batik 
Tanah Liek Inaaya, Fitra mem- 
pekerjakan 30 tenaga kerja. Se- 
bagian besar perajin batik tanah 
Iiek itu merupakan ibu rumah 
tangga. 

"Rata-rata setiap orang pera- 
jin bisa mendapat uang mulai 
dari Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 
juta per bulan,” kata Fitra, 

Yang menarik, pengerjaan ka- 
in-kain batik tanah liek itu 
dilakukan di rumah masing-ma- 
sing, Perajin tinggal mengambil 
kain dan lilin lalu melakukan 
pembatikan di rumah sembari 
melakukan sejumlah pekerjaan 
domestik. (INGKI RINALDI) 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Pertumbuhan Belum Efektif 


Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia Masih Tinggi 


PALU, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi tidak cukup menyejahterakan rakyat. 
Gambaran itu terlihat di kawasan timur Indonesia, 
yang pada tahun 2011 pertumbuhan ekonominya 
6,76 persen dan lebih tinggi dari pertumbuhan 
ekonomi nasional 6,5 persen. 


Berbicara dalam pembukaan 
Festival Forum Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) VI di Palu, Su- 
lawesi Tengah, Senin (24/9), Gu- 
bernur Sulteng Longki Djanggola 
menyebutkan, angka kemiskinan 
di 12 provinsi yang masuk KTI 
tahun 2011 sebesar 15,38 persen. 

”Kondisi ini belum menun- 
jukkan perubahan, Tingkat ke- 
miskinan di kawasan timur In- 
donesia masih berada di atas ang- 
ka kemiskinan nasional sebesar 
1249 persen,” katanya. 

Keprihatinan akan masih ting- 
ginya angka kemiskinan di KTI 
juga disampaikan Ketua Kelom- 
pok Kerja Forum KTI Winami 


Monoarfa dan Marwah Daud Ib- 
rahim, Pembina Yayasan Bakti, 
yang melaksanakan Festival Fo- 
rum KTI VI itu. 

Karena itu, keduanya meya- 
kinkan pemerintah daerah dan 
semua pemangku kepentingan di 
KTI untuk bekerja sama dan 
membangun jaringan. Dengan 
demikian, bisa mengoptimalkan 
potensi yang melimpah untuk 
menyejahterakan rakyat KTI. 


Kemiskinan 

Pada tahun 2010, papar Long- 
ki, tingkat kemiskinan di KTI 
pada angka 17,17 persen, jauh di 
atas angka kemiskinan nasional 


sebesar 13,33 persen. Padahal, 
pada tahun ini angka pertum- 
buhan ekonomi KTI sebesar 7,7 
persen, melebihi tingkat pertum- 
buhan ekonomi nasional sebesar 
6,l persen, 

Selain belum mampu meng- 
atasi kemiskinan, pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi di KTT juga 
belum mampu menunjang pem- 
bangunan sumber daya manusia 
di kawasan ini. Indeks Pemb: 
ngunan Manusia (IPM) di s 
bagian besar provinsi di KTI se- 
lama dua tahun berturut-turut, 
tahun 2010-2011, lebih rendah 
dibandingkan dengan IPM na- 
sional, 

Marwah Daud menyatakan, 12 
provinsi yang tergabung dalam 
Forum KTI juga memiliki suara 
yang efektif dan didengar pe- 
'merintah pusat. Dengan demi- 
kian, perhatian kepada KTI bisa 
lebih dioptimalkan. 

Rusdi Mastura, Wali Kota Pa- 
lu, yang juga anggota Kelompok 
Kerja Forum KTI, menuturkan, 


PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA 
2011 


2010 


1, Papua Barat 

2. Sulawesi Barat 

3. Sulawesi Tengah 
Gorontalo 
Sulawesi Selatan 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Tenggara 
Maluku Utara 
Maluku 

10. Papua 

11, Nusa Tenggara Timur MM 5.13 
12. Nusa Tenggara Barat 6,29 


191 


26,82 


(2) 


6l Nasional 6,5 


Sumbar Pidato Gubernur Sulawesi Tengah dalam Festival Forum KTI VI dl Palu, 2 September 2012 


forum itu memang untuk men- 
dorong percepatan pembangun- 
an di KTI. 

Winarni menambahkan, Fo- 
rum KTI yang diinisiasi tahun 


GUNAWAN 


2004 beranggotakan kalangan 
pemerintah, akademisi, orga- 
nisasi nonpemerintah, swasta, 
dan pemangku kepentingan di 
KTI. (PRA) 


KECELAKAAN 


Anggota 
Komisi I 
DPR 
Meninggal 


SIDOARJO, KOMPAS — Ang- 
gota Komisi I DPR Theodorus 
Jacob Koekerits atau yang akrab 
dipanggil Ondos meninggal aki- 
bat kecelakaan lalu lintas di Jalan 
Tol Porong-Surabaya Kilometer 
29, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 
(24/9), sekitar pukul 08.00. Polisi 
menetapkan sopir yang meng- 
antar Ondos, Wahyu Wirogo, se- 
bagai tersangka karena lalai ke- 
tika menyetir kendaraan, 

"Kendaraan yang ditumpangi 
korban menabrak truk bermu- 
atan pasir dan sisi sebelah kiri 
hancur," kata Kepala Satuan Lalu 
n Resor Sidoarjo 

isaris Fahrie Siregar, 
Senin, di Sidoarjo. Ondos saat itu 
duduk di kursi depan di sebelah 
sopir, Wahyu selamat dan hanya 
luka ringan. 

Staf yang mendampingi On- 
dos, Alfian Theo, menuturkan, 
Ondos tiba di Bandara Juanda, 
Sidoarjo, Sabtu (22/9), dan lang- 
sung melanjutkan perjalanan ke 
Tulungagung, Sebagai politisi da- 
ri Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P), Ondos rutin 
mengunjungi daerah pemilihan- 
nya, yaitu Blitar, Tulungagung, 
dan Kediri. 

Pada kunjungan terakhirnya 
ini, Ondos bertemu dengan peng- 
usaha di Tulungagung. Minggu 
(23/9) sore, Ondos bertolak ke 
Blitar untuk bertemu dengan 
pengurus Dewan Pimpinan Ca- 
bang PDI-P di Blitar. 

"Senin pagi ini bapak ada 
agenda rapat di Jakarta sehingga 
Senin dini hari langsung kembali 


Ondos dan Wahyu berangkat 
Senin sekitar pukul 00.15. Alfian 
sedianya akan ikut dalam mobil 
itu, tetapi Ondos melarang dan 
meminta Alfian menemui salah 
satu konstituen untuk menye- 
rahkan sebuah telepon genggam 
baru. 


Truk pasir 

Kepada polisi, Wahyu meng- 
akui, sebelum tabrakan, ia hen- 
dak memperlambat laju kenda- 
raan dan berpindah ke lajur kiri. 
Saat itu pandangan Wahyu tertu- 
tup mobil Avanza itu, Ta kaget 
karena melihat sebuah truk ber- 
muatan pasir. Mobil sempat di- 
rem, tetapi tabrakan tetap ter- 
jadi, 

”Wahyu beralasan saat itu ge- 
lap sehingga tidak melihat truk di 
depannya. Tapi kami anggap dia 
lalai karena dia tidak punya ru- 
ang yang cukup untuk berma- 
nuver seperti itu,” kata Fahrie, 
Kini polisi masih terus mem- 
perdalam pemeriksaan di lapang- 
an dan meminta keterangan dari 
para saksi. 

Beberapa saat setelah tabrak- 
an, Ondos dilarikan petugas ke 
Rumah Sakit Delta Surya Sido- 
arjo. Pada pukul 06.30, Ondos 
meninggal dan jenazahnya segera 
dipindahkan ke Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. 

Senin siang, istri Ondos, Maria 
Silabakti, tiba di RSUD Sidoarjo 
bersama kakak kandung Ondos, 
Carolina Koekerits. Sesaat sete- 
lah Maria tiba, jenazah Ondos 
langsung dibersihkan dan dipa- 
kaikan baju. 

Pada Senin petang, jenazah di- 
berangkatkan ke Jakarta melalui 
Bandara Juanda dan akan di- 
semayamkan di rumah duka di 
Tangerang, Banten. “Kami me- 
nyampaikan permohonan maaf 
jika Ondos selama ini berbuat 
salah,” kata kakak ipar Ondos, 
Sofyan Yazid. (DEN) 


Tenang 


LN 


P4 Tx 


sala As ' 


Lag, Penrenanan 


Ngateri, kepala Dusun Kopen, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengecek kondisi 
sawahnya yang mengering karena enam bulan tidak tersiram hujan, Senin (24/9). Sawah yang mengering membuat warga Desa Kandangan 
tidak bisa bertani dan terpaksa mengandalkan hidup dengan menjual ternak ataupun beralih profesi, 


KRISIS AIR BERSIH 


Optimalkan Sistem Pengelolaan Air Minum 


BANJARMASIN, KOMPAS — 
Tingkat akses aman air minum 
masyarakat di Provinsi Kaliman- 
tan Selatan hiri akhir tahun 
2011 baru menc: paruh atau 
51,79 persen. Dari 8.6 juta pen- 
duduk yang tinggal di Kaliman- 
tan Selatan, sedikitnya ada 1,7 
juta jiwa yang belum mendapat 
akses aman air minum. 
emikian dikatakan Menteri 
Pekerjaan Umum Djoko Kirman- 
to saat mencanangkan sistem 
pengelolaan air minum (SPAM) 
pada lima kabupaten/kota di 
Kalimantan Selatan (Kalsel), di 
Banjarmasin, Senin (24/9). 
Kelima kabupaten/kota yang 
dimaksud adalah Kota Banjar- 
masin, Kota Banjarbaru, Kabu- 
paten Barito Kuala, Banjar, dan 
Tanah Laut. Kelimanya kemu- 
dian disingkat Banjarbakula. 
“Dari lima kabupaten/kota ini 
yang ketercukupannya paling 


69 


SPAM merupakan 
sebuah langkah 
pemenuhan air minum 
dengan cara menjamin 
ketersediaan air baku. 


tinggi baru PDAM (Perusahaan 
Daerah Air Minum) Bandarma- 
sih di Banjarmasin, yakni 98,7 
persen. Lainnya masih kecil," 
ujarnya. Menurut Djoko, tingkat 


akses air minum di Kalsel masih 
di bawah rata-rata nasional se- 
besar 53,26 persen. 

SPAM Banjarbakula sendiri 
merupakan sebuah langkah pe- 
menuhan air minum dengan cara 
menjamin ketersediaan air baku, 
Ada beberapa cara untuk men- 
jaga ketersediaan air baku, mulai 
dari melindungi daerah tangkap- 
an air, manajemen terpadu dae- 
rah aliran sungai, penertiban izin 
penggunaan air bersih, serta pe- 
nyediaan air baku itu sendiri. 


Tambah saluran 

Penerapan sistem SPAM ini 
diharapkan bisa menambah sa- 
luran hingga 48000 buah atau 
melayani sekitar 240000 jiwa 
penduduk. Djoko — meminta 
pemerintah provinsi dan ka- 
bupaten/kota memenuhi kebu- 
tuhan air masyarakat. Sebab, Tu- 
juan Pembangunan Milenium 


(MDGs) tahun 2015 mensyarat- 
kan ketercukupan air 70 persen. 

Direktur PDAM Bandarmasih 
Muslih mengatakan, meski sudah 
menjangkau 98,7 persen kebu- 
tuhan air masyarakat atau di- 
sebut-sebut sebagai yang terting- 
i di Indonesia, pihaknya tidak 
akan berhenti begitu saja. PDAM 
Bandarmasih akan meningkat- 
kan layanan hingga 100 persen. 
Lima tahun ke depan, mereka 
berharap bisa menjadi operator 
nasional. 

"Tahun ini, akan kami upaya- 
kan bisa 100 persen, paling lam- 
bat pertengahan 2013,” ujarnya. 
Saat nada 135.000-an sambung- 
an terpasang yang dilayani 
PDAM  Bandarmasih. Untuk 
mencapai 100 persen, masih ada 
10000-an sambungan lagi yang 
harus dikebut. Dengan kapasitas 
nantinya 2.500 liter per detik, 
dari sebelumnya 1.900. (WER) 


IMIGRAN GELAP 


Divonis Enam Tahun, 
Oknum TNI Banding 


MADIUN, KOMPAS — Sersan 
Dua Ilmun Abdul Said, anggota 
TNI yang mengoordinasi penye- 
lundupan imigran gelap asal Ti- 
mur Tengah, dijatuhi hukuman 
enam tahun penjara oleh Peng- 
adilan Militer Madiun. Namun, 
terpidana tidak terima dan me- 
nyatakan banding. 

Majelis Hakim Pengadilan Mi- 
liter TII-3 Madiun yang diketuai 
Letnan Kolonel Mohammad 
Afandi dalam sidang yang ber- 
langsung Senin (24/9) memu- 
tuskan terdakwa Tlmun terbukti 
secara sah melanggar Pasal 120 
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang keimigrasian 


'jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, 


Selain didenda Rp 500 juta, 
terdakwa yang sehari-hari ber- 
dinas sebagai Bintara Pembina 
Desa (Babinsa) Koramil Suko- 
banah, Sampang, Madura juga 
dipecat dari kesatuan tempatnya 
bertugas. 

”Majelis hakim tidak mene- 
mukan alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar terhadap per- 
buatan terdakwa sehingga ia la- 
yak dipidana. Terdakwa juga ti- 
dak layak dipertahankan sebagai 
prajurit karena selain melanggar 
kedaulatan dan ketertiban ber- 
bangsa, juga dapat mengganggu 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pembinaan terhadap anggota 
TNI lainnya,” ujar Afandi. 

Tidak hanya itu, perbuatan 
terdakwa yang mengoordinasi 
penyelundupan imigran gelap te- 
lah mencemarkan nama baik 
TNI AD dan mencoreng nama 
baik bangsa Indonesia di mata 
dunia. Hakim memerintahkan 
terpidana supaya ditahan karena 
khawatir melarikan diri. 

Menanggapi putusan Majelis 
Hakim Pengadilan Militer III-3 
Madiun Oditur Gaksa penuntut 
umum) Upang Juwaeni menya- 
takan masih pikir-pikir. 

Penasihat hukum terpidana, 
Kapten Juremi dan Sersan Ma- 
yor Muhaimin, mengatakan alas- 
annya hukuman yang dijatuhkan 
terhadap kliennya terlalu berat. 
Hukuman itu dinilai tidak se- 
timpal dengan perbuatannya. 

"Klien kami bukan otak atau 
pun koordinator penyelundup 
imigran gelap. Ia hanya orang 
yang diminta menyediakan fa- 
silitas kapal untuk mengangkut 
wisatawan asing yang hendak ke 
tengah lautan,” ujar Kapten Ju- 
remi, Dalam aksinya, Ilmun 
mengajak empat rekannya. Saat 
ini keempatnya masih menjalani 
sidang di Pengadilan Militer TIT-3 
Madiun. (NIK) 


PERDAGANGAN 


Wamendag: Pasar Rakyat 
Bisa Dikelola secara Modern 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Pemerintah tidak akan membi- 
arkan pasar swasta modern tum- 
buh bertebaran dan semakin me- 
minggirkan pasar tradisional. 
Agar mampu bertahan, pedagang 
di pasar tradisional harus banyak 
berbenah dan belajar mengelola 
pasar agar lebih aman, nyaman, 
serta menyediakan barang ber- 
agam sekaligus sehat. 

Wakil Menteri Perdagangan 
Bayu Krisnamurthi mengatakan, 
pembangunan pasar tidak cukup 
dilakukan secara fisik, tetapi juga 
mengandaikan adanya perubah- 
an perilaku warga pasar (peda- 
gang dan sebagainya). 

“Pada dasarnya, pasar tradi- 
sional atau pasar rakyat bisa di- 
kelola secara modern seperti hal- 
nya pasar-pasar modern swasta,” 
ucapnya, Senin (24/9), saat ber- 
kunjung di Pasar Kranggan, Yog- 
yakarta. 

Menurut Bayu, ciri-ciri pasar 
modern, antara lain, tertib hu- 
kum (tidak menjual barang ile- 
gal), bersih, mempromosikan 
produk dalam negeri, peduli ter- 
hadap lingkungan, mempromo- 
sikan budaya dan identitas lokal, 
meningkatkan pendapatan peda- 
gang, dan bisa diaksesoleh semua 
kalangan masyarakat. Karena itu, 


pasar-pasar tradisional sebenar- 
nya bisa dikelola secara modern 
sehingga masyarakat tetap ter- 
tarik untuk berbelanja. 


Pembukuan lemah 


Direktur Jenderal Perdagang- 
an Dalam Negeri Kementerian 
Perdagangan Gunaryo mengung- 
kapkan, dari total 10000 pasar 
tradisional di seluruh Indonesia, 
baru sekitar 500 pasar tradisional 
yang sudah menerapkan sistem 
pembukuan dalam pengelolaan 
keuangannya. Sementara itu, ri- 
buan pasar tradisional lainnya 
belum melakukan sistem pem- 
bukuan keuangan sama sekali. 

Setiap tahun, rata-rata Ke- 
menterian Perdagangan melaku- 
kan revitalisasi terhadap 100 pa- 
sar di Indonesia, Kini, revitalisasi 
tidak hanya dilakukan secara fi- 
sik, tetapi juga nonfisik melalui 
pemberian pemahaman dan 
pembinaan kepada pedagang da- 
lam mengelola pasar yang nya- 
man, aman, dan sehat. 

”Kami tidak ingin sekadar 
membangun pasar secara fisik, 
tetapi juga memberi pemahaman 
kepada pedagang agar bisa me- 
ngelola pasar dengan baik, mem- 
buat pembukuan, dan lain-lain- 
nya,” tambah Bayu. (ABK) 


INFRASTRUKTUR 


Menanti Jalan Bebas 
Hambatan di Sulteng 


skala Richter di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Agus- 

us lalu, nyaris melumpuhkan jalur transportasi utama di 
wilayah ini. Di jalur trans-Sulawesi di Kabupaten Parigi Mou- 
tong hingga September ini kendaraan kecil hanya bisa melewati 
jembatan darurat yang menggantikan jembatan baja yang se- 
belumnya putus akibat banjir bandang. Kendaraan besar masih 
harus melewati sungai. 

Padahal, jalur ini menjadi jalur utama yang menghubungkan 
Makassar-Gorontalo-Manado via Poso. Selain itu, jalur ini juga 
menjadi akses utama yang menghubungkan Palu dengan se- 
jumlah kabupaten di Sulteng 

Di Jalur Kebun Kopi, longsor yang terjadi setiap saat juga 
membuat pengguna jalan harus bersabar menunggu berjam- 
jam hingga material longsoran dibersihkan. Kerap mereka bah- 
kan sama sekali tidak bisa melewati jalur ini. Padahal, jalur ini 
menghubungkan Makassar-Gorontalo-Manado via Sulawesi Ba- 
rat dan Palu-Gorontalo-Manado via Pantai Timur di Kabu- 
paten Parigi Moutong. 


Alternatif tak memadai 


Jika dua jalur trans ini lumpuh, pengguna jalan dengan rute 
Makassar-Gorontalo-Manado dari arah Sulawesi Barat ataupun 
Poso tidak punya pilihan lain selain memutar melalui jalan 
provinsi. Begitu pun pengguna jalan dengan rute Palu dan 
sejumlah kabupaten dan sebaliknya. 

Parahnya, alternatif jalan provin 
dan umumnya buruk. Misalnya 
Parigi Moutong lumpuh, maka kendaraan dari Maka 
sejumlah kabupaten di Palu harus melalui Sangginora 
(Poso) dan keluar di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, begitu 
juga sebaliknya. Jalur ini menambah waktu perjalanan antara 
tiga-empat jam dibandingkan dengan melalui jalur trans. 

Pantauan di jalur Sangginora-Napu awal September me- 
nunjukkan kondisi jalan banyak yang berlubang besar, berbatu, 
dan berlumpur jika hujan, Tidak sedikit kendaraan yang ter- 
perangkap di kubangan lumpur. Adapun jalan yang beraspal 
juga banyak yang patah di sebagian sisinya hingga bila tidak 
hati-hati, bisa masuk jurang atau terbalik. 

Lalu bagaimana jalan jika wilayah kebun kopi lumpuh? 
Pilihannya adalah memutar lewat Pantai Barat di Kabupaten 
Donggala, lalu memotong di Tambu dan keluar di Kecamatan 
Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, dan selanjutnya ke Go- 
rontalo-Manado. Jalur ini menambah waktu perjalanan hingga 
lima jam dengan penambahan jarak hampir 200 kilometer. 


Anggaran minim 

Kepala Bidang Jasa Marga Dinas Pekerjaan Umum Sulteng 
Yanmar Nainggolan mengakui, hingga kini kondisi jalan pro- 
vinsi sulit bersaing dengan jalan nasional. Akibatnya, saat jalur 
trans-Sulawesi lumpuh, jalur jalan provinsi tidak bisa jadi 
alternatif yang layak. 

Persoalannya adalah keterbatasan anggaran dari APBD Sul- 
teng yang jomplang dengan anggaran jalan nasional yang ada di 
wilayah ini. Contohnya anggaran jalan nasional di Sulteng Rp 
800 miliar untuk panjang jalan 2.000 kilometer, sementara 
anggaran dari APBD Sulteng Rp 120 miliar untuk panjang jalan 
lebih 1.800 kilometer, 

"Ini sangat timpang dan jalan provinsi sulit mengejar jalan 
nasional dari sisi kelayakan. Saat jalan nasional lumpuh, jalan 
provinsi yang mestinya bisa jadi jalur alternatif malah tidak 
layak dan sulit jadi solusi. Padahal, banyak jalur trans-Sulawesi 
berada di wilayah rentan bencana,” kata Yanmar. 

Yanmar berharap pusat membantu melalui dana alokasi 
khusus untuk perbaikan jalan provinsi agar bisa mengimbangi 
jalan nasional. Jika tidak, akan sulit berharap jalan di Sulteng 
bebas hambatan. (RENY SRI AYU) 


Re bencana alam, termasuk gempa berkekuatan 6,2 


Gempa berkekuatan 622 skala Richter yang mengguncang 
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu tidak 
hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga longsor 
dan jalan retak. Hingga kini, alat berat terus dioperasikan 
untuk membersihkan material longsoran, 


Terima Kasih Media 


Karni menyampaikan terima kasih atas dukungan semua 
teman-teman : Wartawan media televisi, wartawan media 
PAN cetak, wartawan media online, wartawan radio, 
4 h penggiat media sosial, dan pihak nonmedia 
yang mendukung kami. Sehingga menurut 
survei pemberitaan yang dilakukan oleh Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) selama periode 1 
Juni - 13 September 2012, pasangan Jokowi- 
Basuki mendapat PEMBERITAAN PALING 
BANYAK, Kemudian, hasil hitung cepat 
Pilkada putaran kedua, 20 September 

2012 di berbagai media televisi 

menyatakan pasangan Jokowi- 

Basuki MEMENANGKAN PILKADA 


DKI JAKARTA 2012. Terima kasih. 


BUDI PURNOMO KARJODIHARDJO 
Koordinator Bidang Komunikasi 
& Media Center, Tim Kampanye 

Jokowi-Basuki 


SMS : 462855-7777888, PIN BB : 285DDS1A (untuk non media) 
28CFDOES (khusus media), twitter/facebook : bpkarjodihardjo 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


23 


agi sebagian orang, hal tersebut 
Bs hanya menjadi utopia. 

Maklum, bekerja di kota besar seperti 
Jakarta itu keras, Bung: Setiap hari semua 
orang berlomba menjadi yang tercepat sampai 
ketujuan. Hal ini membuat kemacetan sudah 
menjadi hal yang biasa. 
Sebenarnya kemacetan bisa sedikit terurai 
fasilitas trar i publik lebih sering 
nya, taksemua orang 
bisa mengakses transportasi yangsatu ini. 
Akhirnya, kendaraan pribadi pun jadi andalan. 


Bintaro Jaya 
Namun, untuk beberapa daerah, seperti 

di Bintaro, transportasi publik menjadi akses 

favorit sehai beberapa tahun terakhir, 

kawasan yang terletak di Selatan Jakartaini 

memang semakin diminat 
Hal ini diakui Asep Sujana (27), karyawan 

an swasta di Jaka 


akses. Dari rumah menuju kantor, dia 
aik kereta api. Sementara'strinya lebih 
enak lagi karena bekerja di kawasan Bintaro 
juga 

Dari segi akses, kawasan Bintaro 
khususnya Bintaro Jaya memang strategis. 
Kawasan ini memiliki akses langsung tol 
Bintaro-Pondok Indah yang terhubung 
langsung dengan JORR dan toldalam kota, 
"Tak hanyaitu, kedepannya sedangdibangun 
toldari Ulujami ke Kebon Jeruk yangakan 
terhubungdenganjalan tol kearah Bandara 
Soekarno-Hatta 

Untuk transportasi publik, tersedia 
KRL AC Bintaro Jaya-Sudirman dengan tig: 
stasiun persinggahan yaitu Pondok Ranji, 
Jurangmangu, dan Sudimara, Bagi yang ingin 
naik bus, tersedia Trans Bintaro Jaya sebagai 
feeder Trans Jakarta dengan jurusan Bintaro- 
Pondok Indah-Ratu Plaza. 

Sebagai informasi, Bintaro Jaya 


Disc 


Pa 


Kenapa Bintaro Jadi 
(Kawasan Favorit? 


DOK JAVA REAL PROPERTY, 


adalah kawasan pemukiman pertama yang 
dikembangkan oleh anggota REI pertama 
yaitu PT Jaya Real Property Tbk. Saat ini, 
pengembangan Bintaro Jayasudah mencapai 
1000 hektar dari total 2.000 hektar. Terhitung 
sudah 38 tahun, PT Jaya Real Property Tbk 
mengembangkan kawasan Bintaro Jaya. 
Selama rentang waktu tersebut, sudah 
puluhan kluster dikembangkan mulai dari 
sektor1 hingga Graha Bintaro, Dalam lima 
tahun terakhir, beberapa distrik juga telah 
dikembangkan. Sebut saja Emerald Bintaro, 
Kebayoran Residences, dan Discovery Bintaro. 
Selain hunian, Bintaro Jaya memiliki 
berbagai fasilitas pendidikan, seperti Sekolah 
Global Jaya, British International School, dan 
Jakarta Japanese School, Ada juga fasilitas 
kesehatan (Rumah Sakit Premiere Bintaro), 
perbankan (Bank Niaga, Bank Permata, 
Bank Mandiri, Bank BCA, dan sebagainya), 
perkantoran (Dexa Medica, Body Shop 
Indonesis), serta otomotif (Honda, BMW, 


Real Property 
amacam 

vitas dan kebutuhan warga bisa dilakukan 
dan terpenuhi di sini, kawasan Bintaro Jaya 
layak disebut kota mandiri. 

Salah satu pembeda Bintaro Jaya dengan 
kawasan lainnya adalah dari segi pembeli. 
Menurut Swandayani, pembeli kawasan 
ini kebanyakan adalah enduser yangakan 
langsung menghuni setelah bangunan 
diserahterimakan. Tak heran jika penghunidi 
kawasan ini bisa mencapai tiga generasi, 
asanya orang yang sudah tinggal di 
Bintaro Jaya akan membeli rumah lagi untuk 
anaknya. Mereka biasanya menjadi warga 
loyal karena kami mengembangkan konsep 
pemukiman yang terus dapat dikembangkan. 
(workabld), semakin nyaman untuk dihuni 
(iveable), dan berkelanjutan (sustainable)," 
ungkap Swardayani, 


EVER 


Pn 


BIN 


Bintaro Xchange 

Saatini, Bintaro Jaya sedang 
mengembangkan kawasan lifestyle center 
seluas 25 hektardengan nama Bintaro 
Xchange. Kawasan yang berada di “gerbang” 
Bintaro Jaya ini akan diisi dengan pusat 
perbelanjaan modern, kondominium, hoteldan 
convention center, perkantoran, sertastasiun 
intermoda, Semua bangunan tersebut akan 
terintegrasi dengan taman yang luas dan indah 

Bintaro Jaya Xchange dikembangkan 
dengan konsep TOD (Transit Oriented 
Development) sehingga diharapkan menjadi 
tempat transit atau meeting point warga yang 
akan masukatau keluar wilayah Bintaro. 
Pembangunan tahap pertama rencananya akan 
rampung pada akhir tahun 2013, 


Discovery Bintaro 

Bicara tentang tempat tinggal, distrik 
Discovery Bintaro menjadi kawasan yang 
menarik untuk dihuni. Kawasan ini telah 
dikembangkan sejak tahun 2010 dengan total 
area pengembangan 50 hektardan rencananya 
akan terdiri atas 12 kluster. 

Secara lokasi, Discovery Bintaro terletak 
diarea CBD Emerald dan disisi jalan utama 
Boulevard Bintaro Jaya. Hingga saat ini, sudah 
terbangun empat klusterpremium, yaitu 
Discovery Cielo, Terra, Fiore,dan Conserva, 

Didesain untuk keluarga muda, Discovery 
Bintaro mengembangkan konsep/un learning. 
Halini jelas terlihat pada konsep taman 
masing-masing kluster yang memiliki tema 
khusus ilmu pengetahuan. Misalnya, taman 
di kluster Discovery Cielo memiliki tema 
benda-benda langit, Discovery Terra bertema 
bumi dan bebatuan, Discovery Fiore bertema 
tanaman dan bunga, serta Discovery Conserva 
(lengan tema konservasi alam. 

“Nama discovery sendiri dipilih dengan 
tujuan agar anak dari keluarga yang tinggal 
di sini akan memperoleh berbagai ilmu 


pengetahuan tak hanya di sekolah, melainkan 
dari lingkungan tempat tinggalnya juga,” jelas 
Swardayani, 

Selainitu, nuansa ilmu pengetahuan 
di distrik Discovery Bintaro semakin lekat 
karena berdekatan dengan berbagai fasilitas 
pendidikan nasional dan internasional, seperti 
British International School, Jakarta Japanese 
School, Global Jaya International School, SMA. 
Plus Pembangunan Jaya, dan Universitas 
Pembangunan Jaya. 

Sebagai pelengkap fasili ik 
very Bintaro akan membangun taman 
trik yang bernama Discovery Park seluas 
dua hektar dengan konsep tottaly green park. 
Konsep ini terjabarkan ke dalam delapan 
konsep green. Pertama, green planning and: 
design melalui perencanaan taman dengan 
material yang ramah lingkungan, Kedua, green 
open space melalui konsep taman dengan 
fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Ketiga, 
green water dengan menyerap air sebanyak- 
banyaknya ke dalam tanah melalui sumur 
resapan, lubang biopori,dan polder daur ulang. 


Dis 


gu 


'agi hari berangkat ke kantor naik kereta api. Sore harinya, pulang ke rumah 
dengan bus. Pada akhir pekan, ajak keluarga jalan-jalan bersepeda. Ah, apa 
mungkin kita bisa hidup seperti itu 


Keempat, green eneryy melalui penggunaan 
energi matahari untuk lampu penerangan dan 
pompaair, sepeda.converteruntukolah 
sekaligus mengisi baterai ponsel, dan fasilitas 
WI-Fi, Kelima, green waste melalui tempat 
sampah terpisah antara organik dan anorganik, 
pengolahan sampah dengan komposter, serta 
konsep zero waste (reduce, reuse, recycle) 

Keenam, green transportation melalui 
trotoar,jogging track, rute sepeda, dan parkir 
sepedadi taman. Ketujuh, green building 
melalui bangunan ramah lingkungan dan 
kulasi terbuka: pepohonan, kloset dual: 

, keranair minum, serta dinding kaca 
sebagai penerangan alami, Kedelapan, green 
community melalui olahraga, kesenian, 
komunitas sepeda, komunitas pecinta satwa 
hingga komunitas fotografi. 

Dari segi harga, rumah dua lantai bergaya 
tropis modern di Discovery Bintaro dibanderol 
mulai dari Rp 14hingga Rp1,8 miliar 
berukuran 120 hingga 150 meter dengan tiga 
hingga empat kamar tidur, IKLAN/INO) 


Discovery Bintaro merupakan kawasan hunian berskala distrik seluas 50 ha yang berlokasi 
di sisi jalan utama Boulevard Bintaro Jaya direncanakan memiliki total pengembangan sebanyak 
12 duster dan saat ini sudah dikembangkan 4 cluster premium yaitu cluster Discovery Cielo, 
Discovery Terra, Discovery Fiore dan Discovery Conserva. Cluster-cluster Discovery seluruhnya 


Bintaro Jaya Xchange 


Xptore 


dibangun dengan konsep Fun Learning dengan taman-taman tematik di mana buah hati Anda 
dapat belajar sambil bermain di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, fasilitas Discovery Park 
seluas 2 ha yang berkonsep Totally Green Park akan menjadikan hunian Discovery Bintaro semakin 
nyaman untuk dihuni dan selalu menginspirasi perkembangan buah hati Anda. Hadirnya 
Bintaro Jaya X-Change di kawasan Mixed-Use Bintaro Jaya sebagai lifestyle center yang memadukan 
family shopping mall, entertainment center dan pusat kuliner akan membuat hunian yang Anda 


Xperience - the Xcitoment 


DISCOVERY CIELO 
Welcoming the newest prestigious 


development by PT. Jaya Real Property. Tbk 1 N 
5 
Ad 


Bintaro Jaya 


beyond green for better living h 


miliki semakin berharga dan meningkat terus nilai investasinya, 


mrioperkoran @ & 


24 


PESONA NUSANTARA 


Baki 


MA 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


AI 


aja us 
EKA Nissan ED some 


BR@S 


Keindahan di Balik Keangkeran Pulau Seraya 


Lautan sebening kaca terpancar ketika kapal-kapal 
yang membawa wisatawan makin mendekat ke Pulau 
Seraya Kecil, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Selasa (14/8). Gerombolan ikan 
mungil beraneka warna menari di antara terumbu 
karang. Elok nian suasana yang alami itu. 


jumlah bintang laut ter- 
S ihat beria-ria di dasar 
pantai dengan pasir yang 


putih bersih memesona. Seolah 
semua penghuni dasar laut kala 
itu memberi sambutan hangat 
kepada wisatawan yang datang. 

Di pulau itu terdapat 18 bu- 
ngalo bernuansa alami, dengan 
atap dari alang-alang, serta ber- 
dinding anyaman bambu. Alam 
sekitar Pulau Seraya memang 
ngat teduh dan bertambah in- 
h dengan adanya bukit ber- 
askan sabana. 

Deretan pohon nyiur melam- 
bai-lambai di pinggir pantai 
yang berhiaskan hamparan pasir 
putih nan lembut. Embusan se- 
milir angin membuat siapa pun 
di pulau itu akrab dengan alam. 

Pulau Seraya Kecil, atau yang 
lebih akrab dikenal dengan Pu- 
lau Seraya, merupakan salah sa- 
tu obyek wisata bahari 
unggulan di Mangga- 
rai Barat, Kabupaten 
ini mempunyai 162 
pulau dengan kein- 
dahan taman laut 
yang memukau, salah 
satunya Seraya. 

Pulau ini juga men- 
salah satu obyek 
ta favorit, teruta- 
ma bagi wisatawan 
asing yang berkunjung 
ke Manggarai Barat. 

Umumnya, tujuan 
utama mereka melihat reptilia 
purba, komodo (Varanus komo- 
doensis), menyelam (diving), dan 
snorkeling. 

”Pulau ini menyenangkan, in- 
dah, dan tenang. Kita dapat ri- 
leks di sini,” kata Rc 
wisatawan asal Swi 
tengahan Agustus 
jung ke Pulau Seraya bersama 
tiga kawannya, Oli Fudlidus, Da- 
ve Arschkuss, dan Luki Hodus 

Mereka hari itu menghal 
kan waktu dari pagi hingga si: 
ang dengan berbagai kegiatan, 
dari membaca buku, bernyanyi, 
memetik gitar, berjemur di pan- 
tai, berolahra mbil bercanda 
ria, hingga berenang dan snor- 
keling. 

Kondisi di Seraya memang 
sangat cocok untuk snorkeling. 
Ketika Kompas mencobanya 


KOMPAS 


Jelajah 
sepeda 


BALI “KOMODO 


memang ada sensasi tersendiri. 
Ketika laut surut, kita bahkan 
dapat berjalan ke tengah laut 
hingga radius sekitar 500 meter 
dari bibir pantai, tanpa khawatir 
tenggelam. Pasalnya, ketinggian 
permukaan air laut hanya se- 
tinggi paha orang dewasa. 

Yang menggemaskan pula, 
ikan-ikan laut dengan warna 
cantik tak berlarian untuk ber- 
sembunyi ketika manusia men- 
dekat. Kita juga dapat menyak- 
sikan terumbu karang dengan 
berbagai bentuk dan warna yang 
menarik. 


Relatif murah 


Pulau ini boleh dikatakan la- 
yak menjadi referensi tempat 
berlibur. Letaknya tidak terlalu 
jauh dengan Kota Labuan Bajo. 
Dengan perahu motor dapat di- 
jangkau hanya dengan sejam. 
Biaya sewa kapal pun 
relatif murah, yakni 
Rp 300000- 

Rp 500.000 pergi-pu- 
lang (PP). 

Bahkan kalau kita 
ingin menginap di 
bungalo, oleh pihak 
pengelola tidak dike- 
nai biaya sewa kapal. 
Pengunjung hanya di- 
kenai biaya kamar 
per malam Rp 
250000. 

Soal asupan dan 
logistik, pengunjung juga tak 
perlu khawatir. Di pulau terse- 
but tersedia restoran yang me- 
layani dari pagi hingga malam 
hari, 

Rasanya ketika berlibur ke 
pulau ini tidak puas kalau hanya 
sehari. Apalagi biaya sewa ka- 
mar juga relatif murah. 

Namun, jangan salah pula, 
karena kalau pengunjung ramai, 
pihak pengelola membatasi la- 
ma tinggal pengunjung untuk 
ap 
u pengunjung banyak, 
kami hanya memberikan waktu 
menginap bagi pengunjung 
maksimal 3 hari, Kasihan 
pengunjung lain yang antre,” 
ujar Paulus Chung, pengelola 
bungalo Pulau Seraya. 

Biasanya masa padat kun- 
jungan itu pada bulan Ju- 


KOMPAS/SAMI 


Suasana di Pulau Seraya, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (14/8), sangat tenang dan indah. Pulau dengan pasir 
putih ini juga memiliki keindahan bawah laut yang memukau, 


li-Agustus, terutama dari ka- 
langan wisatawan asing 

Uniknya, pihak pengelola ha- 
nya akan menyalakan genset da- 
ri pukul 18.00-22.30 Wita. Mak- 
lum, tempat itu belum terjang- 
kau jaringan listrik PLN. 

"Pada pukul 22.30 genset ka- 
mi padamkan karena umumnya 
wisatawan asing meminta itu, 
tak ada lagi aktivitas atau ke- 
gaduhan. Mereka ingin beristi- 
rahat dengan suasana tenang,” 


kata Paulus, 

in, Pulau Seraya juga 
menyimpan kisah agak me- 
nyeramkan, Hal itu sebagaima- 
na dituturkan oleh Andi Anwar 
(47), warga Pulau Seraya Kecil, 
yang tinggal di balik bukit dari 
bungalo berdiri. 

"Dulu pulau ini dikenal sepi 
dan angker. Tidak ada orang 
yang berani tinggal di sini, Saya 
ke sini waktu itu berumur 11 
tahun, diajak oleh almarhum 


PULAU SERAYA KECIL, MANGGARAI BARAT, NTT 


C7 “PSangeang 
v 


Sumbawa GiliBanta 
3 
2 P Kamara 
“Sape 


NUSA TENGGARA 
2, 


LAUT FLORES 


5 
Gili Dasami 


J0 km 
5 SAMUDRA HINDIA 


P Seraya Besar 


Gili Motang 


GUNAWAN 


Puasa ”Update” Status 
Peserta Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo ternyata rindu 
update status. Selama sepekan menjelajahi Bali dan Nusa 


BI BALI-KOMODO 


Tenggara, mereka hanya sempat update status di tempat-tem- 
pat tertentu. Di daerah pedalaman terpaksa mereka puasa 
update status karena miskin sinyal data. Jangankan buka Twi- 


ter atau Facebook, dapat sinyal telepon saja sudah alham- 
dulillah. Ketika sampai di Labuan Bajo dan Komodo, mereka 

kegirangan. Banyak yang langsung ubah profil picture mereka 
dengan gambar terbaru, yakni berfoto dengan komodo. Sudah 
jauh-jauh, pamer foto boleh dong! (NIT/SEM/JAN/ANS) 


Koyok Grafis 


Orang grafis memang punya banyak ide. Salah satunya mem- 
buat tato dari koyok bertuliskan Bali dan Komodo. Agus Salim 
(80). pesepeda asal Jakarta yang sehari-hari bekerja di bidang 
desain grafis, memasang tempelan koyok dengan tulisan Bali di 
sepanjang lengan kanan dan Komodo di lengan kiri. "Pokoknya 
ketika dibuka ada tato Bali dan Komodo di lengan,” kata Agus. 
Ternyata tato yang dibuatnya membuat Menteri Kehutanan 
Zulkifli Hasan dan Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun 
tertarik untuk membukanya. Jreng..! saat dibuka, tulisan 
Bali-Komodo tercetak di lengan. (NTT/SEM/JAN/ANS) 


Jelajah Sepeda Berakhir 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Peserta Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo melihat cendera 
mata yang ditawarkan berupa patung kayu komodo saat 
mengunjungi Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara 
Timur, Senin (24/9). Patung dijual mulai dari harga puluhan 
ribu rupiah hingga Rp 2,5 juta sesuai dengan ukurannya. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERJALANAN WISATA 


Jelajah Sepeda 2012 
Berakhir di Komodo 


LABUAN BAJO, KOMPAS — 
Perjalanan Kompas Jelajah Se- 
peda Bali-Komodo sejauh 620 
kilometer menjelajahi lima pulau 
dari Bali hingga Lombok berakhir 
di Pulau Komodo, Senin (24/9). 
Meski perjalanan berakhir, mo- 
mentum itu diharapkan menjadi 
awal perjalanan kehidupan yang 
sesungguhnya untuk mewujud- 
kan Indonesia yang lebih baik. 

Pemimpin Redaksi Kompas 
Rikard Bagun, Senin, menga- 
takan, perjalanan jelajah sepeda 
Bali-Komodo berakhir di Pulau 
Komodo, tetapi akhir perjalanan 
itu hanyalah batas sementara ka- 
rena batas yang sesungguhnya 
masih panjang, yakni untuk me- 
wujudkan kebersamaan dan ke- 
indonesiaan yang lebih baik. 

“Di Pulau Komodo, kita me- 
nemukan kekayaan Indonesia 
pada masa lalu yang masih ber- 
tahan hingga saat 'ini, dengan 
diwakili komodo yang telah hi- 
dup sejak enam juta tahun yang 
lalu. Becermin dari keajaiban pe- 
ristiwa itu, kita harapkan Indo- 
nesia akan terus berjalan enam 
juta tahun lagi,” kata Rikard Ba- 
gun dalam penutupan Kompas 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo. 

Dalam acara — penutupan 
Kompas Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
modo, diserahkan bantuan 3.000 
bibit pohon lokal dari Pertamina 
kepada Romo Marsel Agot SVD 
selaku aktivis lingkungan di Flo- 
res. Pohon itu nanti ditanam se- 
lama musim hujan. Pada saat 
yang sama, Bank BTN juga me- 
nyerahkan bantuan 2.500 buku 
kepada lima lembaga pendidikan 
di wilayah Manggarai Raya, ma- 
sing-masing 500 buku. 

”Bantuan pohon ini merupa- 


kan bagian dari bakti sosial Per- 
tamina untuk pelestarian ling- 
kungan di kawasan Kota Labuan 
Bajo. Jika penanaman di Labuan 
Bajo berhasil, akan dikembang- 
kan lagi di wilayah NTT lainnya,” 
kata Manajer Media Pertamina 
Wyanda Pusponegoro, 


67 pesepeda 

'Tim Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo mengawali perja- 
lanan panjangnya dari Nusa Dua, 
Bali, dengan 67 pesepeda yang 
berasal dari berbagai latar be- 
lakang pekerjaan, asal, dan usia. 
Tim juga menemukan keramah- 
an warga yang tiada putus di 
sepanjang jalan. Mereka selalu 
disambut dengan lambaian tang- 
an warga desa dan sorakan 
anak-anak yang terus berlari me- 
ngejar dengan kaki telanjang- 
nya. 

”Kami terharu. Sambutan ha- 
ngat seperti ini bisa mengobati 
rasa lelah,” kata Doddy Samiaji, 
pesepeda dari Bandung. 

Saat perjalanan berakhir, Se- 
nin itu, Menteri Kehutanan Zul- 
kifli Hasan ikut menyambut dan 
mengajak peserta mengelilingi 
Pulau Komodo. Menteri Kehu- 
tanan mengapresiasi langkah 
Kompas untuk mengadakan je- 
lajah. Diharapkan jelajah juga 
mengangkat pariwisata dan upa- 
ya konservasi sepanjang Bali-Ko- 
modo. 

Dalam acara penutupan Senin 
malam, di Hotel Jayakarta, hadir 
pula Wakil Bupati Manggarai Ba- 
rat Maximus Gasa dan Wakil Bu- 
pati Manggarai Deno Kamelus 
serta Wakil Bupati Manggarai Ti- 
mur Andreas Agas. 

(NIT/SEM/JAN/ANS) 


ayah saya. Saat kami datang, ba- 
ru ada tiga-empat rumah,” ung- 
kap Andi. 

Menurut Andi, awal mula 
yang singgah di pulau berpasir 


Bajo yang menc: 
ripang. Mereka kemudian ting- 
gal di pulau tersebut. 
Keangkeran yang dimaksud, 
warga yang tinggal di situ dulu 
sering kerasukan roh halus. Un- 
tuk menyadarkannya harus di- 


lakukan penyembelihan seekor 
kambing. Kepala kambing itu 
digantung di pohon asam yang 
tumbuh di tengah kampung itu. 
Mase (almarhum), ayah Andi 
dari Sulawesi Tengah, yang di- 
kenal memiliki kemampuan 
supranatural semacam tabib, la- 
lu diminta tinggal di pulau ter 
sebut guna menyembuhkan 
warga setempat yang sakit atau 
pun yang kerasukan roh jahat. 
”Keunikan pulau ini juga 


OKTORA 


mempunyai batu hias berwarna 
biru di dasar laut. Arus laut di 
perairan pulau ini pun tenang. 
Pada musim barat, yang terjadi 
umumnya angin saja yang ken- 
cang, gelombang pun relatif lan- 
dai, 

Antibom ikan 


Masyarakat di sini juga me- 
megang teguh aturan untuk tidak 
mencari ikan dengan potas atau 
bom ikan, Dengan demikian, ling- 
kungan bawah laut di sini be- 
nar-benar lestari, "Kami meman- 
cing di pinggir pantai saja mudah 
mendapat ikan,” kata Andi. 

Seiring berjalannya waktu, 
dengan pertambahan penduduk 
dan kemajuan zaman, kini gang- 
guan yang aneh-aneh seperti 
dulu tidak pernah ada lagi di 
Pulau Seraya. Yang tampak dan 
terasa di pulau ini hanyalah ke- 
indahan, keteduhan, dan kete- 
nangan. 

Yang lebih memuaskan lagi, 
biasanya pengunjung Pulau Se- 
raya dalam perjalanan pulang ke 
Labuan Bajo, kapten kapal akan 
menawari untuk singgah di Pu- 
lau Bidadari, yang saat ini di- 
kelola oleh warga Inggris, Ernest 
Lewan Dowsky. 

Pulau Bidadari juga berpasir 
putih dan memiliki pemandang- 
an bawah laut yang tak kalah 
menarik dengan Pulau Seraya, 

Yang pasti, bagi Anda yang 
ingin menenangkan diri, berbu- 
lan madu, atau sekadar berlibur 
segala 
rutinitas dan kepenatan, Pulau 
Seraya layak menjadi pilihan... 


(SAMUEL OKTORA) 


Lihat Juga Video 
"Panorama Pulau Seraya" 
di vod.kompas.com/ 
panoramaseraya 


Secercah Harapan Demi 
Keberlangsungan Penghidupan 


“Yang menjadi keprihatinan adalah beberapa tahun belakangan ini 
minat pembeli gerabah mulai berkurang. Saya menduga, hal ini terjadi 
karena memperbolehkan turis asing yang mengajak anggota kami 
untuk mengajarkan proses pembuatan gerabah di negara mereka, 
sebut saja Australia dan India. Akibatnya, turis mancanegara tak perlu 
lagi datang ke sini berburu gerabah.” 


'Timur telah dikenal sebagai sentral gerabah. 
Pembuatan gerabah pun telah menjadi 
aktivitas yang turun temurun dan sebagai 
penghasilan utama masyarakat kami,” 
pungkasnya. Harapan selanjutnya adalah 
adanya pembinaan lebih lanjut berupa 
pelatihan tentang cara berwirausaha yang 
baik dan pengelolaan anggota agar mampu 
menghadapi persaingan global. 


Kesamaan dalam berjuang 
Memulai usaha secara swadaya juga dialami 
Zakarsi (38) dengan kelompok yang ada di 


Zohriah (48), salah satu penggiat industri 

rumah tangga yang ia kelola bersama 
warga Desa Masbagik Timur, Lombok Timur. 
Kini mau tak mau, penyesalan tersebut harus 
dijadikan motivasi untuk terus melanggengkan 
usahanya. 

Perempuan yang memilih jalan hidup 
untuk fokus berwirausaha ini mulai merintis 
industri rumah tangga sejak tahun 2003 
dengan nama UKM (Usaha Kecil Menengah) 
Matahari dan beranggotakan 30 orang. 
Kegiatan produktif yang dilakukan adalah 
membuat gerabah, kudapan opak-opak, dan 
jahit-menjahit. Untuk gerabah, biasanya dijual 
melalui pengusaha, kemudian diekspor ke luar 
daerah hingga mancanegara. 


Kembali bangkit 

Keprihatinan atas berkurangnya minat 
pembeli gerabah di Lombok Timur tampaknya 
tak menjadi penghalang. Semangat berjuang 
kembali bangkit pada tahun 2009, ketika 
Zohriah bertemu pihak PT Pertamina 
(Persero) untuk mengajukan proposal program 
kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Untuk 
menguji kelayakan, perusahaan tersebut 
menyurvei langsung atas kegiatan yang telah 
dilakukan. 

Ternyata, hasil survei membawa secercah 
harapan. “Hingga saat ini, industri rumah 
tangga kami telah menjadi mitra binaan 
PT Pertamina (Persero) selama tiga tahun. 
Alhasil, aset kian bertambah, begitu pula 
dengan penghasilan. Terlebih lagi, kami tidak 
kekurangan dana untuk melanjutkan usaha,” 
jelas Zohriah. 

Industri rumah tangga yang kini memiliki 
anggota sebanyak 112 ini benar-benar 
memanfaatkan pembinaan dari PT Pertamina 
(Persero). Dana yang diperoleh digunakan 
untuk mendukung usaha bersama. 

“Industri ini merupakan salah satu cara 
untuk menghidupi warga. Apalagi, Lombok 


I tulah penyesalan yang terlontar dari 


Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Dimulai 
sejak lima tahun yang lalu, pria ini melakukan 
usaha ternak dengan 300 itik bersama dengan 
Kelompok Harmoni. Upayanya pun tak sebatas 
itu. Ia juga mengelola ternak empat sapi 
bersama Kelompok Harapan Jaya pada tahun 
2005. 

Upaya yang dilakukan bersama dengan 
masyarakat sekitar ternyata terus bertahan 
berkat perjumpaannya dengan pihak PT 
Pertamina di tahun 2010 dalam PKBL. Saat 
ini, jumlah itik yang dipelihara mencapai 1.000 
ekor dan dikelola oleh 20 orang. Sementara 
untuk ternak sapi, sekarang telah mencapai 
sekitar 70 ekor dan dikelola oleh 80 orang yang 
tadinya hanya 15 orang. 

Dari beternak itik, usaha Zakarsi rata-rata 
dapat memproduksi telur asin sebanyak 900 
butir per hari dan dagingnya dijual ke restoran. 
Sementara itu, sapi jantan dapat dimanfaatkan 
untuk keperluan sapi potong dan sapi betina 
dijual kepada pihak pembibit sapi yang lain. 


Keberlangsungan hidup 

“Secara pribadi, saya bersyukur dapat 
menjadi mitra binaan PT Pertamina. Tak 
hanya demi keberlangsungan peternakan, 
tetapi juga tersedianya lapangan pekerjaan 
untuk warga sekitar. Dengan demikian, kami 
memiliki penghasilan dan anak-anak pun dapat 
bersekolah. Apalagi, daerah Lombok Timur 
merupakan daerah yang cocok untuk para 
peternak karena ketersediaan sumber pakan,” 
tambahnya. 

Dana dari PT Pertamina (Persero) 
telah dimanfaatkan untuk membeli ternak, 
keperluan rehabilitasi kandang, obat, dan 
pakan ternak. Zakarsi berharap, pembinaan ini 
tidak berhenti begitu sajaagar peternakannya 
lebih maju sehingga dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan di daerahnya. 
HIKLAN/GPW) 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


25 


Tawuran SMA, 1 Tewas 2 Luka 


Polisi Diminta Pidanakan Pelaku Pembacok Siswa, Juga Dalangnya 


JAKARTA, KOMPAS — 
Tawuran pelajar antara 
SMA Negeri 6 dan SMA 
Negeri 70 kembali 
terjadi, Senin (24/9) 
sekitar pukul 12.30, di 
Jalan Bulungan, 
Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan. Seorang siswa 
tewas dan dua terluka. 
Kejadian ini terus 
terulang, padahal dekat 
Markas Besar Polri, 
Kejaksaan Agung, dan 
kantor obyek vital yang 
dijaga aparat keamanan. 
Alawy Yusianto Putra (15), sis- 
wa kelas 10-8 SMA Negeri 6, 


telah benda tajam me- 
dada dan punggungnya. Ta 


dikeroyok sekelompok remaja 
yang diduga siswa SMA Negeri 5 
70. 01 WISNU WIDIANTORO 


MA Negeri 6, Bulungan 
a SMA Negeri 6, tewz 


i tawuran antara siswa SMA Negeri 70 dan 
ya itu mengakibatkan Alawy Yusianto Putra, 


a dan teman-teman se- Polisi memeriksa tetesan darah di Iol 
kitar 10-15 orang mau ambil se- — Tawuran yang melibatkan puluhan sis 
peda motor di depan 7Eleven. 
Tiba-tiba di ah utara banyak 
orang datang bawa bambu, pe- nolong saya dan teman-teman — bambu, tapi kelompok yang 
dang, dan celurit. Mereka lang- yang luka, termasuk Alawy,” kata — tama nyerang keburu bubar,” 


Jakarta Selatan, Senin (24/9). 


tikan dan diusut lebih dalam” mencari benda tajam atau benda 
katanya, lain alat tawuran, Program ke- 


sung menghajar kami,” kata Fa- oug di Rumah Sakit Mu- ta tukang parkir di Bulungan. Salah satu saksi bahkan telah giatan bersama dengan SMAN 6 
ug El-H: hammadiyah, Taman Puring, Ke- langsung melakukan menyebut identitas pembacok juga rutin dilakukan,” 


Senin siang kem bayoran Baru, olah kejadian perkara dan me-  Alawy, yaitu seorang berinisial Kepala SMA Negeri 6 
menuntaskan ujian awal semes- Kepala Kepolisian Resor Met- memukan sejumlah senjata ta- Kai Delalai an Sl wati Merdiautama membenar- 
ter, mereka berencana latihan ro Jakarta Selatan Komisaris Be- jam, batu-batu, dan ceceran da- Ungkap pelaku dan dalang kan Alawy adalah murid sekolah 


sar Wahyu Hadiningrat menga- rah di Jalan Bulungan. Sementara itu, Kepala SMA itu. Menurut dia, Alawy tidak 
Menurut Faraoug,jumlah penye- takan,selain Alawyyangmening- — "Yang sudah diinterogasi ba- Negeri 70SaksonoliliekSusanto dikenal sebagai siswa bermasa- 
rang bisa lebih dari 30 orang. gal dunia, ada dua siswa nyak sek: menyatakan belum mengetahui lah. 

Faraoug hendak berbonceng- Negeri 6 lain yang terluka, y pasti perkelahian antara remaja Dari pantauan, na SMA 
an dengan Alawy ketika mereka — Faraoug dan Didi. oran Pa Ata, yang diduga siswanya dan siswa Negeri 6 sekitar tengah hari telah 
diserang, Namun, Faraoug ter- — Beberapa saksi di sekitar lokasi Adex Yudiswan. SMA Negeri 6, sepi. Pintu gerbang tertutup ra- 
jatuh karena terkena sabetan di kejadian mengatakan, peristiwa — Pada Senin malam, Wahyu — ”Sayaadarapat dan baru kem- pat dan sejumlah polisi berjaga di 
tangan dan jarinya. Faraoug sem- itu hanya terjadi beberapa menit. menambahkan, sudah ada enam bali sore ini. Saya serahkan ke- dalam sekolah. 
pat melihat Alawy berlari men- siswa dari arah utara masuk d si korban pada polisi. Saya tidak tahu itu Kepala Dinas Pendidikan DKI 
jauh kearah Blok M Plaza se- mengeroyok Alawy dan teman- dimintai keterangan di Polres Ja- siswa saya atau bukan,” katanya. Tank Yudi menduga 
belum penyerang mengayunkan — temannya, tak berapa lar karta Sel: Menurut Saksono, siswa yang rz 
senjata tajam ke punggung te- wa-siswa dari SMA Negeri 6 — "Keterangan saksi, penyerang terlibat tawuran bisa dikeluarkan  rus diungkap, pelaku dan dalang 
mannya itu. juga tampak berlarian dari arah dariSMAN70,dilihatdariatribut dari sekolah. "Kami dan polisi nya, Proses hukum harus ber- 
aat itu, datang Pak Dedy, sekolany: seragam yang dikenakan. Na- sudah berupaya maksimal, ter- jalan semestinya,” katanya, 
bagian IT SMA Negeri 6.Ia me- — "Mereka juga bawa bambu- mun, semua masih harus dipas- masuk razia di sekitar sekolah (RAY/NEL) 


futsal di kawasan Permata Hijau, 


NDIDIK 


Pukul Murid, 
Guru Dimutasi 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- Karena itu, ia berharap tetap ada 
pala sekolah dan guru wali kelas proses mutasi terhadap Rohani. 
III Sekolah Dasar Negeri 2 Pagi aya berharap hal seperti ini 
Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, tidak terulang kembali, baik ke- 
serta pihak orangtua murid SM pada anak s maupun anak 
(8) menyepakati penyelesaian la- yang lain,” katanya. 
poran dugaan kekerasan terha- ” Agus mengatakan, SM akan 
dap SM, murid kelas III, secara kembali bersekolah di SD Negeri 
kekeluargaan. 23 Pagi Tugu Utara dan tidak 
Rencananya, SM akan mulai akan pindah ke sekolah dasar 
bersekolah lagi hari Selasa ini. yanglain. 
Sementara Rohanitak lagi meng- — Untuk menghindari muncul- 
ajar di kelas III, tetapi mengajar nya trauma pada SM, Rohani 
di kelas lain sampai menunggu akan dipindahkan dari mengajar 
proses mutasi Rohani. kelas TII ke kelas lainn 
KepalaSD Negeri 23 Pagi Tugu — "Dipindah menga 
Susiwi Astuti: guru wali — berapa nanti kepala sekolah yang 
III, Rohani: dan Siti Ka- akan memutuskannya," katany 
nifah (30), orangtua SM, me- Agus mengungkapkan, mutasi 
nandatangani surat pernyataan terhadap Rohani juga akan di- 
bersama dalam pertemuan yang — lakukan, tetapi menunggu prt 
digelar di SD Negeri 17 Tugu mutasi reguler di wilayah Jakar 
Utara, Koja, Senin (24/9). Utara. 
Hi : Menurut dia, peristiwa itu 
Minta maaf dan dimutasi menjadi pembelaj 
surat pernyataan bersama mua pihak, terutama a para guru. 
itu adalah Rohani mengajukan 
permohonan maafatassegalake- tindak keras se 
jadian sehubungan dengan la- — kis dalam men. 
poran dugaan kekerasan yang Rohani menyatakan dapat me- 
dilaporkan Siti Kanifah ke Lem- nerima kesepakatan bersama itu, 
baga Perlindungan Anak Indo- — Ta mengaku juga dapat menerima 
nesia. bila dipindah bertugas mengajar 
Pertemuan tersebut dihadiri di kelas lain. "Ini adalah pem- 
Kepala Seksi Pendidikan Da 
Kecamatan Koja 
Agus Mulyadi: perwakilan Per- 


r ke kelas 


Dipukul dengan buku 


satuan Guru Republik Indonesia Peristiwa dugaan keke: 
(PGRI) Kecamatan K Ramli: li 30 Agustus lalu 
Pengawa Binaan VII peristiwa itu, SM tidak masuk 


Kecamatan Koja Sri Sukasmi: sekolah. 
dan Koordinator Yayasi $ Menurut Siti Kanifah, putrinya 
Kampung Beting Remaja Ricar- dipukul dengan buku lembar ker- 
do Hutahacan, yang mendam- ja siswa karena lupa tidak mem- 
pingi SM. bawa buku PR. "Suami saya me- 
Orangtua SM menerima per- lihat iri,” ujarnya. 
mohonan maaf dari Rohani dan Susiwi bersyukur persoalan 
bersedia mengantarkan SM un- dapat diselesi keke- 
tuk kembali bersekolah di SD  luargaan. Pihaknya akan meng- 
Negeri 23 Pagi Tugu Utara. gelar rapat guru untuk melaku- 
ya sudah memaafkan sej kan pergantian tugas wali kelas 
II. Ta mengimbau guru-guru un- 
pindah dari kel ka tuk tidak menerapkan gaya 
tetap mengajar kelas TII, ar " dengan c: 
saya tidak mau sekolah karena — seperti memukul, meski tujuan- 
takui jar Siti Kanifah. nya untuk mendisiplinkan siswa. 
Pihaknya mengharapkan ke- man sudah berubah,” kata- 
jadian serupa tidak terjadi lagi. nya. (RWN) 


tyani, guru wali kelas 10-8 DI JABODETABEK 2012 


Anak Baik dan Cerdas Itu Berpulang Kontan Corelak 


Bs Dwi Hari Pragus- BEBERAPA TAWURAN ANTARPELAJAR MILLJON MOMENTI, ONE WORLD 


SMA Negeri 6, langsung 
an begitu mendengar r 
Alawy Yusianto Putra 
(5), menjadi korban pengero- 
yokan dan akhirnya tewas di 
jalanan. ai @ 9 Februari SMP 60 Gambir dengan 70 di Bulungan, Jaksel. 

Alawy menjadi korban dalam sekumpulan remaja berpakaian bebas di @ 3Mei SMK Ristek Kikin dengan SMK 
angan yang dilakukan sek: : 
lompok remaja yang diduga 


@ 26 Januari SMA Negeri 6 dengan SMA @ 25 April SMA Negeri 70 dengan SMA 
Negeri 70 di Bulungan, Jaksel Negeri 87 Jakarta di Jalan Bulungan. 
@ 30 Januari SMK Negeri Kota Bogardan — @27 April Antarpelajar SMP di kawasan 

sekolah lain, Falar (17) luka di perut kena Buaran, Jaktim. 


Universal Studios 


an Birliingan, Kebayoran ia, Pirngadi luka bacok pada lengan kanannya. @ 26 Juni SMK Budi Murni dan SMK 


ru, Jakarta Selatan, 
Perkelahian antars 
kedua sekolah negeri ternama di luka bacok, @ 26 Juni Antarpelajar di Jalan Kramat 


@ 18 April SMP 24 PGRI Kalideres dengan Prastasi, Jalan Raya Pondok Gede, 


Kejadian terus terulang setidak- @ 19 April SMA Negeri 3 Setiabudi dengan terkena siraman air keras. 
nya dalam lima tahun terakhir. SMA Negeri 82 di Taman Mataram, Jalan @ 26 Juni Antar-SMK swasta, Bogor 
Sayangnya, yang menjadi Pattimura, Kebayoran Baru, Jaksel. Dua @ 39 Agustus Antar-SMK swasta, Jaktim 
korban sering kali sisw pelajar SMA Neser13 Guntur (17)dan Ahmad Yan tewas 
baik yang bernasib malang. hb asa MA AA 
naknya lucu dan cerda 
pandai di pelajaran kimia,” kata — 
Besty, Senin (24/9). 

Besty menambahkan, Alawy 
adalah siswa baru di SMA Ne- 


bacok 


@7 September SMP Kartika X-1 dan SMP 
Ji Jalan Matraman, Palmeriam, 
, Jaktim. 
@ 12 September SMK Kejuruan Baskara 
dan SMK Pancoran Mas, Kota Depok. 
Triyuda (47) tewas karena 
lemparan batu di kepala dan luka tusuk 


geri 6. Baru Juli 2012, anak 1 di selangkangan, 

bungsu dari dua bersaudara @ 21 September SMA Neseri 6 dengan 
itu resmi berseragam abu-abu (URAN SMA Negeri 70 di Bulunge 

putih. Klang 


terkena celurit di dada, 


Sedih dan rasa kaget yang be- 
lum berkurang menyebabkan 
Besty sulit berkata-kata. 

Kedua orangtua Alawy, Tauri 
Yusianto (49) dan Endang Puji main drum sangat energik,” kata ' Keluarga harmonis 
Astuti (46), yang segera datang — Dimas, teman band Alawy. Menurut Widodo, ketua RT 


Sumber: Litbang "Kompas" 


TI/INO, diolah dari pemberitaan "Kompas" GUNAWAN 


Singapore” 


celurit @ 1Met SMA Neseri 6 dengan SMA Negeri / | | / | @) V v | l | N 
sekumpul: Ja ber ebasd i SMK Riste engan SM 
Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakbar. Dinamika Pembangunan di Jalan Ampera 
Ahmad Rois (15) tawas terjatuh RT 03/05 Kal Duren Jaya, Kec Bokasi 
wa SMA Negeri 70. Kedua se- terlindas truk: Timur, Kota Bekasi. Bayu Dwi Kurniawan 
kolah itu bertetangga dan ber- @ 6 April Antarpelajar SMP di Jalan Daan. (16) tewas dibacok, dua korban lainnya 
jarak tak lebih dari 800 meter di Mogot Raya Cengkareng, Jakbar. Bripka. kritis 
. warga Kampung Duri di Jalan Daan Mogot Dukuh, Kramat Jati, Jaktim. Aditya (16) | 
swa dari Raya, Cengkareng, Jakbar, Seorang warga dan Farhan (15) luka bacok. 19 -21, “952 28 OKTOBER 2012 


Jakarta itu bukan berita baru. @ 18 April SMU, di Pejaten Timur Raya, Jakpus. Roni (28), panambal ban, 8pm - 12 Tengah Malam 


anna Men 


ke Rumah Sakit Muhammadi- Bersama Alawy, dia dan em- setempat, jenazah Alawy akan 
yah, jugatak banyak menjawab — patrekan lainnya membentuk —— dimakamkan di TPU Kampung 
pertanyaan terkait kejadian Band Autorion, band beraliran Poncol, Pedurenan, Kecamatan 
yang menimpa anaknya. power pop alternatif. "Kami Karang Tengah, Kota Tangerang, 

Ditemani anak sulung mere- menyanyikan lagu ciptaan sen- Selasa (25/9). "Mereka keluarga « 5 
ke, Yunita 09), mahasiswi di)” “diri kata Dimas, yang harmonis, Tinggal di Ci 4 Bahkan kematian pun aday'batasnya. 
Universitas Indonesia, keduanya Terakhir kali mer mang- ledug Indah II sejak 1990-an.” 


hanya berusaha terus mendam- — gung 15 September'di Rossi Mu- — Kepala SMA Negeri 6 Kadi 
pingi Alawy di mobil ambulans, : Fatmawati, Jakarta Selatan. — wati mengakui, siswa-siswanya 


di Rumah Sakit Fatmawati, encananya, kami akan mang- sering terlibat tawuran dengan 


hingga akhirnya pulang ke gung lagi November di Kalide- — siswa SMA Negeri 70, Senin ke- 
rumah mereka di Perumahan s” ujar Dimas, marin, siswa-siswa SMA Negeri 

Ciledug Indah II, Jalan Mawar Ratu Alika, siswa kelas 10 6 pulang cepat, sekitar pukul 

V, Kota Tangerang, Banten. SMA Negeri 6, yang juga teman 11-30, karena baru ujian awal se- 


sok mester, 
Selama ini, pihak sekolah ti- 


dekat Alawy, mengatakan, 
Alawy adalah seorang pria cei 


Tak suka tawuran 


lami ketakutan pada tingkat baru di Halloween Horror Nights" 2 di Universal Studios Singapore", 
Resorts World” Sentosa Singapore. Ayo bermain di lima zona lorong berliku yang sungguh 
menakutkan dan tiga rumah berhantu dan memasuki dunia gilanya The Puppet Master, (aa 


Di rumah duka, para tetangga Menurut Ratu, berita penye- — dak kurang mengantisip 
bahu-membahu mendirikan rangan SMA Negeri 70 terhadap — wuran siswa. Berbagi 5 Menginap 1 Hikonlid di Resort: Worid 4 Santosa Singspora ea te eropa serapan pagi 
tenda, Rombongan demi rom- SMA Negeri 6 diperolehnya ke- sudah dilakukan agar siswa ke- Hallowean Horrar Nights miyersai Btudipa Singapore 
bongan siswa SMA Negeri Gju- tika dia dan sejumlah temannya — dua sekolah berdamai. Berlaku untuk periode menginap 19 - 21, 25 - 28 Oktober 2012. 
ga terus berdatangan. sedang menikmati makan di "Kalau dari sekolah tidak ku- ITL SAK 2” 
Bagi teman-teman, tetangga, Burger King, kawasan Blok M. rang-kurangnya melakukan an- “Syarat dun kecancuan berlaku. esores World Santota Singapore berhak untuk mengibah #yeret dan katancunn canpa pemberitahuan sebelumnya. 
dan keluarga, Alawy dikenal se- — "Saat sedang makan, dapat ka- — tisipasi, di antaranya dengan 2 FN 
bagai anak baik, santun, penu- bar Alawy jadi korban dalam pe- — menegakkan ketertiban, disiplin, anyu Buana: G2 TO N7O5 » Da naa BN BN PN aa Na Gan aL AT 202." Golalah Sihimne: Z1 231 3151 
rut, pendiam, dan tidak suka nyerangan itu,” ujar Ratu. pendidikan akhlak. Kami juga “aan Toman G1 PAN Aa ANA Aa ap Ta SALA or B1 251 2004| 
ugal-ugalan, Alawy juga akrab Ratu mengatakan, pada Senin membuat reward and punish- Untuk informasi lebih lanjur, silakan kunjungi 
dengan keluarga besarnya. pagi Alawy sempat bertegur sa- '— ment siswa. Tetapi, untuk meng- 'Www.rwsentosa.com Partner Pendukung: 
Di mata teman-teman seko- — pa dengannya. atasi masalah ini, bukan hanya 5 
lahnya, Alwy dikenal sebagi "Dia bilang halo Ratu. Saya” sekolah, melainkan juga masya- 
orang yang penuh semangat. jawab, halo juga. Eh, habis gitu, rakat dan pemerintah, semua 
”Meski agak pendiam, Alawy se- — kepalanya terbentur pintu ke- harus membantu,” katanya. (UNNASAL TUDIOK LANYISALTUDIOS INGAPONE Lita sg ta Usher Ss nd id ha RD nari Sabu AI An end Koor Wo Hn or Wo kg nil mor Wa ln ad re da .O Gee mar Manga Lined Alif haw 
lalu penuh semangat. Kalau las,” kenang Ratu. (NEL/PIN/RAY) 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


METROPOLITAN 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Perajin Tahu dan Tempe Akan Mogok 


Perajin tahu dan tempe di Jakarta akan berdemonstrasi pada 
Oktober mendatang jika harga kedelai terus naik. Ketua 
Koperasi Primer Tahu Tempe Indonesia (Koppti) Jakarta Barat 
Suharto, Senin (24/9), mengatakan, pada pertemuan Koppti 
dengan Perum Bulog, Kementerian Perindustrian, dan sejum- 
lah kementerian terkait lainnya disepakati, awal Oktober 2012, 
pemerintah akan mengambil satu di antara dua kebijakan. 
Kebijakan itu adalah mengembalikan harga kedelai, beras, gula, 
dan jagung kepada Bulog, atau subsidi kepada para perajin 


terhadap setiap pembelian kedelai, 


”Kalau pemerintah tidak 


juga menetapkan satu dari dua kebijakan itu, kami akan ber- 


unjuk rasa,” kata Suharto. (WTN) 


Pemuda Tewas Dikapak 


Seorang pemuda, Purnomo (30), tewas dikapak sekelompok 


pemuda di pinggir Kali Cipin: 


$ Kecamatan Makasar, Jakarta 


Timur, Mulanya, Purnomo ditemukan mengambang di Kali 
Cipinang oleh orangtuanya, Suyono (64), dalam kondisi ber- 
lumuran darah pada Sabtu lalu, Dilihat masih bernyawa, Pur- 
nomo dibawa pulang ke rumah di kawasan Kampung Makasar, 
Namun, tak lama setelah dievakuasi ke rumahnya, Purnomo 
meninggal. Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian 


Sektor Makasar Inspektur Satu Sutono, Senin (24/9), ka: 
|. "Kami telah menangkap lima pemuda yang 
diduga kuat menganiaya korban hingga tew: 


telah diseli 


itu 


Permasalah- 


annya karena cekcok kecil di antara korban dan lima pemuda 


itu,” ujarnya. (MDN) 


Polisi Bekuk Perampok Minimarket 
Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda 


Metro Jaya) membekuk lima 


orang yang diduga menjadi otak 


pelaku perampokan yang biasa menyasar minimarket di wi- 


layah Jakarta dan sekitarnya. "Kelima orang itu diduga $ 


bagai 


otaknya," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Ko- 
misaris Besar Rikwanto di Jakarta, Senin (24/9). Kelima orang 


tersebut adalah Andre Toardi, Rudi Harsono ali 


mad Zi s Zaki, Ferri Gultom, 
Rikwanto mengatakan, tersang| 
nimarket sejak Januari hingga 
Jakarta dan sekitarny 


Encek, Ah- 
dan Kusnadi alias Embe. 
udah beraksi menggasak mi- 


ptember 2012 di wilayah 
. Anggota Reserse Mobil Direktorat Re- 


serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih mengejar dua 


buronan, Rikwanto mengungkapkan, Andre didug 
mimpin kelompok perampokan minimarket All 


bagai pe- 
rt dan In- 


domart, Andre tercatat pernah merampok minimarket Alfa- 


mart di Ha 
Jati Asih, Set 
Tangerang Selatan, 

asi. Sel. 


dan satu sepeda motor, (ANTARA) 


an Indah, Harapan Baru Slipi, Tambun, Kemang, 
budi, Tanjung Duren, Karet Pedurenan, BSD 

cle K Kemang, Otista, Dewi 
n menangkap ters 
m, uang, dua kamera tersembunyi, satu mobil, 


rtika, dan 
ngka, polisi juga me- 


AIR BERSIH 


Sumur Warga 
Jakarta Mengering 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 

ian warga di Jakarta mulai 
kesulitan air bersih karena air 
lari sumur pompanya mulai me- 
ngering sepekan ini, Untuk me- 
menuhi kebutuhan air bersih se- 
hari-hari, sebagian warga harus 
meminta air dari tetangga yang 


bagian warga mengebor sumur- 
nya lebih dalam. 

Seperti dijumpai di kawasan 
Cipinang Cempedak, Jatinegara, 
Jakarta Timur, Senin (24/90), be- 


pekan ini 
sumurnya tak lagi mengalir. 
bulan lalu, aliran air meng 
Tetapi sepekan terakhir ini, 
nya tak mengalir sama sek: 
ujar Indri (87), warga di Jalan 
Cipinang Cempedak 2, 

Kemarau kali ini, menurut 
Indri, dirasakan lebih lama ke- 
timbang kemarau beberapa ta- 
hun lalu. Bahkan, dia mengaku 
belum pernah mengalami keke- 
ringan air seperti saat ini. 

Akibat kekeringan itu, Indri 
yang hidup bersama keluarganya 
dan juga bersama keluarga kakak 
dan adiknya harus mengangkut 
air dari hotel di dekat rumahnya. 
Itu sudah berlangsung lebih dari 
sebulan, Namun, karena itu dira- 
sa merepotkan, dia bersama ka- 
kak dan adiknya patungan me- 
ngebor sumur di ramahnya lebih 


dalam dan mengganti pompa. 

"Habis Rp2,5 juta untuk mem- 
perdalam sumur, dari 12 meter 
menjadi 22 meter. Sementara 
harga jet pump mencapai Rp 2 
juta,” katanya. 

Nina (53), warga Jalan Cip 
nang Cempedak 2, juga beren- 
cana memperdalam sumur di 
rumahnya sejak air tidak lagi 
mengalir. "Estimasi kami Rp 4 
juta untuk ngebor, sumur lebih 
dalam, dan untuk membeli jet 
pump baru,” ujarnya. 
bersih ini pun 
menyebabkan permintaan air 
mineral isi ulang meningkat cu- 
kup tinggi. Seperti dijumpai di 
salah satu penyedi isi ulang 
mineral Rerina Tirta di ka- 
n Jatinegar: nya per- 
mintaan isi ulang di tempat itu 80 
galon per hari, tetapi selama ke- 
marau jadi 135 galon per hari 

“Beberapa pelanggan saya 
meng: yang sampai me- 
makai air ini untuk mandi dan 
memasak sebab air di rumah 
mereka sudah kering,” kata pe- 
milik Rerina Tirta, Firdaus (46). 

Prakiraan cuaca mingguan 
yang dirilis Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika, 
lama sepekan ke depan, cuaca di 
Jakarta umumnya cerah berawan 
dan berpotensi hujan ringan. Po- 
tensi hujan itu pun terbatas di 
Jakarta bagian selatan pada sore 
dan malam. (MDN) 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Sebanyak 20 
kereta rel listrik 
eks Jepang 
dibongkar di 
Pelabuhan 
Tanjung Priok, 
Jakarta, Senin 
(24/9). Kereta 
yang baru 
didatangkan 
dari Jepang itu 
akan menambah 
jumlah 
rangkaian KRL 
yang telah ada 
untuk 
meningkatkan 
kapasitas daya 
angkut. 


Gaya Dinamis Dibutuhkan 


Mesin Pemerintahan Berjalan Optimal jika 30 Persen Petinggi DKI Diganti 


JAKARTA, KOMPAS — Kepemimpinan 
Jokowi-Ahok diperkirakan tetap akan memakai 
strategi lama dalam menjalankan pemerintahannya. 
Namun, mereka butuh mengadopsi gaya dinamika 
Jakarta yang cepat, cerdas, dan praktis agar terjadi 
percepatan laju pembangunan. 


Pengamat perkotaan, Yayat 
Supriyatna, Senin (24/9), menga- 
takan, pasangan Joko Widodo 
atau Jokowi dan Basuki Tjahaja 
Purnama atau Ahok memiliki 
modal besar, yaitu dukungan 
warga, 

”Buforia ini harus dimanfaat- 
kan dengan terus merangkul ma- 
kat. Jangan sampai masya- 

menunggu terlalu lama,” 
Ja Yayat. 

Menurut Yayat, awal kepe- 
mimpinan Jokowi sebagai Wali 
Kota Solo, untuk memindahkan 
pedagang kaki lima (PKI) liar ke 
tempat resmi yang telah dise- 
diakan saja butuh hingga 30 kali 
pertemuan atau mediasi, Namun, 
setelah ditemukan akar masa- 
lahnya, yaitu kebutuhan warga 
atau PKL, pelaksanaan program 
penataan kota berikutnya tidak 
memerlukan waktu terlalu lama. 


"Warga Jakarta yang lebih ra- 
sional dan berpendidikan seha- 
rusnya bisa lebih mudah diberi 
pemahaman. Kuncinya cuma 
satu, pemerintah tetap harus 
mempertahankan — komunik: 
dua arah dan mendudukkan diri 
sama tinggi dengan warga," kata 
Yayat, 

Gubernur diminta 
membentuk unit reaksi cepat un- 
tuk bahaya laten di Jakarta, se- 
perti banjir, kebakaran, dan ma- 
salah kesehatan warga. 

Arsitek lanskap Nirwono Joga 
menambahkan, jika rekaya: 


segera 


minan terjadi perubahan 
secara signifikan di Jakarta, 
Guna mendukung percepatan 
pembangunan untuk perubahan 
positif Jakarta, lanjut Yayat, Jo- 
kowi-Ahok harus bisa mengerah- 


kan anak buahnya yang tak lain 
pejabat yang telah lebih dulu du- 
duk di pemerintahan DKI. 
"Akan ada penyesuaian, Me- 
nurut pengamatan saya, mung- 
kin 80 persen pejabat yang ter- 
paksa hengkang karena ketidak- 
cocokan dengan pola kerja Jo- 
kowi-Ahok,” kata Yayat. 


100 hari 


Untuk 100 hari ke depan, Nir- 
wono menambahkan, Jokowi- 
Ahok diminta jeli memilih prog- 
ram. Selain masalah pendidikan 
dan kesehatan, Jokowi-Ahok juga 
sebaiknya fokus dalam agenda 
penanggulangan kemacetan dan 
banjir di Jakarta. 

Terkait dengan solusi macet, 
Nirwono mengatakan, ada | 
berapa hal yang bisa direalisa- 
sikan, yaitu memilah dan me- 
milih beberapa megaproyek yang 
a segera dilaksanakan, mem- 
gun jalur pejalan kaki yang 
diutamakan di ruas-ruas di mana 
ada koridor bus transjakarta, dan 
membangun jalur sepeda. 

”Ada sedikitnya enam mega- 
proyek yang dirancang dan mulai 
dilakukan semasa Fauzi Bowo 
memerintah. Jokowi sebaiknya 
memilih mana yang relevan di- 


teruskan dan mana yang ditunda 
dulu,” katanya. 

Megaproyek yang dimaksud 
antara lain pembangunan mass 
rapid transit (MRT), megatang- 
gul/giant sea wall di Teluk Ja- 
karta, jalan-jalan layang, enam 
ruas jalan tol, dan realisasi zona 
ekonomi khusus di Jakarta Utara 
yang mengadopsi ide mantan 
Gubernur Ali Sadikin, 

Sementara itu, kalangan peng- 
t perbelan- 
terhadap 
perkembangan Jakarta pada ma- 
sa mendatang jika pimpinan DKI 
Jakarta akan dipegang Joko- 
wi-Ahok kendati di daerah tem- 
patnya memimpin saat ini, yakni 
di Solo, Jokowi menerapkan 
pembatasan yang ketat terhadap 
pendirian pusat perbelanjaan 
dan toko ritel. 

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat 
Belanja Indonesia Stevanus Ri- 
dwan mengatakan, pihak penge- 
lola belanja siap mendukung ke- 
bijakan gubernur terpil 

Menurut Stevanus, dari ber- 
bagai macam segi, Jakarta sangat 
berbeda dengan kota lain di In- 
donesia. Sebagai ibu kota negara, 
Jakarta jadi barometer Indonesia 
dan ada masalah kompleks. 


"Pengelolaan di Jakarta tidak 
bisa trial and error. Enggak bisa 
menerapkan pengelolaan yang 
sekadar coba-coba, Pengelolaan- 
nya harus tepat sehingga tetap 
bisa mengimbangi persaingan 
yang ada di tingkat regional,” 
ujarny: 

Sebagai jalan keluarnya, kata 

Stevanus, Jokowi-Ahok perlu 
membuka pintu diskusi bersama 
dengan setiap pemangku kepen- 
tingan di Jakarta. Dengan de- 
mikian, pembangunan di Jakarta 
berjalan sinergi, 
Dengar Jari kalang- 
an pengusaha ini sehingga pem- 
bangunan Jakarta tetap bisa ber- 
jalan baik,” katanya, 

Terkait dengan toko ritel pun, 
menurut Wakil Sekretaris Jen- 
deral Asosiasi Pengusaha Retail 
Indonesia Satria Hamid, juga tak 
perlu didikotomikan dengan sek- 
tor dagang tradisional sebab 
pengusaha ritel Indonesi 
ap bersinergi dengan 
disional di Jakarta, "Sekarang, 
toko-toko ritel juga menyalurkan 
produk tradisional warga," kata 
Satria, yang juga menjabat se- 
bagai Public Affairs Senior Ma- 
nager PT Carrefour Indonesia, 

(NEL/MDN) 


KEBAKARAN 


Kabel SUTET Putus, Bandara Soekarno-Hatta Terimbas 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
banyak 13 lapak usaha kayu be- 
kas, pengepul barang-b: g be- 
kas, dan hunian warga di atas 
areal 1000 meter persegi yang 
berada di Jalan Aseni, RT 010 RW 
008, Kelurahan Semanan, Ke- 
camatan Kalideres, Jakarta Ba- 
rat, terbakar, Senin (24/9) sore, 

Tak ada korban jiwa dalam 
peristiwa itu. Tiga kabel listrik 
saluran udara tegangan ekstra 
tinggi (SUTET) putus. Hal itu 
menyebabkan pasokan Iistrik di 
Bandara Soekarno-Hatta terkena 
imbasnya. Sebagian kawasan pa- 
dam, sementara aktivitas pener- 
bangan tidak terganggu. 

Setiawan (51), pemilik bengkel 
las yang usahanya berdekatan de- 
ngan lokasi kebakaran, meng- 
ungkapkan, api berasal dari lapak 
pengepul barang bekas bernama 
Sam. 

Saat itu, ia sedang memotong 
mobil bekas taksi dengan meng- 
gunakan las karbit tabung gas 


berukuran besar. Tiba-tiba ta- 
bung gas meledak membakar 
"bangkai” mobil taksi 

Kepala Seksi Operasional Suku 
Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana Jakar- 
ta Barat Sutarno mengeluhkan 
minimnya air di sekitar lokasi 
kebakaran, Pengerahan 34 mobil 
pemadam kebakaran menjadi ti- 
dak maksimal. 
Camat Kalideres Didit 
an, sekitar 50 orang 
kehilangan tempat tinggal 
tempat usaha. "Sementar 
mereka ditampung di Mushala 
Al-Ikhlas di seberang jalan lokasi 
kebakaran. 


Listrik padam 

Lokasi kebakaran berada di ba- 
wah lintasan kabel listrik tegang- 
an tinggi. Akibatnya, tiga kabel 
listrik putus dekat menara. Pa- 
sokan listrik dari PLN ke Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta, 
Kota Tangerang, pun terhenti se- 


jak pukul 1500 hingga pukul 
1606, seperti disampaikan Cor- 
cretary PT Angkasa Pu- 
no Heryadi. 

onal penerbangan tak 


s Fan Hits otomatis arus | 
trik diambil dari delapan genset 
kapasitas besar,” kata Trisno. 

Begitu aliran listrik padam, pi- 
haknya langsung mengecek ke 
kawasan rawan, yakni perangkat 
terkait dengan operasional pe- 
nerbangan. "Semua berjalan baik, 
termasuk operasional  pener- 
bangan, check in counter, dan 
mesin x-ray, perangkat yan 
terpengaruh listrik padam, 
Trisno, 

Pasokan listrik tidak terganggu 
karena pihaknya telah mengganti 
sumber tenaga alternatif semen- 
tara yang menggantikan suplai 
tenaga listrik utama atau unin- 
terruptible power supply (UPS). 

”Adanya UPS-UPS ini meng- 
akibatkan arus listrik akan lang- 


ujar 


PENDIDIKAN 


Puluhan Sekolah Dasar di Tangerang Selatan Rusak 


TANGERANG SELATAN, 
Puluhan sekolah 
dasar negeri di Tangerang Se- 
latan atau sekitar 20 persen dari 
208 sekolah dasar yang ada di 
kota ini rusak. Salah satunya ada- 
lah Sekolah Dasar Negeri Pa- 
kujaya I di Jalan Bayangkara I, 
Kelurahan Pakujaya, Kecamatan 
Serpong Utara. 

Dari pantauan, Senin (24/9), 
terlihat kondisi bangunan sejum- 
lah kelas di SD Negeri Pakujaya I 
memprihatinkan. — Langit-langit 
atau plafon di ruang kelas TV A 
terlihat melengkung, nyaris 
ambrol. Sementara plafon em- 
peran sudah ada yang bolong-bo- 
long dan tinggal menunggu run- 
tuh. 

Tegel lantai ruangan juga pe- 
cah-pecah. Sebagian genteng 
tampak melorot, pecah, dan bo- 
long. Kondisi itu ironis meng- 
ingat sekolah ini berjarak hanya 
sekitar 1 kilometer dari perumah- 
an mewah Alam Sutera. 

"Kalau hujan, bocor?" 
Ryan (0), murid kelas IV. 

Saidi, salah seorang guru SD 
Negeri Pakujaya I, mengatakan, 
kerusakan itu sudah berlangsung 
lama. 

”Kerusakannya sudah lebih 
dari setahun. Genteng yang bocor 


kata 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Siswa bermain di samping tembok pemisah lahan SD Negeri VIT Jombang, Tangerang Selatan, yang 
digunakan untuk menyegel sekolah tersebut, Senin (24/9). Sebagian kelas di sekolah tersebut disita oleh 
ahli waris pemilik lahan dan berniat untuk menjualnya. 


beberapa kali kami perbaiki sen- 
diri, tetapi merosot lagi, mungkin 
kena angin. Akibatnya, kalau hu- 
jan, ruang kelas bocor,” ujarnya. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Menurut Saidi, pihak sekolah 
sudah meminta kepada pihak Di- 
nas Pendidikan Tangerang Se- 
latan agar segera memperbaiki 


kerusakan di sekolah mereka. 
”Sudah mengajukan, semoga 

tahun ini sudah bisa disetujui 

sehingga bangunan yang rusak 


segera bisa diperbaiki,” ujarnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Ta- 
ngerang Selatan Mathodah saat 
meninjau SD Negeri VII Jom- 
bang mengatakan, ada sebanyak 
208 sekolah dasar di Tangerang 
Selatan. Dari jumlah itu, 20 per- 
sen atau sekitar 40 sekolah 
rusak. 

”Sekitar 20 persen rusak, 
tetapi masih bisa dipakai. Kami 
sudah prioritaskan untuk dire- 
no sehingga tidak ada 
lagi sekolah yang rusak,” kata 
Yahya Sut: Kepala Seksi SD 
Dinas Pendidikan Tangerang Se- 
latan, 

Ia menambahkan, tahun ini 
sejumlah sekolah telah direno- 
vasi. "Jumlah dananya macam- 
macam. Kalau yang ringan, se- 
kitar Rp 200 juta. Kalau seperti 
SD di Jalan Pamulang II itu, Rp 
54 miliar karena harus bangun 
baru,” kata Sutaemi. 

Sementara itu, terkait dengan 
SD Negeri VII Jombang, Mat- 
hodah memastikan akan dire- 
lokasi ke tempat baru. Mu- 
rid-murid di sekolah ini terpaksa 
belajar berdesakan karena ke- 
terbatasan ruang setelah separuh 
bangunan sekolah dipagari pihak 
yang mengklaim ahli waris pe- 
milik lahan sekolah itu. (RAY) 


sung diambil alih oleh genset 
iap kali pasokan listrik dari 
PLN terhenti," papar Trisno. 


sebuah kampung di 
SUTET 150 kv, Kebak: 
mengakibatkan jaringan li: 
ruas Cengkareng-Duri Kosambi 
lower 7-8 padam. 

Akibat kebakaran itu, PT PLN 
wilayah Jakarta-Tangerang me- 
lakukan perbaikan jaringan lis- 
trik yang terbakar. 

Trisno ak ba in pihaknya 
belum bi 


PLN Duri Kosambi terhenti 

Kasus terhentinya pasokan 
trik PLN ke bandara kali ini 
bukan yang pertama, Berdasar- 


kan catatan Kompas, sejak Juli 
2010 terjadi lima kali gangguan 
listrik di bandara tersebut. 

Pertama, pada 21 Juli, ik 
padam karena terganggunya pa- 
sokan terkait dengan kerusakan 
PLTU Muara Karang. Kedua, pa- 
da 3 Agustus, pasokan terhenti 
karena PLTU Muara Karang 
kembali rusak. Ketiga, pada 6 
Agustus, listrik bandara padam 
selama dua jam karena gangguan 
us pendek kabel listrik bawah 
tanah. 

Keempat, 17 September, suplai 
listrik terganggu dan hingga kini 
belum diketahui penyebabnya. 
Kelima, pada 1 Oktober, gang- 
guan pada gardu PLN di Duri 
Kosambi, Cengkareng, Jakarta 
Barat. (PIN/WIN) 


NNTAR 


Program Pascasarjana 
Universitas Tarumanagara 


Magister Manajemen 


(MMI 


Pendaftaran: 
Sampai dgn 5 Oktober 2012 


Ujian Saringan Masuk: 
Sabtu, 6 Oktober 2012 
pukul 09.00 WIB 


Pelaksanaan kuliah: 


Program Sore 
Senin s/d Kamis, 18.30 - 21.30 


Program Akhir Pekan 
Jumat, 18.30 - 21.30 
Sabtu, 08.00 - 17.45 


MEMBUKA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 


Konsentrasi: 


Manajemen Strategik- 
Manajemen Keuangan- 
Manajemen Pemasaran- 


terbuka bagi lulusan Strata Satu (S1) dari segala Disiplin Ilmu 


Peminatan Khusus: 


“Entrepreneurship 


Informasi & Pendaftaran: 
Sekretariat MM Untar 

Kampus 1 

Gedung Utama Lantai 14 


Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1 
Grogol - Jakarta 11440 


Telp. (021) 5655806 
Fax : (021) 5655808 

email 
mmuntarditarumanagara.ac.id 
atau kantor Admisi Untar 
Telp 56958723 
www.tarumanagara.ac.id 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


27 


Pesatnya pembangunan 
kawasan industri dan 
manufaktur di Karawang, 
Cikarang, dan Cibitung 
mendorong Kota Bekasi 
menjadi pusat bisnis 

dan niaga di kawasan 
industri. Akibatnya terjadi 
peningkatan kebutuhan 
akan tempat tinggal dan 
perkantoran. 


Integrasi Perkantoran dan 
Apartemen di Bekasi 


elama ini kebutuhan tersebut 

dipenuhi dengan membangun 

perumahan, ruko, dan rukan. 

Namun, pengadaan apartemen 

sekaligus perkantoran kelas 
premium tampaknya belum tersentuh. 
Untuk menjawab kebutuhan itu, PT 
Metropolitan Land (Metland) Tbk 
mengumumkan peluncuran perkantoran 
dan apartemen M-Gold Tower, Senin 
(7/9). 

Untuk saat ini, proyek yang dijalankan 
oleh Metland tersebut menjadi pelopor di 
Kota Bekasi. Perkantoran dan apartemen 
M-Gold Tower menerapkan konsep all in 
one place, yaitu kawasan modern terpadu 
yang menyediakan berbagai macam 


A NEW GLISTENING 


BUSINESS & RESIDENTIAL LANDMARK 
At CBD BEKASI 


UNA PALI S3, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


- 


pe pe, 


ber her her 


PP 


Li 
CP 


Ve 


£ 
1 


LK 4" Kk 


kebutuhan dalam satu kawasan. Dengan 
adanya proyek ini, kawasan tersebut 
akan menjadi superblok Metland di 
Bekasi karena di lokasi yang sama tengah 
dibangun pusat perbelanjaan Grand 
Metropolitan, 

"Jakarta punya CBD (central business 
district). Diharapkan kawasan ini akan 
menjadi CBD-nya Bekasi,” kata Dirut PT 
Metropolitan Land Tbk Nanda Widya, 
didampingi Direktur Coldwell Banker 
Kennard Symkoputro dan Exclusive 
Marketing Consultant Fransiska Hendri. 

M-Gold Tower dibangun di sisi kiri 
gerbang tol Bekasi Barat dan kelak akan 
dibuka akses langsung untuk jalan keluar 
menuju lokasi. Gerbang tol baru akan 


METROPOLITAN 


MWIRAPRIHANTO 
dibangun sebelum gerbang tol Bekasi Barat 
demi kemudahan penghuni M-Gold Tower 
sehingga dapat menghindari antrean di 
pintu tol Bekasi Barat yang cukup padat 
padajam-jam sibuk. 

Gedung perkantoran dan apartemen 
M-Gold Tower akan menempel dengan 
dua menara yang terhubung antarlobi 
dengan akses yang mudah. M-Gold Tower 
berdiri di atas 
persegi dengan total luas bangunan 38 
ribu meter persegi. Gedung apartemen 
dirancang untuk 12 lantai dan menampung 
sebanyak 140 unit apartemen. Luas per 
unit apartemen mulai dari 33 meter persegi 
hingga 80 meter persegi. 

Gedung perkantoran didesain 15 lantai 


lahan seluas 4.135 meter 


a 


4 


dengan luas total 15.621 meter persegi. 
Gedungapartemen dan perkantoran ini 
berdiri di atas lima lantai yang disiapkan 
untuk lobi dan area parkir. 

“Target utama dari penjualan 
perkantoran maupun apartemen adalah 
perusahaan asing di kawasan industri 
Karawang, Cikarang, Cibitung, dan 
sekitarnya. Pembangunan dijadwalkan 
akan rampung seluruhnya dalam 1,5 tahun 
kedepan,” ungkap Nanda. 

Potensi penjualan M-Gold Tower di 
Bekasi, imbuh Kennard dan Fransiska, 
cukup menjanjikan. Hal itu berangkat dari 
banyaknya pekerja profesional dan pekerja 
asing yang bekerja di kawasan Karawang, 
Cikarang, dan sekitarnya. Menurut 
riset yang dilakukan Coldwell Banker, 
pertumbuhan jumlah pekerja asing di 
Jakarta dan Banten meningkat rata-rata 35 
persen dalam lima tahun terakhir. Sektor 
pengolahan berada di peringkat tera 


as 

dalam menyerap tenaga kerja asing. 
Khusus di Bekasi, sebanyak 43 persen 

kegiatan ekonominya ditopang sektor 


industri dengan mayoritas tenaga kerja 
berasal dari Jepang dan Korea. Saat ini 
ada kecenderungan pelaku industri untuk 
memisahkan kegiatan kantor dan produksi. 
Halitu akan mendorong terjadinya 
peningkatan kebutuhan ruang perkantoran 
disekitar daerah industri. 

Dengan demikian, perkantoran 
yang terintegrasi dengan tempat tinggal 
akan menjadi solusi yang tepat untuk 
Bekasi. “M-Gold Tower diharapkan dapat 
mengurangi kemacetan di Jakarta karena 
banyak pekerja tak perlu lagi berkantor di 
Jakarta,” pungkas Fransiska. (IKLAN/"/ 
'TYSI 


KOMPAS, 


SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Kejuaraan Asia Binaraga 


APP 


Foto yang diambil pada Minggu (23/9) ini menunjukkan 
seorang peserta tengah tampil dalam Kejuaraan Asia Binaraga 
Ke-46 di kota Guangzhou, China. Sebanyak 200 atlet binaraga 
yang mewakili lebih dari 20 negara Asia berpartisipasi dalam 
kejuaraan ini. 


Bartoli Tekuk Date-Krumm 


Mudah bagi petenis Perancis, Marion Bartoli, melaju ke pu- 
taran kedua turnamen Pan Pacific Terbuka di Tokyo, Jepang. 
Dia menumbangkan petenis veteran tuan rumah, Kimiko Da- 
te-Krumm, 6-1, 6-4, Senin (24/9). Bartoli mendominasi per- 
tandingan hingga 5-0 pada set pertama. Dia juga unggul 2-0 
pada set kedua. Namun, Date-Krumm melawan sekuat tenaga 
hingga skor 3-3 sebelum berulang-ulang membikin kesalahan 
da dan unforced error. "Saya tahu dia akan ber 
pai akhir, Dia tuan rumah dan dia petarung 
meski saya memenangi set kedua, itu jelas tidak mudah,” 
Bartoli, Unggulan ke-11 asal Serbia, Ana Ivanovic, juga ke 
putaran kedua setelah lawann, 'ackova dari Ceko, 
mengundurkan diri ga lain, petenis 
Rusia, Nadia Petrova, menekuk petenis China, Peng Shuai, 6-1, 
6-4, dan Francesca Schiavone dari Italia mengatasi Yaroslava 
Shvedova dari Kazakhstan, 4-6, 7-6 (7/4), 6-4. (AFP/IVV) 


Chelsea Menunggu Juara Asia atau Monterrey 


Juara Eropa, Chelsea, menanti hasil juara Liga Champions Asia 
2012 dan pertarungannya melawan klub Meksiko, Monterrey, 
sebagai lawan di semifinal Pi arklub di Jepang, 
Desember mendatang. Demil undian di markas FIFA, 
h, Swiss, Senin (24/9). Juara Liga Champions Asia & 
ahui 10 November di final kompetisi antarklub Asia itu. 
Piala Dunia Antarklub 2012 dimulai pada 6 Desember dengan 
laga play off perempat final antara juara Liga Jepang dan 
Auckland City (juara Oceania). Selanjutnya, pemenang laga itu 
menghadapi juara Afrika dan pemenangnya menantang juara 
Amerika Selatan, Corinthians, di semifinal. Chelsea tampil di 
ajang ini setelah memukul Bayern Muenchen lewat drama adu 
penalti di final Liga Champions Eropa, Mei lalu. Tim asuhan 
Pelatih Roberto Di Matteo itu ingin menggantikan Barcelona 
sebagai juara dunia. Final Piala Dunia Antarklub bei Is 
pada 16 Desember. (AFP/SAM) 


32 Wasit Taekwondo Ikut Pelatihan di Singapura 


Sebanyak 32 wasit senior tackwondo Indonesia mengikuti pe- 
latihan dan bimbingan dalam memimpin pertandingan da 
wasit internasional, Lim Teong Chin, Senin (24/9), di Singapu- 
ra. Penyelenggara pelatihan itu adalah Yayasan Universal Tae- 
kwondo Indonesia (YUTI) dan Federasi Taekwondo Singapura 
(STF). Lim Teong Chin adalah delegasi teknis taekwondo di 
Olimpiade London 2012 dan berpengalaman dalam dunia per- 
wasitan taekwondo di berbagai tingkat pertandingan. Lim akan 
mengajarkan materi-materi penilaian pertandingan yang lebih 
detail lengkap dengan aturan-aturan terbaru, "Banyak manfaat 
yang didapat wasit nasional selama mengikuti pelatihan di 
Singapura. Mudah-mudahan pengetahuan baru yang mereka 
dapat itu bisa memperkaya sistem perwasitan taekwondo na- 
sional, YUTI sangat ingin membantu perkembangan tackwon- 
do Indon ata Lioe Nam Khiong, pendiri YUTI, Senin, di 
Jakarta. (ECA) 


LAHRAGA 


Pencarian Bakat Diperluas 


Penjaringan Sebaiknya Dimulai dari Sekolah 


JAKARTA, KOMPAS — Metode pencarian bakat 
untuk menemukan atlet berprestasi sudah saatnya 
diperluas di Indonesia. Metode tersebut juga 
bermanfaat mengarahkan atlet supaya menekuni 


cabang olahraga yang sesuai dengan potensi dirinya. 


Demikian kesimpulan dari se- 
minar olahraga yang diselengga- 
rakan Kedutaan Besar Australia 
di Jakarta dan Komite Olimpiade 
Indonesia (KOI), Senin (24/9). 
Sebagai pembicara tunggal ada- 
lah Dr Jason Gulbin, pakar pen- 
carian bakat (talent scouting iden- 
tification) dari Australian Insti- 
tute of Sport. 

Menurut Gulbin, pencarian 
bakat untuk menemukan calon 
atlet berprestasi cukup dilakukan 
terhadap 10 persen dari populasi 
yang melakukan olahraga sebagai 
ng prestasi atau profesional. 
Sisanya, yaitu 90 persen dari po- 
pulasi, melakukan olahraga ha- 
nya sebagai gaya hidup atau hobi 


belaka. Jika penduduk Indonesia 
yak 240 juta orang, pen- 
an bakat atlet difoku 
hadap 24 juta orang s: 

Gulbin menjelaskan, 10 persen 
populasi — yang — berolahraga 
sebagai ajang prestasi tidak 
otomatis menjadi atlet berpres- 
tasi. Mereka harus melewati em- 
pat tahap menjadi atlet berpres- 
tasi, yaitu tahap dasar Gounda- 
tion), pengembangan bakat (ta- 
lented), elite (elite), dan terakhir 
adalah tahap penguasaan (mas- 
tery). 

"Pencarian bakat atlet terjadi 
pada tahap pengembangan bakat 
atau falented, yang merupakan 
tahap terpenting Jadi, penc 


bakat tidak dilakukan ketika atlet 
masih dalam tahap dasar,” kata 
Gulbin. 

Menurut Gulbin, pencarian 
bakat tahap dasar dilakukan oleh 
guru-guru olahraga di sekolah 
dengan berpedoman pada ku- 
rikulum. Pencarian bakat tahap 
selanjutnya dilakukan oleh 
klub-klub olahraga dan federasi 
olahraga. Masyarakat, lingkung- 
an, dan orangtua ikut berperan 
penting dalam pencarian bakat. 
Pemerintah, dalam hal ini Ke- 
menterian Pemuda dan Olahra- 
ga, juga berperan dalam program 
"mengendus" keberadaan 
let-atlet berbakat di seluruh pe- 
losok Indonesia. 

Gulbin menambahkan, lama- 
nya tahapan yang dilalui oleh 

iap atlet dari tahap da 


disamakan de- 
ngan cabang berkuda karena ke- 


ja sangat berbeda,” ungkap- 
nya, Salah satu metode pencarian 
bakat adalah melalui kompetisi 
a. Selain kompetisi, me- 
n adalah memantau la- 
tihan para atlet, 

Gulbin menggarisbawahi, 
pembinaan atlet berkualitas akan 
memakan waktu, Semakin tinggi 
kualitas atlet, semakin lama wak- 
tu untuk membinanya. 


Tidak mudah 


Gulbin mengakui metode pen- 
carian bakat tak mudah diprak- 
tikkan, Australia yang sudah me- 
nerapkan metode pencarian ba- 
kat pun masih butuh perbaikan. 
Merosotnya perolehan medali 
emas oleh atlet Australia di Olim- 
piade London 2012 mendorong 
perlunya revisi metode pencarian 
bakat, 

"Pencarian bakat membu- 
tuhkan sumber daya manusia 
yang ahli, terutama di setiap 
induk organisasi olahraga atau 


federasi. Metode ini membutuh- 
kan dana yang besar, fasilitas 
memadai, serta membutuhkan 


guru dan pelatih yang ahli,” ka- 

tanya, 
Ketua Komisi Olympic Solida- 
rity KOI Anthony Sunarjo meng- 
lem pembinaan atlet 


dent, belum fokus pada pencarian 
bakat. 

Menurut Anthony, perenang 
Michael Phelps (Amerika Seri- 
kat) adalah contoh pencarian ba- 
kat yang sukses. "Pencari bakat 
bisa melihat bakat Phelps, pa- 
dahal Phelps waktu kecil takut 
air, Ukuran tubuh Phelps cocok 
untuk menjadi atlet renang," ka- 
tanya, 

Manajer Progre 
Wilson optim 
kemampuan pencarian bakat 
akan meningkatkan prestasi 
olahraga Indonesia di level 
dunia, (WAD) 


m KOT Greg 
peningkatan 


ARALIMPIADE 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Pemuda dan Olahraga Andi A 
Mallarangeng, Senin (24/9), di 
kantor Kementerian Pemuda dan 
Olahraga, Senayan, Jakarta, me- 
nyerahkan bonus dari pemerin- 
tah sebesar Rp 100 juta untuk 
atlet tenis meja David Jacobs 
yang berhasil merebut medali pe- 
runggu di ajang Paralimpiade 
London 2012, Bonus juga diberi- 
kan kepada pelatih David, Nur- 
cahyo Dwi Utomo, sebesar Rp 30 
juta. 

Selain David Jacobs, ada tiga 
atlet lain yang berangkat ke Pa- 
ralimpiade London, yaitu Ni Ne- 
ngah Widiasih (angkat berat 40 


kg, Agus Ngaimin (renang 50 
dan 100 meter), dan Setyobudi 
(lompat ja 
Setyobudi dan Ni Ne gih berada 
di peringkat kelima, sedangl 
Agus batal berlaga karena sakit. 

Menurut Andi, pembinaan at- 
let difabel masih kurang karena 
potensi atlet difabel belum selu- 
ruhnya tergali. Andi memastikan 
jumlah atlet yang dikirim ke 
ASEAN Paralimpiade di Myan- 
mar 2018 akan lebih banyak da- 
ripada ASEAN Paralimpiade di 
Solo 2011 


ngan atlet para- 
limpiade putri. Bukan ber at- 
letnya tidak ada, tetapi kurang 


didukung oleh keluarga untuk 
menjadi atlet. si tentang 
pentingnya olahraga untuk ke 
difabel perlu lebih genc: 
Andi, 

Ketua kontingen paralimpiade 
Indonesia, James Tangkudung, 
mengutarakan, sejak mengikuti 
olimpiade penyandang cacat atau 
paralimpiade tahun 1958, baru 
sekarang atlet Indonesia mem- 
persembahkan medali. 

”Atlet paralimpiade perlu lebih 
banyak beruji coba ke luar negeri 
supaya di Paralimpiade Rio de 
Janeiro 2016 lebih banyak atlet 
Indonesia yang berpartisipasi,” 
ujar James. 


Petenis meja 
Indonesia 
peraih medali 
perunggu 

di Paralimpiade 
London 2012, 
Dian David 
Michael Jacobs, 
mendapat 
penghargaan 
berupa uang 
Rp 100 juta dari 
Kementerian 
Pemuda dan 


Jakat 
(24/9). David 
dalah 


Indonesia 
pertama yang 
meraih me 
di Paralimpiade 
London, 


KOMPAS/YUNIADHI AGUNG 


David Jacobs Menerima Bonus Rp 100 Juta 


David Jacobs mengungkapkan, 
ia baru pertama kali tampil di 
paralimpiade sehingga mer 
gugup saat bertanding. David 
berusaha menghilangkan rasa 
gugup karena ingin membawa 
pulang med. 

"Pada pertandingan pertama, 
saya langsung berhadapan de- 
ngan lawan kuat dari China. Saya 
kalah di semifinal, tetapi 
berhasil meraih perunggu setelah 
mengalahkan lawan dari Spa- 
nyol," kata David, 

David menuturkan, bonus dari 
pemerintah mendorongnya un- 
tuk terus berprestasi. Keberha- 
silannya juga menjadi inspirasi 


bagi atlet-atlet difabel lainnya. 
Menurut David, atlet difabel In- 

memiliki peluang cukup 
i cabang renang dan ang- 


at bt 
Sebenarnya saya punya pa- 
sangan untuk bermain di nomor 
ganda, namanya Komet Akba 
Sayang dia tidak lolos kuali 
kasi,” kata David. 

Nurcahyo mengharapkan Ke- 
menpora memfasil tlet difa- 
bel untuk bisa berlatih dan tam- 
pil dalam turnamen-turnamen 
internasional. Ta yakin masih bz 
nyak atlet difabel yang berpres- 
tasi, tetapi kurang pengalaman 
bertanding. (WAD) 


in 
pays 
GO Tett! 


Free One IIMS Entry j7 


THE 20" 


INDONESIA 
INTERNATIONAL 


MOTOR 


b 
Pass for Every PERTAMAX Purchase" 


Feuturing 35 Car Brands 


DN W 
Le | 
5 momDa 
TO ma nissan 0 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Isuzu Jeep KY KN DG R) Mercedes Benz 


Ja 

» “ 

SusaRu TATA 
an, 


te DFrw Tap 


(up) 


TOYOTA 
moving ferrari»: 


“7 Foton 


EXTRA 
PARKING NG 


n Hosted ny 
ya 
FUSO 
— 
GAIKINDO 


K TO HEXPO 


Buy 2 Day Trans Return Tickets & 
Get 1 Free Entry Pass to IIMS" 


Organued by Spomored by 


Entorsed by 


- 
@ bii oidagamn ' eh 


finance 
center 


iwan oita net 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAG 


29 


nangi 
Race di 
yang sama, menunjukkan keung- dis 


ngerah! 
untuk keluar dari grup bes: 


dale). 


S/URYN LENNON 


Pebalap sepeda Belgia, Philippe Gilbert, bersukaria saat melewati garis finis di nomor road race elite putra dalam Kejuaraan Dunia 
Balap Sepeda disiplin road, Minggu (28/9), di Valkenburg, Belanda. 


Gilbert Juara Dunia 


Medan Balapan yang Berbukit-bukit Menguntungkan 


VALKENBURG, MINGGU 
Belgia, Philippe 
sebagai jago tanjakan dan dengan mudah 
tanjakan Cauberg untuk menjadi juara di 


Dunia Road Race 2012 di Belanda, Minggu (23/9). 


Gilbert ng dua kali meme- 
kejuaraan Amstel Gold 
lokasi berbukit-bukit 


gulan pengalamannya dalam — "Saya mempunyai 
menjalani medan balapan ter- menyenangkan di 
sebut. Dia dengan sabar menung- akhir” 


sebelum — kemudian 
n segenap tenage 


me- ga 
4 Gilbert 
, dari arei 
menyusul upaya serupa yang di- sangat mengenal 
lakukan pebalap asal Italia, Vin- yang harus dia ji 


cenzo Nibali (Liguigas-Cannon- bisa memenangi 
Race dua kali 
Gilbert tidak hanya berhasil 2010 dan 201. 


li kemenangan 
ya diuntungl 
ngat cocok den, 
nya. 


menyalip Nibali, tetapi juga me- 
ninggalkannya jauh di belakang 
rsama para pebalap lain. Suk- 
ses melahap jalur menanjak se- 


Pebalap sepeda asal 
Silbert, menegaskan kehebatannya 


panjang 12 kilometer membuat beri 
Gilbert melaju sendirian dan me- 
nyentuh garis finis tanpa bisa 
ingi pebalap lain. 


ujar pebalap yang ter- 
bung di tim BMC itu. 


Pebalap Belgia berusia 30 ta- 
hun itu melepaskan diri dari 
rombongan besar pebalap di 3 
kilometer sebelum garis finis, Ke- 
kuatannya yang menonjol di me- 
dan menanjak membuat para pe- 
saingnya tidak bisa mengimbangi 
bert menjelang garis finis dan 

ang untuk meraih tempat 
kedua dan ke 

Posisi kedua akhirnya direbut 
pebalap Norwegia, Edvald Boa 
son Hlagen, dan tempat ketiga 
yOl, Alejan- 


melahap 
Kejuaraan 


saat-saat 
200 meter ter- 


dro Valverde, 


Stamina bagus 


Gilbert mengaku tahu kondisi 
staminanya bagus setelah meme- 
nangi dua etape dalam kejuaraan 
Vuelta di Spanyol, yaitu etape 9 
dan 19, beberapa pekan lalu, di 
medan jalan yang serupa dengan 
yang dijalaninya dalam kejuaraan 
dunia UCT itu. 

Gelar juara dunia itu meleng- 
kapi medali perak yang dia me- 


jalur balapan 
ani sehingga 
Amstel Gold 


bayan ut-turut, 


ini luar biasa 
jalur yang sa- 
an saya, 


nangi minggu lalu dengan BMC 
di nomor team time trial. 
Gilbert menyelesaikan balapan 
dengan jarak total 2674 kilo- 
meter itu dengan waktu 6 jam 10 
menit 4 detik. Dia menjadi juara 
dunia asal Belgia pertama sejak 
Tom Boonen pada 2005. Boonen 
ng ikut bersaing dalam kejua- 
dunia itu gagal be ng di 
tahapan-tahap terakhir dan finis 


dish dari Inggris tercecer di se- 
tengah rute balapan setelah me- 
ngayuh lebih dari 100 kilometer, 
Sebelum balapan, dia menga- 
takan telah menyadari tidak akan 
bisa meraih kemenangan kedua 
a medan balapan yang ber- 
bukit. 

"Ketika mereka menghitung 
waktu (di start), tinggal satu me- 
nit untuk mulai balapan, saya 
tahu bahwa saya tinggal punya 
satu menit sebagai juara dunia, 
ungkapnya. (AP/REUTERS/OKI) 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
ngelola ajang olahraga komunitas 
streetball bakal menghadirkan 
dua tim Amerika Serikat untuk 
memeriahkan babak grand final 
di Istana Olahraga Gelora Bung 
Karno, Senayan, Jakarta, 1-12 
Oktober, Kedua tim itu bakal 
unjuk gigi bersama juara kom- 
petisi di tujuh kota, Malang, Ban- 
dung, Jakarta, Medan, Banjarn 
sin, Yogyakarta, dan Surab: 

Demikian penjelasan M Rifki 
dari Mahaka Sport dalam kun- 
jungan ke kantor redaksi Kompas 
di Jakarta, Senin (24/9). Dalam 
rombongan yang diterima Wakil 
Redaktur Pelaksana Kompas Mo- 


hammad Bakir itu terdapat ja- 
wara streetball asal AS, Phillip A 


Champion AKA Hot Sauce. 

”Kemi menggelar grand final 
di Istora Senayan karena besar- 
me penonton yang 
an hadir, Begitu besar 
minat penonton yang terus me- 
ningkat, Plaza Barat Gelora Bung 
rno tidak cukup lagi menam- 
pung mereka,” kata Rifki. 


Streetball yang memadukan 
keterampilan individu bermain 
bola basket dengan unsur enter- 
tainment hadir dan diterima pub- 
lik dengan antusias di beberapa 
kota di Jawa, Sumatera, dan Ka- 
limantan. Genre olahraga ini le- 
bih cenderung ke olahraga ko- 
munitas terkait statusnya yang 
belum di bawah federasi atau 
olahraga di Tanah Air. 
Delapan tahun terakhir, kami 
menggelar kompetisi di banyak 
kota. Kami menerapkan seleksi 
kota tuan rumah, Kota yang ko- 
munitas streethall-nya stabil atau 
menurun tidak lagi kami pilih 
menggelar seperti di Pa- 
lembang,” kata Danny Hartono 
dari LA Lights, sponsor streetball 
di Indonesia. 

Tahun ini kompetisi lokal ter- 
sebut bergulir di tujuh kota, yakni 
Malang, Bandung, Jakarta, Me- 
dan, Banjarmasin, Yogyakarta, 
dan Surab: 

Kapten tim LA Lights Street- 
ball All Star, Anthony AKA 
Transformer, menyatakan takjub 


asi 


Dua Tim AS Hadir di "Grand Final” 


dengan antu 
berapa kota. 
"Penyelenggaraan di Banjar- 
masin termasuk salah satu yang 
bikin surprise” kata Anthony. 
"Begitu banyaknya warga da- 
tang menonton, kami sampai ke- 
sulitan masuk arena. Kami ter- 
paksa membatasi jumlah penon- 
ton. Di Yogyakarta, penonton 
memadati sampai tribune atas,” 
ujarnya 
Meski demikian, penyelengga- 
raan streetball di Tanah Air bu- 
kan tanpa kendala, Salah satunya, 
tiada kompetisi lokal. Banyak ka- 
langan menilai unsur entertain- 
ment lebih kuat ketimbang unsur 
olahraga prestasi dan mengang- 
gap streetball lebih susah ketim- 
bang bola basket konvensional. 
”Di streetball, pemain harus 
sangat ahli dan punya kemam- 
puan menghibur. Dua hal yang 
tidak selalu dimiliki seorang p 
main bola basket,” kata Anthony 
Dari skill khasnya itu, pemain 
streetball biasa mendapat julukan 
tertentu atau AKA. (TIA/SAM) 


sme warga di be- 


erpilihnya Gita Wirjawan 
sebagai Ketua Umum 
Pengurus Besar Persatuan 


Bulu Tangkis Seluruh Indonesia 
memberikan motivasi tersendiri 
kepada Pengurus Pusat Pel 
tuan Tenis Seluruh Indone 
yang juga akan segera mencari 
ketua baru. 

”Kami juga ingin Ta 
Pelti mendatang 
sekelas Pak Gita. Hal itu 
tantangan di tenis ini sangat be- 
rat sehingga dibutuhkan sosok 
yang punya kemampuan mana- 
jemen bagus, bisa mencari spon- 
sor dengan baik, dan memiliki 
hubungan baik dengan berbaga 
angan, juga memahami te- 
ungkap Ketua PP Pelti 
artina Widjaja yang akan se- 
gera habis masa jabatannya, 

Martini telah dua periode 
memimpin Pelti, 
2002-2007 di 
belum itu, dia juga sudah ter 
libat dalam kepengurusan Pelti 
sejak almarhum Moerdiono me- 
mimpin Pelti. 


Pelti 
musyaw: 
'5 November mendatang, di 
Manado, Sulut, dan sa 
dah membuka pendaftaran un- 
tuk calon ketua baru Pelti. 

Martina menampik kemung- 
kinan dia akan kembali memim- 
pin Pelti dengan mengubah 
Anggaran D: Pelti yang ha- 
nya mengizinkan seorang ketua 
untuk dua periode. 
sudah 25 tahun lebih di 
kepengurusan Pelti. Sudah ca- 
pek. Jadi 1 h kita cari ketua 
baru yang lebih segar, lebih ba- 
gus pemikiran-pemikirannya 
dan semuanya dari saya,” tu- 
turnya, 


Mari mulai disebut 

Ketua Komisi Pengarah Mu- 
nas Pelti 2012 Albert Wuis 
menjelaskan, mur 
lenggarakan di 
amanat munas yang lalu, Munas 
diselenggarakan di Hotel Sintesa 
Pei 


ini su- 


Kami mengharapkan akan 


muncul calon-calon ketua 
umum yang siap memimpin PP 
Pelti. Mudah-mudahan waktu 
dari sekarang hingga munas 
nanti cukup untuk penjaringan 
calon ketua umum,” ujar Albert. 
Meski pendaftaran calon ke- 
tua sudah dibuka, sumber peng- 
urus PP Pelti mengungkapkan 
belum ada yang resmi menca- 
'saing men- 


ua PP Pelti. 


Berdasa 
dihimpun Kompa 
Pangestu yang 


Menteri Pariwisata dan Ekono- 
mi Kreatif sudah didekati untuk 
mau menjadi Ketua PP Pelti 
2012-2017. 

"Kami sudah mendekz 
orang tokoh dan beliau pada da- 
sarnya bersedia asal ad. du- 
kungan dari daerah-daerah,” 
ungkap Martina, tetapi menolak 
menyebutkan nama tokoh itu, 

Selain menyukai tenis, Mari 
punya kemampuan mana- 
jerial yang baik dan lobi yang 
kuat ke berbagai kalangan. (OKI) 


Menyusun 


Rencana Libur 


Akhir Tahun 


Akhir tahun identik dengan liburan. Kehadiran dua hari 


libur nasional yang hanya 


terpaut satu minggu, yakni Natal 


dan Tahun Baru, menjadikan akhir tahun sebagai momen 
yang pas untuk menghabiskan jatah cuti. Anda juga dapat 
memanfaatkannya untuk menikmati hasil yang telah dicapai 
selama ini bersama keluarga tercinta. 


ejumlah penelitian menyimpulkan, 

liburan memiliki efek yang positif 

bagi tubuh dan pikiran. Melakukan 
rutinitas yang sama setiap hari tak pelak akan 
menimbulkan kejenuhan. Dengan berlibur 
sejenak, tentu akan membuat tubuh kembali 
berenergi dan pikiran kembali segar. 

Agar liburan semakin menyenangkan, 
perencanaan yang matang sejak jauh-jauh 
hari praktis dibutuhkan. Terlebih lagi 
Anda merencanakan berlibur pada periode 
akhir tahun yang padat wisatawan (high 
season). 


Persiapan 

Menentukan tujuan berlibur bisa menjadi 
langkah pertama karena akan memengaruhi 
persiapan lainnya, seperti urusan 
administrasi atau pakaian yang harus dibawa. 
Periode libur akhir tahun yang cukup panjang 
pun kerap menjadi alasan untuk memilih 
tujuan wisata yang jauh. 

Bagi wisatawan nasional yang hanya 
menjumpai musim hujan dan kemarau, kerap 
memilih destinasi wisata yang diselimuti 
Iju. Menghabiskan masa liburan di negara 
bersalju tentu menjadi pengalaman yang tak 
tergantikan. Apalagi, jika bisa berkunjung ke 
Desa Santa Klaus di Rovaniemi, Finlandia. 

Berkunjung ke Rovaniemi, para 
wisatawan dapat menyambangi kantor pos 
Santa Klaus, tempat Paman Santa menerima 
dan membalas surat dari jutaan anak di 
seluruh dunia. Tempat yang menjadi kantor 
Paman Santa ini juga diposisikan sebagai toko 
pernak-pernik yang menjual banyak aksesori 
unik. Jangan lupa singgah ke peternakan rusa 
dan anjing husky yang terkenal sebagai anjing 
kutub. 

Usai dari “markas besar” Santa Klaus, 
saatnya berpindah ke ibu kota Helsinki. 

Di kota yang cantik ini, wisatawan dapat 
mengabadikan momen di depan Helsinki 
Cathedral yang merupakan bangunan paling 


si 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


terkenal dan 

Destinasi wisata unik lainnya adalah 
Turki. Negara yang berada tepat di perbatasan 
Benua Asia dan Eropa tersebut menjadi 
rumah banyak bangunan dan atraksi wisata 
yang sarat sejarah. Di antaranya adalah 
Sultan Ahmed Mosgue atau Blue Mosgue. 
Kemegahan masjid yang dibangun sc 
tahun 1609-1616 tersebut adalah perpaduan 
id Ottoman dan gereja 


itar 


arsitektur m 
Byzantine. 
Tempat yang tak kalah menarik adalah 
Hippodrome Sguare. Area dengan luas 
sekitar 58.000 meter persegi ini pada awalnya 
digunakan untuk menggelar acara-acara 
olahraga dan perjamuan sosial. Penjelajahan 
selanjutnya dapat menuju ke Canakkale, 
Pergamon, Ephesus, dan ibu kota Istambul. 


Cermat memilih 

Langkah yang harus dilakukan setelah 
menentukan destinasi adalah memesan 
penerbangan dan akomodasi. Jika tidak ingin 
repot, manfaatkanlah paket-paket perjalanan 
yang ditawarkan agen perjalanan. Akan 
tetapi, tetaplah cermat dalam memilihagen 
dan paket perjalanan yang ditawarkan. 

Sebagai pilihan, biro wisata Bayu Buana 
telah menyiapkan banyak paket perjalanan 
yang menarik dan menguntungkan untuk 
mengisi libur akhir tahun 2012 ini. Di 
antaranya, perjalanan ke Skandinavia, Santa 
Claus Village, Kakslauttanen, Turki, dan 
Siprus. 

Jangan ragu untuk mencari tahu lebih 
banyak mengenai paket-paket perjalanan 
menarik dengan mengunjungi 17 Travel 
Fairs Bayu Buana yang diselenggarakan di 
Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, 
dan Surabaya dari September-November 
2012. Persiapan liburan yang matang 
akan membuat momen liburan kian 
menggembirakan. (IKLAN/"/GPWJ 


. 
Pan t, 


Bayu Bua 


since (172 


na 


Travel Services 


GET OUR ULTIMATE 
HOLIDAY comeo DEALS 


SEPTEMBER 


# SENAYAN CITY 


28-3056P 


# PURI INDAH MALL On 


24- 3086p 


« ISTANA PLAZA BANDUNG 
18. 3056p 
# MALL KELAPA GADING 


28-305tp 


# MALL PONDOK INDAH | 


lin house) 28 30 SEP 


# MALL EMPORIUM 


Iin house) 28 - 10 SEP 


SCANDINAVIA plus SANTA CLAI 
VULAGE 140 


EUROPE SENSATION with 
DISNEYLAND 130 


EUROPE MELODY with 
HARRY POTTER 160 


EUROPE WONDERS with 


DISCOVER EUROPE 
120 


Oyanes, Goloris Lateyete 


GREAT UK SCOTLAND plus HARRY 


POTTER and TMEBLATUES 130 Us: 


EUROPE FLAMENCO and 
FRENCH RIVIERA 13D 


yi H. Juanda II No.2, Jakarta 10120 - Telp:(021) 23509699 -Fax: (02113451519 
- Email : tour@bayubuanatravel.com - Website :www.bayubuanatravel.com 


EMPORIUM PLUIT MALL 02166676266 - EOUITY TOWER 021-29035010 
N 021-3157927 - PERKA 
EGON 0254-398663 - BANDUNG 022: 42117 


CABANG UTAMA 021-23509999 


PONDOKINDAH 021-7506837 - MAL TAMAN 


RA BUILDING 0217504572 8 


FAMILY DISCOUNT £ 2000 


HONGKONG DISNEYLAND plus us 176 


SHENZHEN and MACAU 06D 


HONGKONG DISNEYLAND 
plus MACAU 06D 


SINGAPORE 040 


BANGKOK plus PATTAYA 05/06D yo ear 


MALAYSIA plus 
SINGAPORE 06D 


sa 


VIETNAM plus CAMBODIA 09D ro: 


1783 


UV Tunnal, Aipara Sham We 


TEAINA 


CHINA MOSLEM 06D 


CHINA SPECTACULAR 120, 


WETON Meting Acrohate Shen IN 
SNOPPING 2201 Cherghuang Market, Nanjing Road 


HARBIN SNOWS FESTIVAL 100 was 
. Lahan 


CHINA MEMORY 
plus MACAU 110 


NGGREK 021-5639171 - MENARA TV 
AR 0251-8363377 


”n vn 
WY REWARD DSEOMNT £ 4D) INSTANT CASH BACK 2 1000 


WINTER KOREA 07/08D 


TOLIS POT Pt SKL Mani 


Lohama tv tour, Ralbow Wage. 


0207023 


1873| 


CHINA GREAT WALL 130 & 


mrevar elus, mia 
Ao eghant Trunk KL 


wors 


WOMDERFUL CHINA 080 FA) 
1573| 


MINI CHINA plus GUILIN 08/090 
uas 


Al 1773| 


MINI CHINA HONG KONG O8D sappgy 


1s24 SPOT, Being, anghal Gultn, Shenran, 


Mongiorg Duneytang 


PERTH WESTERN AUSTRALIA 5D 
Mc von: 
POUMSIAPO5 Peremarie Tam, 


SHOMPAMG SPOT Harbour Tun Ovi 


AUSTRALIA HOTAIR BALLOON 
plus O'RENLVO8O 


KIWI NEW ZEALAND plus 


FRANZ)OSEF 100 “HA 


ar Seno Waka Mang 


KIWI NEW ZEALAND plus LORD of THE 
RING SAFARI 10D 


We Shane 


ALOHA HAWAI plus USA 
WEST COAST 120 


WESTTO EAST AMERICA15D — WROKEI# 


USA EAST COAST plus 


FRENCH CANADA 12/130 25233 


SOUTH AFRICA ADVENTURE 10D 


Tour Hotline Nu 


021 - 23509925 


KELAPA GADING PERMAI 021-4528720 - KEMANG 
ORAN HUJAU ARKADIA 021-78:27682 Menara C).021-7816612 (Menara F! 
IA 031-5615678 - BALI 0361-755788 BA) 


"Terma & 
Conditions Apply 


021-71790662 » MAL 


AN 0542-7203389 


30 OLAHRAGA 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


CATATAN BULU TANGKIS 


Menunggu Kabinet Gita 


Gia akhir pekan lalu Gita Wirjawan terpilih secara ak- 


Lean 
..—uw 


lamasi sebagai Ketua Umum PBSI periode 2012-2016 da- aan 

lam Munas PBSI di Yogyakarta, ada satu agenda lagi yang 
dinanti, yakni penetapan struktur pengurus PBSI. Sebagian be- 
sar mantan pemain nasional yang pernah membuat petisi per- 
baikan bulu tangkis Indonesia berharap Gita memilih 
orang-orang yang profesional di kabinetnya. Pembaruan di PBSI 
menjadi momentum tepat untuk perubahan. 

Harapan ini dasarnya sederhana. Prestasi yang kelam dalam 
kepengurusan lalu adalah cermin kinerja. Dalam output prestasi 
pengurus lama, untuk pertama kali dalam sejarah, tim Thomas 
Indonesia gagal menembus semifinal. Di olimpiade juga de- 
mikian, untuk pertama kali bulu tangkis gagal menyabet emas, 
bahkan tak mampu mendulang satu medali pun. 

Yang ironis, kinerja buruk pengurus lama ini justru tidak 
dikritisi dalam Munas PBSI di Yogyakarta. Mayoritas pengurus 
lama yang juga anggota pengurus provinsi seperti ingin lepas 
tanggung jawab, mencari aman dengan beramai-ramai men- 
dukung Gita sebagai ketua umum. 

Padahal, dari pemaparan kinerja pengurus lama itulah eva- 
luasi harus dimulai. Evaluasi itu pula yang nantinya menjadi 
pijakan pengurus baru. Semua kegagalan prestasi dan persoalan 
yang ada seharusnya dijabarkan, termasuk kisruh di tubuh PBSI 
endiri yang sampai menimbulkan perpecahan di tubuh or- 

i, juga berdampak hengkangnya beberapa pemain, pe- 
latih, atau bahkan sejumlah pengurus. 


Tidak enteng 


Tugas Gita Wirjawan untuk membenahi bulu tangkis me- 
mang tidak mudah. Selain membentuk kepengurusan yang pro- 
fesional dan efektif, Gita juga ditantang bisa membenahi sistem 
pembinaan di pelatnas, mulai sistem perekrutan, kepelatihan, 


sampai pengiriman atlet ke tur- 


namen. 
Di luar pelatnas, Gita juga 
harus bisa memaksimalkan ker- 
semua keagatahi ja sama dengan klub-klub dan 
prestasi dan persoalan 
yang ada seharusnya 
barkan, termasuk 


pengurus provinsi, terutama da- 
lam pembinaan atlet usia dir 
kisruh di tubuh PBSI 
sendiri. 


.—— 


GEINTY IMAGES/DENIS DOYLE, 


Dalam pernyataan tertulis: 
nya, Gita mengungkapkan, di 
merasa terhormat dapat diper- 

aya untuk mengemban tugas 
a Umum PBSI pe- 


Beberapa anggota panitia laga Rayo Vallecano melawan Real Madrid, Minggu (23/9) malam waktu Spanyol, berkoordinasi setelah lampu Stadion Vallecas, Madrid, kandang 
Rayo Vallecano, menyala. Pertandingan Liga Spanyol ini akhirnya ditunda karena sabotase, 


SABOTASE DI LIGA SPANYOL 


La Liga Cium Teror Sepak Bola 


kami tidak bisa menggelar laga 
(Senin), itu tak dianggap kek 
lahan bagi Rayo,” ujar Javier Te- 
bas, Deputi Kepala Liga Spanyol. 


Pelajaran bagi dunia 


peningkatan ka dan pembir Wet. 

Untuk mencapai tujuan ini, langkah awal yang bisa dilakukan 
lalah membangun kembali komunil ang baik serta 
nsparan dengan pemain dan pelatih. Komunikasi ti me- 
lulu bersifat dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas, 
Pengurus adalah partner pemain, bukan atasan atau pihak yang 
harus dilayani. 

Di luar pemain dan pelatih, 
dengan mantan pem: 


hatian media-media Spanyol. ngonfirmasi bahwa insiden ter- 
Mereka umumnya merasa malu sebut merupakan tindakan yang 
dan sulit percaya, pe itu disengaja dan bukan ulah iseng, 
terjadi di kompetisi sepak bola "Aparat forensik kepolis 
Spanyol, negeri yang saat ini dah melakukan pemeri 
menjadi juara Eropa dan dunia! awal, Minggu petang, dan me- 

Dalam AS, kolumnis sepak reka kembali, (Senin) pagi Insiden sabotase di Estadio 
bola Alfredo Relano menyebut an bahwa de Vallecas, yang oleh sebagian 


Terorisme merambah sepak bola. Bukan di Tanah Air, 
tetapi di Liga Spanyol, salah satu kiblat sepak bola 
dunia. Derbi Madrid, Rayo Vallecano vs Real Madrid, 
Minggu (23/9), dibatalkan setelah kabel-kabel listrik 
di Estadio de Vallecas dipotong orang tak dikenal. 


uga perlu membuka ko- 
n atau mantan pelatih. Ko- 


ja dalam kepengurusan 


Gita harus membuat program ke 

lengkap dengan target-target yang hendak di 
Untuk membentuk kabinetnya, berdasarkan munas Yogya- 

karta, Gita akan dibantu empat anggota tim formatur yang 


berasal dari berbagai perwakilan 
anggota tim formatur itu adalah 
yakarta), Yohanes TW (Sumatera 


ja yang matang dan berjenjang, 
ai. 


pengurus provinsi PBSI. Empat 
Koesdarto Pramono (DI Yog- 
Utara), Iryansyah B (Kali- 


mantan Timur), dan Zulham (Sulawesi Selatan), 


Jika melihat tim formatur ini, 
orang-orang yang sebelumnya tei 
urus lama, diketuai Djoko Sz 
yangkan jika orang-orang y 
ih orang lama, 
Sebagai ketua umum, tentu Gi 


ng di 


dan kompetensi. Mudah-i 


depan, Gita punya pan 


harapan dan tidak mengecewaka 


langan dan mas 
kabinet yang nantinya dibentuk dan ditetapkan bi: 


sebagian merupakan 
rgabung dalam kabinet peng- 


ni 


isodorkan tim formatu 


a berhak menentukan si- 


pa yang pantas masuk kabinetnya, juga sebaliknya me- 
k masuknya pengurus lama yang terbukti tidak punya ka- 


mudahan, dalam satu bulan ke 


1. (OTW) 


Polisi Spanyol serius mengungkap otak aksi teror. 


ah "terorisme sepak bola” 
L lam insiden itu dilontar- 

kan petinggi klub Rayo Val- 
lecano, yang bertindak sebagai 
tuan rumah, dan penulis kolom 
sepak bola di harian olahraga 
Spanyol, AS. "Kami menjadi 
korban sabotase, Kami mengha- 
dapi model baru terorisme, (yz 
itu) terorisme sepak bola,” kata 
Raul Martin Presa, Ketua Klub 
Rayo Vallecano, dalam jumpa 
pers, Senin, seperti dikutip kan- 
tor berita AFP, 

"Kami belum pernah men- 
jumpai kejadian seperti ini di 
sebuah klub," ujar Pr ke- 
mudian memperlihatkan fo- 


to-foto sejumlah kabel listrik di 
stadion yang putus akibat di- 
potong orang tak dikenal. "Ada 
57 kabel untuk lampu-lampu di 
salah satu tribune yang dipo- 
tong, membuat 12 kotak listrik 
terganggu,” ungkap Luis Yanez, 
Direktur Pelaksana Rayo. 
Akibatnya, sebagian besa 
lampu stadion padam. Laga 
yang sedianya berlangsung 
Minggu pukul 19:30 waktu se- 
tempat itu batal digelar. Laga 
Rayo vs Real dijadwalkan ber- 
gulir Senin (2/9) pukul 1 
atau 0045 Selasa dini hari WIB. 
Peristiwa tak terduga dan 
mengejutkan itu menyita per- 


insiden itu jadi pukulan telak ina Ci- kalangan dianggap bentuk "tero- 
bagi citra sepak bola Spanyol. epak bola", menjadi pel- 
Laga itu sedianya disiarkan se- ajaran dan sinyal penting bagi 
cara langsung di 150 neg: pengelola Liga Spanyol dan 

”Kita sedang menghadapi mungkin juga liga-liga sepak bo- 
nis baru kejahatan: terorisme la di dunia bahwa menggelar 
sepak bola,” tulis Relano, seperti pertandingan sepak bola tidak 
dikutip Reuters. "Polisi harus sesederhana yang dibayangkan, 
menemukan pelaku dan mem- Dalam laga sepak bola, ada 
bawa mereka ke pengadilan.” kerumunan warga dalam jumlah 

sangat besar. Masalah keamanan 

dan keselamatan penonton ti- 
dak bisa diabaikan. FIFA telah 
menetapkan prosedur dan stan- 
dar keamanan, Namun, semua 
tentu terpulang pada penyeleng- 
gara sepak bola, apakah be- 
nar-benar menerapkan standar 
itu. Bagaimana der pak 
bola kita di Indone: (SAM) 


lam upaya mengungkap 
pelaku teror atau sabotase itu, 
polisi berusaha mengumpulkan 
bekas-bek: i pelaku di 
lokasi kejadian dan mengecek 
kamera keamanan untuk meli- 
hat kemungkinan wajah pelaku 
terekam kamera itu, 

Aksi sabotase ini perbuatan 
tercela. Mereka yang bertang- 
gung jawab harus ditemukan 
dan dihukum," tegas Cifuentes, 

Setelah insiden itu, pengelola 
Liga Spanyol berusaha menun- 
p empati kepada Ra- 
ni berurusan de- 
ndai kata pun 


Benarkah terorisme? 


len pemotongan 
ka rik di Estadio de 
Vallecas itu bisa dikategorikan 
aksi terorisme? Polisi Spanyol 
ampaknya belum menganggap 
insiden itu dilakukan teroris 
Namun, berdasarkan peny , 
lidikan sementara, polisi me- ngan sabota 


CATATAN RENANG PON XVIII RIAU 


Belajar dari Keberhasilan Jawa Barat 


PEROLEHAN MEDALI RENANG PON 2012 


enyelenggaraan cabang 
Pras renang pada 

PON XVIII/2012 Riau 
membuat banyak pengamat 
olahraga tercengang. Dari 32 
medali emas yang tersedia, tim 
Jawa Barat merebut 22 medali 
emas atau 68,75 persen dari to- 
tal medali emas 

Tim-tim kuat di cabang re- 
nang, seperti DKT Jakarta dan 
Jawa Timur, gigit jari mengha- 
dapi ketangguhan Jabar dan pu- 
lang tanpa membawa medali 
emas. Padahal, pada PON Ka- 
limantan Timur 2008, Jatim 
menjadi juara umum renang de- 
ngan 17 keping emas. 

Di sisi lain, DKI memiliki ba- 
nyak pelatih renang kela: 
dan banyak fasilitas. Namun, 
DKI hanya merebut 1 perak 
dari target 10 emas. 

Di Riau, 10 emas lepas dari 
cengkeraman tim Jabar karena 
direbut para perenang pelatnas 
SEA Games yang menjadi sj 
sialis di nomor masing-masing. 
Patricia Yosita dari Sumatera 
Barat, misalnya, merebut tiga 
emas dari gaya bebas nomor 
sprint. 

I Gede Siman Sudartawa 
yang membela Riau merebut 
dua emas di gaya punggung. 
Margaretha Kretha dan Kavita 
Chrishna (Jawa Tengah) juga 
merebut dua emas gaya dada 
putri. Indra Gunawan merebut 
dua emas bagi Sumatera Utara 
dan Akbar Nasution merebut 
satu emas bagi Sumsel dari gaya 
ganti. 

Pelatih kepala tim renang Ja- 
bar, Nizarudin, menyatakan, ke- 
berhasilan tim Jabar mendomi- 
nasi renang adalah soal konsis- 
tensi pelatihan perenang mere- 
ka. Tim Jabar belajar dari ke- 
gagalan pada PON 2008 dan 
langsung menggelar persiapan 
intensif sejak awal tahun 2009. 

Semua perenang diminta ber- 
latih setiap hari di pemusatan 
latihan daerah dan di klub ma- 
sing-masing. 

Mereka juga sering diikutkan 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


1, Jawa Barat 
2. Sumatera Barat 


3, Riau 


10. Bali 


8 


perlombaan di tingkat wilayah, 
nasional, sampai internasional 
untuk mengukur pencapaian 
pribadi dari hasil latihan. Inten- 

as latihan tinggi dan sering 
mengikuti perlombaan membu- 
at catatan waktu para perenang 
Jabar terus membaik. 

Selain Glenn Victor dan Tria- 
di Fauzi yang terhitung sebagai 
senior, muncul pula perenang 
muda unggulan, seperti Yessy 
Yosaputra, Raina Saumi, Re 
ania Dewi, Monaliza, dan 
Ricky Angga Wijaya. 

"Dengan pelatihan yang in- 
tensif dan tidak terputus, pres 
tasi perenang kami terus me- 
ningkat. Jika pelatihan terhenti 
sebentar saja, kecepatan rata-ra- 
ta setiap perenang langsung tu- 
run,” kata Nizarudin. 

Pada periode hampir bersa- 
maan, perenang unggulan Jatim 
yang mendominasi PON 2008 
justru pensiun karena berbagai 
alasan, 

Kondisi di Jabar itu mem- 
buat PRSI merekrut perenang 
muda Jabar masuk ke pelatnas 
renang guna menghadapi SEA 
Games 2011. 

Banyaknya perenang asal Ja- 
bar yang masuk timnas renang 
membuat lokasi pelatnas dibagi 
dua, yaitu di Bandung dan di 
Jakarta. Kehadiran pelatnas di 
Bandung dimanfaatkan pere- 


Kaskus 


3 

2 

4, Jawa Tengah 2 
5, Sumatera Utara” 2 
6. Sumatera Selatan 1 
7. DKI Jakarta 0 
8. Jawa Timur 0 
9. Sulawesi Selatan 0 
0 


22 10 4 


cook oonur 
NN oOosorao 


nang Jabar lainnya untuk ikut 
menimba ilmu dan meningkat- 
kan teknik mereka. 
Dampaknya, perenang muda 
lapis kedua di Jabar juga men- 
jadi matang dan siap berkom- 
petisi melawan senior mereka. 
Kompetisi internal itu memak: 
setiap perenang meningkatkan 
kecepatan mereka atau tergusur 
dari timnas dan dari tim Jabar. 
”Di cabang terukur seperti 
renang, pembinaan dan pelatih- 
an terus-menerus menjadi kunci 
kemenangan. Kecepatan mereka 
hanya dapat ditingkatkan me- 
lalui latihan serius setiap hari. 
Catatan waktu perenang hampir 
tidak mungkin melejit terlalu j 
uh dari rata-rata pencapaian ha- 
rian mereka,” kata Nizarudin. 
Manajer tim renang Jatim, 
Reswanda Tarsoni Ade, memuji 


persiapan tim Jabar segera se- 

telah PON 2008 berakhir. Pola 

pembibitan dan konsistensi la- 
tihan membuat perenang muda 
ar cepat berkembang men- 

jadi atlet andal. 


Gagal menyaingi 

Tim Jatim juga mempersiap- 
kan perenang muda setelah pe 
renang senior pensiun. Mereka 
adalah Iffy Nadia, Nurul Fajar 
Fitriyati, dan Fibriani Mari 

Namun, perenang Jatim gagal 
menyaingi keperkasaan pere- 
nang Jabar dalam persaingan 


KOMPAS/HBRU SKI KUMORO 


Ja kupu-kupu putri PON 
36. 


Perenang Jawa Barat, Ressa Kania Dewi, meraih emas di nomor 100 meter gas 
Riau 2012 di Kolam Renang Rumbai, Pekanbaru, Riau, Rabu (12/9). Ressa mencatat waktu 1: 


merebut emas. 

Tim DKI juga mempersiap- 
kan perenang muda putra se- 
perti Rodrick Luhur dan Alexi 
Wijaya Ohmar, Namun, mereka 
juga gagal bersaing dengan pe- 
renang Jabar. 

Di cabang renang, pet 
yang baik akan membuat 
orang perenang dapat memas- 
tikan medali emas sebelum ber- 
tanding, Pelajaran dari tim Ja- 
bar seharusnya menjadi pelajar- 
an bagi PRSI agar segera me- 
mulai pelatnas untuk mengha- 
dapi SEA Games Myanmar 
2013. 

Jika persiapan berlangsung 
sedini mungkin, tim Indonesia 
dapat merebut lebih dari lima 
emas, seperti pencapaian di SEA 
Games 2011. Jika terlambat, In- 
donesia bakal gigit jari karena 
Singapura, Malaysia, Thailand, 
dan Vietnam telah bersiap jauh 
hari, (CAESAR ALEXEY) 


RALAT IKLAN 


Berkaitan dengan Iklan produk HTC yan 
PRODUK 
D 


daknyamanan ini. Terima kasih. 


KAPAL MOTOR RENA - YAN PADA TANGGAL 5 OKTOBER 20: 
PEMBERITAHUAN TENTANG PUTUSAN PEMBATASAN UMUM 


DI Pengadilan Tinggi Inggris & Wales 
Divisi Gueen's Bench 


Mahkamah Pelayaran (Admiralty Court) 2012 Follo 255 


Dalna Shipping Co 

Costamare Shipping Company S.A. 

Clel Shipmanagement S.A. 

The Swedish Club 

dan 

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. 
2 semua pihak yang mengajukan gugatan atau berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena 
kandasnya kapal kontainer m.v. Rena di Astrolabe Reef dekat Teluk Plenty, Selandia Baru pada pukul 02:18 
(Waktu Setempat Selandia Baru) pada tanggal 5 Oktober 2011. 


(ATAS pemberian Putusan Pembatasan Umum pada tanggal 16 Mei 2012 sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Undang-Undang tentang Pelayaran Dagang Tahun 1995/ Merchant Shipping Act 1995 (sebagaimana diubah), 
dengan Ini Mahkamah Pelayaran (Admiralty Court) Inggris dan Wales telah memerintahkan bahwa Para 
Pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang lebih besar dari jumlah sebesar 
1£27.444.037,87 Sterling yang pada akhir jam kerja tanggal 15 Mei 2012, setara dengan 28.725.400 Hak 
Penarikan Khusus atas klaim yang terkait dengan hilangnya nyawa atau cedera pribadi dan £13.722.018,94 
Sterling yang pada akhir jam kerja tanggal 15 Mei 2012, setara dengan 14.362.700 Hak Penarikan Khusus 
jatas semua klaim termasuk tetapi tidak terbatas pada klaim apa pun yang terkait dengan kehilangan, 
(kerugian dan keterlambatan setiap properti atau pelanggaran terhadap setiap hak yang terjadi karena 
tindakan atau kealpaan mereka atau tindakan atau kealpaan dari setiap orang di atas kapal Rena dalam 
pelayaran atau manajemen Kapal Rena pada saat Kapal Rena kandas di Astrolabe Reef dekat pantai Selandia 
Baru pada tanggal 5 Oktober 2011 pukul 02:18 (Waktu Setempat Selandia Baru): 


(PERHATIKAN BAHWA: 


Semua pihak memiliki waktu sampai dengan 21 Desember 2012 untuk mengajukan gugatan terhadap Para 
(Pemohon tersebut di atas dan mengeluarkan setiap permohonan untuk membatalkan Putusan Pembatasan 
Umum. 

Setiap gugatan atau permohonan tersebut harus diajukan kepada kantor Pengadilan yang terletak di 
Pengadilan Tinggi Inggris & Wales (Divisi Gueen's Bench - Mahkamah Pelayaran/Admiralty Court), Lantai 
Dasar, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL (No. Klaim 2042 Folio 255). 


Penasihat Hukum Para Pemohon| 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA DAN AGENDA 


TENIS 
PAN PACIFIC OPEN 


Babak Pertama, Senin (24/9) 

Jamie Hampton (USA)-Caroline Garcia 
(FRA) 6-2, 6-2 

Ana Ivanovic (SRB)-Andraa Hlavackova 
(CZE) 6-3, 2-0, retirad 

Nadia Petrova (RUS)-Peng Shuai (CHN) 
6-1, 6-4 

Pauline Parmentier (FRA)-Alize Cornet 
(FRA) 6-3, 6-4 

Johanna Larsson (SWE)-Romina Oprandi 


(SUI) 6-3, 3-6, 7-5 

Simona Halep (ROM)-Carla Suarez 
Navarro (ESP) 6-2, 6-3 

Urszula Radwanska (POL)-Kurumi Nara 
(UPN) 6-2, 6-4 

Marion Bartoli (FRA)-Kimiko Date- 
Krumm (JPN) 6-1, 6-4 

Francesca Schiavone (ITA)-Yaroslava 
Shvedova (KAZ) 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 
Tamira Paszek (AUT)-Camila Giorgi (ITA) 
6-4, 6-3 

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)- 
Chanelle Scheepers (RSA) 6-4, 4-6, 7-5 


SEPAK BOLA 
LA LIGA 


Pertandingan Minggu (23/9) 

Real Mallorca 2-0 Valencia 

Levante 2-1 Real Sociedad 
Atletico Madrid 2-1 Valladolid 

Athletic Bilbao 0-0 Malaga 

Rayo Vallecano v Real Madrid ditunda 


Klasemen La Liga 

Barcelona 55 0 0 14315 
Real Mallorca 5320 7311 
Malaga 5320 6-211 
Atletico Madrid 431 011-510 


Real Betis 
Sevilla 

Rayo Vallecano 
Levante 
Deportivo La Coruna 
Celta Vigo 
Real Zaragoza 
Valladolid 

Real Sociedad 
Valencia 
Athletic Bilbao 
Real Madrid 
Getafe 
Granada 
Espanyol 
Osasuna 


AAA RAN NN NN 
SS OPEN NN EN NW 
PEN NN SS We NO 
SW WN NW Www on Oo 


Klasemen Serie A 
Juventus 4 
Napoli 4 
Lazio 4 
Sampdoria 4 
Fiorentina 4 
Inter Milan 4 
Genoa 4 
Atalanta 4 
Catania 4 
Roma 3 
Torino 4 
Parma 4 
Udinese 4 
Bologna 4 
AC Milan 4 


HPN NN WWW 
ME EA DD 5 


uve Pertahankan Predikat 


Pembuktian Guagliarella Berikutnya di Kandang Fiorentina 


MILAN, SENIN — 
Menyandang predikat 
tak terkalahkan di Serie 
A sejak musim lalu 
membuat Juventus 
semakin tertantang. 
Striker Fabio 
@uagliarella berharap 
mampu 
mempertahankan 
predikat itu saat dijamu 
Fiorentina, Selasa 
(25/9). 


@uagliarella, penyerang ber- 
wajah manis itu, berharap bisa 
menunjukkan kepada Juventu: 
dialah pendongkrak pamor tim- 
nya di kandang Fiorentina, Stadi- 
on Artemio 
z6. Tiga hari p 
2-0 atas Chievo Verona, 
pekan lalu, adalah waktu yang 
cukup bagi Juventus untuk me- 
mantapkan posisi dan formasi. 
@vagliarella, yang juga berpe- 


anchi, kota Karat 


yakin 
dengan s . Striker 
berusia 20 tahun itu mengalami 
masa sulit musim lalu setelah 
menjalani operasi ligamen di lu- 
tut, Ia kembali dengan berse- 
mangat musim ini dan menyum- 
bangkan satu gol saat melawan 
Chelsea di Liga Champions, pe- 
kan lalu. 


Pembuktian 


Laga melawan Chelsea men- 
jadi pembuktian bagi @uaglia- 


rell. Carrera memberinya 'ke- 
sempatan menggantikan Sebas- 


tian Giovinco menjelang laga ber- 
akhir. Tidak mengecewakan, le- 
wat golnya pada menit ke-80, ia 
menyamakan kedudukan men- 
jadi 2-2 di Stamford Bridge. 
Pembuktian berikutnya, pe- 


main bernomor punggung 27 itu 
mbahkan dua gol tan- 
t menjamu Chievo 
ri lalu, 


"Ini adalah 
ang luar 


Verona tiga ha 
satu de 
4 dalam hidup 
saya ingin menunjukkan bahwa 
iap, dan saya berhasil,” ka- 
ya seusai pertand 
Gus agliarella meri bangga 
penonton yang riuh mem- 
berinya tepuk tangan sambil ber- 


AP PHOTO/GREGORIO BORGIA 


Pemain Lazio, Lionel Scaloni (kiri), menekel pemain Genoa, Juraj Kucka, pada laga Serie A di Stadion Olimpiade Roma, Minggu (23/9). 


Genoa menang 1-0, 


diri. "Ttu berarti mereka meng- 
yang 
ain bertinggi ba- 
dan 180 sentimeter itu, 
Kepuasan itu muncul setelah 
masa kelam yang panjang, yang 
digambarkan Ouagliarella seba- 
gai terowongan tanpa akhir, sej 
ia cedera. Ki 


kemampuan membuat Guagli 
rella mampu kembali. Tak ada 
keraguan, Saya saat ini tidak bisa 
disebut fenomer 
tahu bakat 
Jadi, ketika $ 


tanya, 
Hasil akhir Serie A hingga 
Minggu malam menunjukkan ri- 


I terberat Juve tid: 
cemerlang penampilannya. Na- 


poli kini dua poin di bawah Juve 
setelah ditahan imbang Catania. 
Lazio dipermalukan di kandang 
oleh Genoa, dan Sampdoria me- 
il Il melawan Torino, 
Milan dan Inter Milan, 
duo klub raksasa di Liga Ttalia 
yang paling diwaspadai, juga ter- 
puruk, kalah semua. Inter 
enam poin di bawah Juve dan 

ilan terperosok ke peringkat 


Juve memenangi empat laga, 
yakni mengalahkan Parma 2-0, 
Udinese 4-1, Genoa 3-1, dan ter- 
akhir Chievo Verona 2-0. Musim 
lalu, Juve tidak terkalahkan di 38 
laga dengan 23 kali menang dan 

5 kali seri, 


Tidak pongah 


Semua fakta menunjukkan Ju- 


ve sangat mampu menaklukkan 
Fiorentina malam ini waktu 
setempat. Akan tetapi, CEO 


Juve Giuseppe Marotta enggan 
untuk pongah. Meski ia bangga 
tas apa yang telah dicapai tim 
sejauh ini, liga masih terlalu pan- 
ng untuk diramalkan. "Berba- 
haya membuat prediksi (ketik: 
1 empat laga dijalani)” ka- 
tanya, 

Fiorentina dan Juventus ada- 
lah musuh bebuyutan selama be- 
berapa dekade. Pertemuan ke- 
duanya selalu sengit. 
ya akan melebur pada per- 
tandingan ini, memberikan se- 
muanya untuk tim. Namun, se- 
mua suporter Viola berkata ke- 
pada saya, ini hanyalah gim yang 
lain seperti biasa. Yz tahu 
itu," kata penjaga gawang Fioren- 


tina, Emiliano Viviano, 

Viviano menambahkan, ia 
bertemu dua suporter ber 
sekitar 70 tahun ketika berj 
menuju tempat latihan. "Mereka 
sangat berharap kami 
mengalahkan Juventus. Jika ka- 
mi bisa, saya akan mentraktir 


makan semua anggota skuad,” 
tuturnya 
Gambaran itu menunjukkan 


tak 


mengalahkan Juventus 
mudah, "Kami harus menyes 
aikan diri dengan irama mei 
lalu mencetak gol. Kami 
akan melakukan itu, bahkan me- 
lawan tim terbaik di div 
Viviano, Bahkan, Pelatih 
Milan Massimiliano Allegri ber- 
ujar, kini hanya Juventus yang 
benar-benar impr 


(AP/AFI P/IVV) 


Chievo 11035 7 3 
Cagliari TOL A3 
Pescara 401 3310 1 
Palermo 4013 81 
Siena Lk AA 
BALAP SEPEDA 
KEJUARAAN DUNIA ROAD 

Belanda, Minggu (23/9) 


Road Race 267 km Putra Senior 

1, Philippe Gilbert (BEL) 6 jam 10 menit 
41 detik 

2, Edvald Boasson Hagen (NOR) 

3. Alejandro Valverde (ESP) 


LIGA SPANYOL 


Pil-pil Pahit 


4, John Degenkolb (GER) 

5. Lars Boom (NED) 

6. Allan Davis (AUS) 

7. Thomas Voeckler (FRA) 

8, Ramunas Navardauskas (LTU) 


Road Race 128,8 km Yunior 

1, Matej Mohoric (SLO) 3 jam 00 menit 
48 detik 

2. Caleb Ewan (AUS) 

3. Josep Rumac (CRO) 

4, Federico Zurlo (ITA) 

5, Jonathan Dibben (GBR) 

6. Kevin Deltombe (BEL) 

7. Thomas Boudat (FRA) 

8. Tom Bohli (SU) 


Kekalahan 


Terus Hampiri Valencia 


BARCELONA, SENIN — 
Sungguh awal musim nan lambat 
bagi tim wakil Spanyol di Liga 
Champions, Valencia. Tim asuh- 
an Pelatih Mauricio Pellegrino 
itu menelan kekalahan kedua da- 
ri lima pertandingan awal Liga 
Spanyol musim ini. Mereka kalah 
dari tuan rumah Real Mallorca, 
0-2, di Stadion Iberostar, Minggu 
(23/9) atau Senin dini hari WIB. 
Kekalahan itu merupakan 
yang kedua dalam lima hari ter- 
akhir setelah takluk 1-2 di markas 
Bayern Muenchen di Liga Cham- 
pions. Hasil itu membuat "Los 
Che”, julukan Valencia, terpuruk 
di peringkat ke-14 dengan nilai 
lima. Sebelum itu, mereka kalah 
0-1 di kandang Barcelona. 
Saat laga baru berjalan delapan 
menit menghadapi Mallorca, ga- 
wang kiper Diego Alves kebo- 
bolan gol Victor Casadesus. Stri- 
ker berusia 27 tahun dan mantan 
bomber timnas U-20 Spanyol itu 
juga ikut andil bagi gol kedua 
Mallorca yang dilesakkan pemain 
cadangan Angel Arizmendi pada 
menit ke-55 
Bagi Mallorca, ini kx 
ketiga beruntun sekali 
gaskan penampilan impresif me- 
reka pada awal musim ini, De- 
ngan kemenangan itu, tim 
an Joaguin Caparros t 
menempel pemuncak klasemen 
sementara, Barcelona, di posisi 
kedua dan hanya terpaut empat 
poin. 
Sepanjang 90 menit itu, para 
pemain Valencia memiliki pelu- 
ang mencetak gol. Namun, kiper 
Mallorca, Dudu Aouate, tampil 
cemerlang lewat sejumlah pe- 
nyelamatan gawangn: 
"Mungkin kami bis 
cang (liga) karer 
gaskan lagi, tim ini ambisiu 
kata Capari 
"Meski demikian, kami harus 
tetap mempertahankan agar kaki 
kami tetap menempel kokoh di 
bumi karena ada fase naik dan 
turun dalam sepak bola, Jalan 
terbaik melangkah adalah fokus 
dalam jangka pendek, seperti pa- 
da laga berikutny: 
Mallorea menjadi 
dari enam tim musim ini yang 
belum terkalahkan selain Bar- 
celona, Malaga, Atletico Madrid, 
Sevilla, dan Deportivo La Coruna. 
Malaga mempertahankan status 
tak terkalahkan setelah menahan 
tuan rumah Athletic Bilbao, 0-0, 
dan menyamai nilai Valencia. 
Tim lain yang belum terka- 
lahkan, Atletico, mencatat keme- 


nenangan 
mene- 


a menggun- 
a mene- 


nangan ketiga beruntun dengan 
menekuk Valladolid, 2-1. Gol ke- 
menangan Atletico diceploskan 
striker Radamel Falcao melalui 
titik penalti, Bek Diego Godin 
membuka kemenangan Atletico 
melalui golnya, menit ke-31. 

Lewat tendangan mencungkil, 
pemain belakang itu memperli- 
hatkan kualitas sentuhan striker 
yang dimilikinya. Hal-hal seperti 
ini yang membuat Atletico men- 
jadi tim yang paling subur men- 
tak gol setelah Barcelona, de- 
ngan 1 gol dalam empat laga. 

Peran menceploskan gol tetap 
tugas utama Falcao dan berhasil 
dia pertahankan lewat gol penalti 
menjelang turun minum. Penye- 
rang asal Kolombia itu kini me- 
ngoleksi delapan gol di semua 
ajang. 

Di babak kedua, gawang kiper 
Atletico, Thibaut Courtois, kebo- 
bolan gol Alberto Bueno. Walau 
kemasukan gol, Courtois menuai 
pujian Pelatih Diego Simeone. 
Saya mengucapkan selamat 
kepadanya. Setelah berbuat 
lah, dia tahu bagaimana 
bereaksi dan menyelamatkan ga- 
wang dengan berkualitas. Dia pe- 
main terbaik laga ini,” ujar Si- 
meone, 


Gol debut Martins 
Di Valencia, Levante mencatat 
enangan kandang atas Real 
telah tertinggal O-1 di 
tama melalui gol hasil 
tendangan jarak jauh David Zu- 
rutuza menit ke-23, Mantan stri- 
ker Newcastle United, Obafemi 
Martins, jadi penentu kemenang- 
an Levante lewat gol dalam debut 
penampilannya, menit ke-86. 
Sekitar 20 menit menjelang 
laga bubar, Jose Barkero sukses 
kusi penalti dan mem- 
buat skor imbang 1-1. Martins, 
yang turun sebagai pemain 
dangan di babak kedua, mem- 
bayar kepercayaan pelatihnya de- 
ngan menceploskan gol hebat 
dan penentu kemenangan. 
Martins memaksimalkan ke- 
cepatannya kala mengejar bola 
hasil umpan panjang Sergio Bal- 
lestero, menyundul ke depan dan 
akhirnya melepaskan tendangan 
dramatis, Dia pun selebrasi de- 
n salto. 
k latihan pertama, 
melihat Levante bukan klub kecil 
seperti yang dipikirkan sebagian 
orang dan saya sangat bahagia 
tampil di sini,” kata Martin, 
juga pemain timnas Nige: 
(AP/RRUTEI 


RASISME 


Mulutmu adalah Harimaumu, John... 


antan kapten tim na- 
Msosu Inggris John 
Terry, dengan berat ha- 


ti menghadapi sidang komite di- 
siplin Football Association, Se- 
nin (4/9) pagi waktu setempat. 
Sidang itu digelar di kantor pu- 
sat FA di Stadion Wembley, 
London utara. 

Peribahasa mulutmu adalah 
harimaumu pas betul untuk 
Terry yang tersandung m: 
karena ucapan bernada rz 
terhadap pemain @ueens Park 
Kanan Anton Ferdinand. Pe- 
itu sudah lumayan lama, 


Oktober 2011, tetapi persoalan 
adu mulut itu belum selesai 

Pemanggilan terhadap bek 
senior klub Chelsea itu hanya 
berselang sehari setelah Terry 
memutuskan hengkang dari tim 
nasional Inggris. Terry keluar 
dari tim "Three Lions” sebagai 
wujud protesnya atas pemang- 
gilan FA. 

Terry merasa dipojokkan wa- 
lau tuduhan perbuatan kriminal 
terhadapnya tidak terbukti, Me- 
nurut Terry, pemanggilan oleh 
FA membuat dia tersisih dari 
tim nasional. 

”Saya sudah dinyatakan tak 
bersalah oleh pengadilan. 
Mengapa FA terus mengejar sa- 
ya dengan tuduhan lain? Aki- 
batnya saya tak bisa dipertahan- 
kan di tim nasional,” kata Terry. 

Setelah memutuskan mundur 
dari tim nasional Inggris, Terry 
akan fokus membela Chelsea. Ia 
akan tampil habis-habisan di 
ajang Liga Inggris dan turna- 
men-turnamen di Eropa. "Saya 
ucapkan terima kasih atas du- 
kungan para suporter dan klub 


-.$ 


Ap PHOTO, 


Bintang klub Chelsea, John Terry (kanan), terlibat adu mulut 
dengan striker Stoke City, John Walters, dalam sebuah laga, Sabtu 
(22/9). Terry mundur dari tim nasional setelah merasa dipojokkan 


oleh penyelidikan FA. 


Chelsea kepada saya,” ujarnya. 
Secara terpisah, Sekretaris 
Jenderal FA Alex Horne meno- 
lak jika FA dituding sebagai bi- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ang keladi mundurnya Terry. 
“Itu keputusan (Terry) pribadi. 
Kami tidak melihat ada hubung- 
an antara pemanggilan FA dan 


posisi Terry di tim Inggris. Ma- 
salah pemanggilan dan keputus: 
an Terry mundur dari tim na- 
sional adalah dua masalah yang 
berbeda,” kata Horne. 

Pelatih tim nasional Inggris, 
Roy Hodgson, prihatin atas ke- 
putusan Terry. Apalagi, hubung- 
an Hodgson dan Terry cukup 
hangat. "Saya berterima kasih 
komitmennya terhadap tim 
nasional, Namun, saya kecewa 
karena kehilangan pemain de- 
ngan pengalaman internz 
ya Kei 


Selalu membantah 


Terry membantah bahwa dia 
pernah mengucapkan kata-kata 
bernada rasial terhadap Anton 
Ferdinand. Terry berharap pu- 
n pengadilan akan menye- 
an persoalan tersebut, 
tetapi ia keliru. FA merasa perlu 
mendengar langsung keterangan 
Terry. 

Para pendukung Terry ber- 
pendapat, FA seharusnya tidak 
usah memanggil Terry karena 
toh putusan pengadilan sudah 
membuktikan Terry tidak ber- 
salah. Putusan pengadilan ter- 
sebut semestinya menjadi pedo- 
man bagi FA. Namun, FA ber- 
geming. 

Terry bukan tidak mungkin 
akan menerima nasib seperti 
pemain Liverpool, Luis Suarez, 
yang dilarang bertanding dela- 
pan kali karena ucapan bernada 
rasial terhadap pemain Man- 
chester United, Patrice Evra, Ini 
olahraga, tiada ruang untuk pe- 
main yang gemar mengumbar 
ucapan rasial. (AFP/WAD) 


9 


Tangguh Expansion Project - Onshore 
(LNG Plant and Its Associated Facilities) 


ANNOUNCEMENT OF PREOUALIFICATION FOR 


bpmigas 


BID No. 4420000171 


BP Berau Ltd. invites potential contracting companies or consortiums to participate in the pre-gualification process for Bid 
No. 4420000171. This bid hall refer to Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-I/PTK/1/2011, the work procedure guideline on supply 
chain management for Contractor Cooperation Contract BPMIGAS. 


GENERAL SCOPE OF WORK 


BP Berau Ltd, In Its capacity as Operator of Tangguh LNG Plant, Is currentiy undertaking a significant expanslon of the existing 
Tangguh LNG faciliy, called The Tangguh Expansion Project, located in Bintuni Bay West Papua, Indonesia. Tha existing facllity 
consists of 2 x 3.8Mpa trains of a Liguefled Natural Gas (LNG) plant, with associated onshore Infrastructure, two offshore platforms, 


pipelines and wells. 


The Tangguh Expansion Project will include Onshore and Offshore tacilities, where the Onshore expansion Is proposed to include 
an additional 3.8Mtpa LNG train, Onshore Receiving Facilties (ORF), an additional LNG jatty, LNG storage tank, condensata storage 
tank, applicabie utilties and flares. In addition, marine and onshore Infrastructure to support logistics and the increase in the temporary 
and permanent workforce is proposed to be part of the work scope. 


This pre-gualiication relates to the tender of Front End Engineering Design (FEED) and the Engineering Procurement & Construction 
(EPC) for the Onshore expansion works. The new LNG facilities and associated utilties wil be located adjacent to the existing plant 


on the Tangguh site in West Papua, 


This pre-gualfication precedes the tender process which Is divided Into iwo (2) stages: 
2“ inge 1. To soloci Wo (2) Onshore LNG PEED coniracior Io exacuta FEED works In parall A dalverabla of ihe FEED scope 


will be an EPC prof 


posal 
Stage 2. Tooloci One () of Iho Wo (2) Onshore LNG FEED coniraclors (oalecto In stage 1) to perform the subseguont Onahore 
EPC contract, which includes engineering procurement and construcdiion work and certain support services in the Commissioning, 


Start-Up, and early operating phase 


This pre-guallfication exercise addresses the FEED and EPC contracts. The tender process subseguent to this pre-gualfication 


exercise will focus on the FEED work but will address 
performing the LNG Plant and its assoclated facilitles FEED and EPC works, elther individually or in a consortium with 
respective laws, regulations and guidelines which prevall within Indonesia. Ir 


compiianca with the 


reguirements for the EPC contract. Interested parties must be capable of 


others, in full 
Interested parties must have experience, 


skilled personnel and other resources available In a timely manner to efficientiy perform the various scopes and phases of Work as 
further explained In the pre-gualfication document. Only potential bidders who have passed this pre-gualfication process shall be 
Invited to partcipate in further tender process for FEED and EPC for the LNG Plant and its associated faclties works. 


Na SUBJECT 


BID NO. | aUALIFICATON 


WORK 
CLASSIFICATION 


PROPOSED LOCAL CONTENT 
TARGET (FOR FEED AND 
EPC CONTRACTS) 


. JONSHORE LNG FEED AND EPC 
CONTRACT FOR TANGGUH. 
EXPANSION PROJECT 


I4420000171| BIG ScALE 


COMPANY 


B.01.04. Onshore 
Production 
Facilities 


359 


/AI potential bidders who are interested In participating In this pre-guallfication process must record their interest by ragistering and 


submitting the following reguirements: 
1. Application letter to participate 


. Companys shareholder / Consortium member structure 

. Company / Consortium Organization chart 

.. Valid original and coples of appllcable business licanses (SIUP/IUT) 

.. Valid original and coples of Certificate of Company's Registration (TDP) 
.. Confirmation letter of bidders' commitment to achieve minimum Local Content reguiremant as raguested above, signed over 


stamp Rp. 6000 


“The above documents must be submitted to 


Registration period 


Pregualffication document shall be available from: 


The 


BP Berau Ltd. Procurement Committee 


Perkantoran Hijau Arkadia, Tower D, 191 Floor 
Jl. TB Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 


INDONESIA 


124 September — 28 September 2012 (9.00 am to 1.00 pm each day) 


aatthe above address 


atthe above address 


detail bank account will be provided in the invitation letter to bidders. 


Jakarta, 25 September 2012 
BP Berau Ltd. Procurement Committee 


1 October 2012 to 3 October 2012 (9.00 am to 1.00 pm each day) 


pre-gualfication document will be provided after payment of Rp.500,000 (Five Hundred Thousands Indonesian Rupiah) and the 


KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO 
SUNG-B 


Membuat Album 


okalis asal Korea Sel: 
) berkat video audis 
Korea's Got Talent”, Sung-Bong Choi 


(22), belakangan ini semakin sibuk. Sosok 
dalam acara yang bisa dinikmati lewat You- 
tube dan menyentuh dunia itu rupanya ba- 
nyak menda pat tawaran manggung. 

Di sisi lain, Sung-Bong Choi juga harus 
berkonsentrasi untuk menyelesaikan pem- 
buatan album pertamanya. Semua itu harus 
dijalaninya di tengah jadwal manggung yang 
rapat. 

"Ini merupakan album pertama. Album ini 
berisi lagu-lagu soundtrack sebuah film. Al- 
bum ini bakal diluncurkan bersamaan (de- 
ngan filmnya), kata Sung-Bong Choi di Ma- 
kau, Jumat (21/9). 

Video audisinya yang berjudul Fomeless 
Boy Steal The Talent Show sudah ditonton 
62,6 juta kali. 

Kesempatan di Makau menjadi penam- 
pilan langsung pertamanya di luar Korea 
Selatan setelah dia menjadi juara kedua dalam 
ajang pencarian bakat itu tahun lalu, 

Ta membawakan tiga lagu pada 
kan malam pertemuan pel $ Asia dalam 
Asia Entrepreneurship Forum yang digelar 
lembaga Enterprise A: lah satu lagu yang 
dilantunkannya "Nella Fam 

Sung-Bong Choi mengakui, kehidupannya 
kini jauh lebih baik. Dia tidak lagi hidup di 
kolong gedung dan toilet umum, Dari ber- 
jualan asongan, kini ia membangun karier dan 
kehidupan sebagai penyanyi. (BEN) 


ING CHOI 


an yang terkenal 
acara berjudul 


ara ma- 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


CLAIRE DANES 


Aktris Terbaik 


i tengah 

kegem- 

biraan- 

nya 

me- 

nyambut anak pertama, 
aktris Claire Danes (33) 
meraih penghargaan se- 
bagai aktris terbaik pa- 
da ajang Emmy Awards 
2012. Aktingnya dalam 
serial Homeland mem- 
buat dia meraih peng- 
hargaan aktris terbaik 


kategori drama serial. (1996). 


Homeland mendapat empat penghargaan 
dalam Emmy Awards 2012. Selain untuk 

aktor dan aktris terbaik, 8 
psikologi perang ini mendapat peng- 


Serial ini bercerita tentang agen 
CIA, Carrie Mathi 
mencurigai Nichol 
Lewis) sebagai mata 
supkan ke Amerika. (CONTACT! MUSICA OM/SIE) 


Saat maju ke panggung untuk menerima penghargaan 
tersebut di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 
Minggu (23/9), Danes mengucapkan terima kasih kepada 
sang suami, aktor Hugh Dancy. 

”Suamiku, cintaku, hidupku, ayah dari bayiku, aku 

tidak bisa melakukan ini semua tanpamu. 
Aku mencintaimu dan bersyukur untuk 
hadiah ini. 
tanpamu,” 
lahkan aktris Elisabeth Moss. 

Dia juga menyanjung lawan mainnya 
dalam Homeland, Damian Lewis, yang me- 
raih penghargaan aktor terbaik kategori drama, 

”Dia memakai trik yang hebat untuk me- 
ringkus penji: 
secara manusiawi, 
lewat aktingnya dalam Romeo and Juliet 


emua ini tak ada artinya 
ujar Danes yang menga- 


at dan memperlakukan mereka 
" ujar Danes yang populer 


ial thriller 


ai film drama dan ske- 


n (Danes), yang 
Brody (Damian 


AP PEOTO/INVISION/JORDAN STRAUSS 


KOMPAS/NASRULLAH NARA 


kia ig 
WI HUGHES 


Dongeng di Restoran 


ama tak muncul di layar te- 
Ls pembawa acara Dewi 
Hughes (41) rupanya punya 

kesibukan baru. Duta Pendidikan 
Anak Usia Dini Nonformal dan 
Informal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan ini setahun ter- 
akhir giat mendongeng di restoran 
cepat saji KFC. ET 

”Saya tertantang untuk mendo- 
ngeng dengan tema yang kontekstual sama dunia 
anak. Bukan perkara mudah untuk mencari 
pengajar yang paham karakter anak-anak pra- 
sekolah,” ujar perempuan kelahiran Tabanan, 
Bali, 2 Maret 1971, ini di Jakarta, Jumat (21/9). 

Melalui Dewi Hughes International Foun- 
dation, istri dari Roy Immanuel ini telah men- 
dirikan 25 tempat layanan pendidikan anak 
usia dini (PAUD) di Indonesia bagian barat, 
Unitnya tersebar di gerai KFC di Medan hingga 
Jakarta dan sekitarnya. 

Kini, atas dukungan Kemdikbud, ia me- 


Oem 


ngembangkan layanan serupa di 
Indonesia bagian timur. Kelak, di- 
targetkan totalnya mencapai 100 
unit. 

Mendongeng hanyala Ih satu 
menu layanan yang diberikan kepada 
anak-anak usia pra-TK. Menu lainnya 
adalah berinteraksi antarmanusia de- 
ngan beragam latar belakang agama 
dan budaya. Uniknya, orangtua di- 
wajibkan ikut mendampingi si anak. 

Layanan ini lekat dengan parenting, semacam 
pelatihan kepada orangtua untuk menangani 
anak usia balita dengan orientasi pengenalan 
lingkungan dan pembentukan karakter. 
ada ibu-ibu ngerumpi di luar ruang 
, mendingan ikut mendampingi anaknya 
di tempat belajar,” ujar Hughes. 

Berhubung tempatnya di restoran, etiket 
makan pun diajarkan, termasuk memperke- 
nalkan anak pada beras dan sayuran organik. 
(BAY/NAR) 


KOMPAS/LUCKY PHANSISKA 


BUSYRO MUAODDAS 


Selalu 
Diperbaiki 


ntuk ukuran seorang pemimpin 

| lembaga negara, rumah Wakil Ke- 

tua Komisi Pemberantasan Korup- 

si Busyro Mugoddas (60) di daerah Niti- 

kan, Yogyakarta, relatif sederhana. Di ru- 

mah inilah Busyro setiap pekan menyam- 
bangi keluarga, istri, dan ketiga anaknya. 

Selama hari kerja, mantan Direktur 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Islam In- 
donesia itu berada di Jakarta. Dia me- 
nunaikan tugas sebagai salah satu ko- 
misioner Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 

Saat bertamu ke rumahnya di sela-sela 
pertemuan tahunan South East Asia-Par- 
ties Against Corruption di Yogyakarta, 
beberapa waktu lalu, Busyro langsung me- 
kan kipas angin di ruang tamu begitu 
melihat tamunya kegerahan. 

Mengapa ia tidak memakai pendingin 
ruangan mengingat udara di Yogyakarta 
pun relatif panas? Busyro cuma terse- 
nyum dan menjawab dengan enteng, "AC 
(air conditioning) di rumah sedang di- 
perbaiki 

Tentu jawaban Busyro itu tidak serius 
dan setengah berkelakar karena memang 
sama sekali tidak ada pendingin ruangan di 
rumahnya. 

Belakangan, si tamu baru mengetahui 
bahwa jawaban "AC rumah sedang di- 
perbaiki” tersebut memang selalu diberi- 
kan Busyro setiap kali tamunya bertanya 
heran mengapa hanya ada kipas angin di 
rumah mantan anggota Komisi Yudisial 
itu... (BIL) 


“Pandanglah fluktuasi bursa saham sebagai sahabat, 
—. bukannya musuh...” 


Indonesia 
Financial 


Di tengah ketida 
akan menghadapi Nuktu 
13. Namun, di tengah fluktuasi, tetap 
ategi 


tnya, Investor harus memilik 


Dapatkan tips lengkap inve aham dan 
reksadana dari para pakarnya di seminar 


dan seri workshop IFEF 2012 


Seminar 
Workshop 


FE 2012 
OG bike ss 


PUKUL 06.30 - 1230 WIB ad aa. 
Prospek Investasi Saham 2013 


Ian ekonomi dunia, Investor 

modal di tahun 

Ja peluang 
g Jitu 


Dapatikan gambaran kondisi terkini krisis ekonomi Uni 
Eropa dan AS berikut pengaruhnya bagi Indonesia, 

Singkap sektor industri dan emiten yang prospektif secara 
fundamental maupun teknikal, Simak langsung kebijakan 


PUKUL 08.30 - 1230 WIB 


Workshop | berinvestasi saham ala Lo Kheng Hong, investor Individu 
Kolaborasi Bisnis & Investasi | “3 sering dijuluki Warren Buffet Indonesa 
ala Income Pentagon (O Dr. Adrian Panggabean 
Pembicara: #8 (Head Intermediary Business, Schroders) 
Lyra Puspa, Ir, MM, CEP", OWP”, WCH", ACC (Pillar) .$ Norico Gaman 
: 2 d of Research BNI Securiti 
Kombinasi strategi Bisnis dan Investasi yang selama ini yua| "# (Head of Researc urities) 
dijatankan oleh para orang kaya, dirangkum menjadi M. Alfatih CFTe, 
konsep yang mudah ditiru. & International cortihed technical analyst, 
Rp 900.000”) VP PT Samuel Securities) 
rn Lo Kheng Hong (Investor Individu yang sukses) 


"ut $ Orang pembayaran bertama/tambangan 
Jd 
sah “ hat 


Investasi tavestuai 


Obiktotan "s2 Vania Ne O es 
PUKUL 0020 - 1800 WB 0 Workshop geet 


Meraa “. 


2. 2 Pukul 08,30 - 12.30 WIB Analisis Fundamental 
Bijak Berinvestasi Reksadana Pukul 13,30 - 17.00WIB Analisis Teknikal 


mengenal Investasi reksadana Aa 
memilih reksadana juara Strategi Fundamental dan 
strategi investasi reksadana Teknikal Berinvestasi Saham 


Lukas Setia Atmaja - Analisis Praktis Fundarnental Perusahaan 

(Center for Finance & Investment Reserach 

Prasetya Mulya Business School) 

Hok 1 - 234 Trading Plan Berdasar Analisis Teknikal 

(Detektif Saham dan Analisis Teknikal) 

Michael Steven - Money Management 

(Direktur Utama Kresna Securities) Rp 1.200.000”) 
Il “utk Orang pembayaran beramarcmbongan PT P0 


Parto Kawito MM, CFP", OWPTM, 

Direktur PT. Infovesta Utama 

Edbert Suryajaya, 

Rp1.000.000”) Riset Analis PT. Infovesta Utama 
periang 


"utk 5 Orang pembayaran bertamahombongan 


Costa Victoria Departures from Singapore 


kunjungi website kam | Port Klang 8 Malacca Langkawi 8 Penang Kuantan, Bangkok, Koh Samui | 
ifef.kontan.coid aa aa NN 
Disc 20x, Dis100x, Nov 21, Dec 5, 19, Jan 2 Nov 17, Dec 1, 16,61) Nov 24, Dec 8,2) 


— Kontan Value Card NI Kownpas Gramedia - 
Gedung KONTAN si Ml aa kn (TT 
an Lama No, 1119 Ju BO DFF Us 50 
sai "aja Cmunse Fan£ On OMAp CAK : 
021 5333 166 Ikutijuga on 2nd cabin Roora ind to go NN 


UUSDSO on board credit 


(kon your account gag) 


Mae at ga IU dalan Io pe pen oo bo ad sb 1 pb Te pke cacad format coret emo rw sb che wb lo 


INANCIAL 3 
DIAGNOSIS $ 


byIFPo ON 


021 536 1289/021-535 7636 


03) : 0818856385 | gusr 


apply toAl salings muranbebookcmCoraCrukenkanudie 
Sana aan 


CHANGI 


Rekei 
lekening: airport singapore 


0811936069 | lucky.alangk c BCA KCP Pe 


Jidany 
rmata Hijau 
dosko a/n PT Mediatam: 
No.Rek. 17 


F na Ka el hain ayina md Tar Ori TN Woman ca GA Combine 


Adele gg fa bin anon ps Ay de Im ai mpe gm cl TC PL ing ea ang lali Bong 


baba Ai Cosia Vetori ani Dewe 17 Nop aa TI roman can gl combine Wi rear 
2x GD go ono co ap re vb Reload sat Ta CM boin Reteral pora beo ono adi pt mewallne 
teeerad ta 2 o Be na pan aa aa 
v0 " «io 
100 2 IX 'O kpei Fornomcvaton pena confet 


mandiri Panen Tour "Tek (021) 3855388 Menara Tel: (021)5220494 -AVS Indonesia Tel: (021) 29079792 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gaya Hidup Sehat 
Kaum Muda 


HAL 34 


KOMPA 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


Memasuki Era Bingung 
Fotografi Digital 


HAL 36 


33 


Pengantar Redaksi 

Pure Saturday adalah salah satu 
band indie yang berhasil mencuri 
perhatian masyarakat pada tahun 
1996. Segera setelah dilempar ke 
pasaran, single mereka yang ber- 
judul "Kosong", sukses melam- 
bungkan nama Pure Saturday da- 
lam panggung musik Tanah Air. 

Sempat vakum beberapa saat, 
hingga kehilangan vokalis seka- 
ligus pendiri band ini, Pure Sa- 
turday yang telah berusia 15 tahun 
sekarang diawaki Adhitya "Adhi" 
Ardinugraha (gitar), Ade Purna- 
ma (bas), Satria "Tyo" Nurbam- 
bang (vokal, gitar), Yudhistira 
”Udhi” Ardinugraha (drum), serta 
Arief Hamdani (gitar, vokal). 

Bulan Mei 2012, Pure Saturday 
merilis album baru mereka, G7 
Album tersebut sekaligus sel 
bukti eksistensi mereka di dunia 
musik 


Sebagai band indie, faktor apakah 
yang menghambat perkembangan mu- 
sik indie di Tanah Air? 

(Adrian Hernando, 
xxx@yahoo.co.id, Cirebon) 

Menurut kami (Pure Saturday), per- 
kembangan musik indie di Tanah Air 
malah jauh lebih baik sekarang di- 
bandingkan dengan era 1990-an, $ 
karang ini musik indie jauh lebih ber- 
agam. Apalagi sekarang pun para pe- 
musik indie dibantu dengan adanya 
internet, 

Kalau maksud Anda, kenapa kami 
tidak bisa bersaing dengan para mu: 
mainstream, mungkin karena jalur in- 
die bi: dipilih oleh band yang 
nya lebih sektoral atau 
memiliki pangsa pasar tertentu yang 
spesifik. 


Kalau boleh tahu, apa inspirasi Pure 
Saturday saat menciptakan lagu "De- 
sire”? Menurut saya, lagu itu sederhana, 
tetapi dalam maknanya. 

(Agung Septian, xxx@gmail.com) 

Terima kasih Mas Agung. Seingat 
kami, waktu itu sekitar awal tahun 
1990-an adalah masa pembuatan al- 
bum pertama kami. Itu termasuk lagu 
”Desire”, dan semua lagu dalam album 
itu mengalir begitu 

Lagu ”Desire” idenya datang dari 
Suar (mantan vokalis Pure Saturday). 
Dia punya melodi dan liriknya, terus 
digarap bareng. Jadilah lagu “Desire”. 
Inspirasinya sih pasti dari musik yang 
kami dengarkan sehari-hari pada waktu 
itu, seperti The Cure, Sting, atau U2, 


Pure Saturday baru meluncurkan al- 
bum baru Grey, apa yang membedakan 
album ini dengan album kalian lain- 
nya? 

(Shanty Maharani, 
xxx@ymail.com, Bontang) 

Waktu kami mau mengumpulkan 
materi untuk album Grey, kami ber- 
usaha berani untuk mencoba meng- 
ambil referensi lain yang dapat me- 


€ Grub Band Indie Asal: Bandung 
Berdiri: 1994 
# Genre: Indie Pop 
€ Personel: 
- Aditya Ardinugraha (gitar) 
- Yudistira Ardinugraha (drum) 
- Ade Purnama (bas) 
- Arief Hamdani (gitar) 
- Satrio Nurbambang (vokal, gitar) 
@ Diskografi: 
- 1996: Pure Saturday (Album) 
- 1997: Indonesia Best Alterna- 
tives (Album Kompilasi) 
- 1998: Banga (Single-Bandung) 
- 1999: Utopia (Album) 
- 2001: Pathetic Waltz (Mini Al- 
bum) 
- 2004: Buka (Single) 
- 2005: Elora (Album) 
- 2007: Time for a Change Time to 
Move On (Album) 
- 2012: Grey (Album) 


Sumber: Litbang Kompas/DEW 


Ae St 


mengaruhi karya kami, seperti Ma- 
rillion, Genesis, Pink Floyd, dan Deep 
Purple, 


Sebenarnya, kecintaan kami pada 
musik era rock lama bisa dinikmati 
dalam album-album sebelumnya. Na- 
mun mungkin untuk album Grey ini, 
kami berusaha lebih menonjolkan in- 
Jluence kami pada era tersebut. Alas 
annya simpel saja sih, karena kita cinta 
musik seperti itu, 


Lagu-lagu band Indonesia yang ada 
di kompilasi pribadi saya berasal dari 
Pure Saturday. Bagi saya, Pure Saturday 
sudah sejajar dengan band-band dari 
an larut dengan ko- 
seperti sebagian 
band Indonesia lainnya ya! 

Dhani Fir 


antara 


re Saturday berkenan. Kami hanya ber- 
saha sejujur-jujurnya dalam bermu- 
sik. Semoga kami bisa tetap bertahan di 
belantika musik Indonesia. Terima ka- 
sih atas ucapan dan dukungan Anda, 


Apa kesan Pure Saturday saat mang- 
gung lagi di Semarang, tepatnya pada 
acara Lawfest 2012 Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro? Adakah kei: 
nginan kalian untuk manggung di Se 
marang lagi? 

(Muhamad Rakhmanaji, xx @ya- 
hoo.com, Kebon Jeruk, Jakarta Barat) 

Kami selalu senang manggung di luar 
kampung halaman. Auranya sangat 
berbeda, orang-orangnya yang ramah, 
apalagi kalau penontonnya banyak. Ka- 
mi juga selalu diterima dengan baik bila 
singgah di Semarang. Terima kasih ya, 
semoga Semarang lebih sering 
mengundang kami untuk manggung 
yaa. 


Untuk anak muda zaman sekarang 
yang baru mulai mendengarkan lagu 
Pure Saturday, lebih cocok mendengar- 
kan album yang mana? Mengapa Pure 
Saturday memilih mengambil jalur in- 
die? 

(Airin Mentari, 
xxx@ yahoo.com, Jakarta Pusat) 

Kalau bisa, kamu dengarkan saja 
semua album Pure Saturday. 

Kami memilih jalur indie karena 
lebih cocok buat kami untuk sekarang 
ini. Semua itu mengingat anggota band 
Pure Saturday adalah pekerja semua. 
Dengan demikian, kami bisa mengatur 
jadwal kegiatan band dengan fleksibel. 


Pure Saturday selalu membuat se- 
suatu yang berbeda dengan band lain- 
nya, Dari mana saja ide-ide untuk karya 
dan penampilan Pure Saturday? Apakah 
ide-ide yang muneul itu didiskusikan 
bersama? 
(Katharina Mirayanti, xxx@gmall. 
com, Bantul, DT Yogyakarta) 
Seperti band yang lain, kami selalu 
berdiskusi tentang apa saja untuk 
membuat konsep, ide, lirik, dan pe- 
nampilan. Sebisa mungkin kami selalu 
berusaha mencari apa yang pas dan 
nyaman untuk kami semua. 


Saya, Roni Harahap, pemain key- 
board Guruh-Gipsy, sedang merenca- 
nakan buat show di Candi Borobudur, 
Jawa Tengah, tahun 2013 nanti. Ki- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ra-kira, apakah Pure Sarturday ber- 
minat bergabung dalam multimedia 
show tersebut? 
(Roni Harahap, xxx@yahoo.com, 
Kelapa Dua, Depok) 
Apa kabar Mas Roni HI: 5 


ahap? Gu- 
tuh Gipsy merupakan salah satu k 
Ik memengaruhi 
di suatu penghor- 
agi Pure Saturday bila 
kami dapat terlibat dalam show di Can- 
di Borobudur itu. Nanti pihak ma- 
najemen kami akan menghubungi Mas 
Roni Harahap. 


Pure Saturday membuat warna baru 
musik indie Indonesia, Musik yang san- 
tai dan berirama, menambah warna 
warni kancah musik di Indonesia. Pure 
Saturday menyuguhkan selera musik 
yang khas, seirama dengan nada ke- 


J 


Perkembangan 
musik Indonesia 
saat ini menurut 
kami sudah ber- 
kembang pesat. 
Ini terutama di 
jalur indie. Sudah 
banyak varian dan 
musisi jalur indie 
yang semakin 
berani untuk 
berekspresi. 


hidupan kaum muda masa kini. “Si- 
lence” adalah lagu wajib saya pada pagi 
hari, dengan menyempatkan waktu se- 
dikit untuk melunakkan telinga dan 
jiwa. 
(Muhammad Igbal Tawakkal, 
xxx@yahoo.co.id) 
Terima kasih Bung Igbal, semoga 
lagu-lagu kami yang lainnya berkenan 
a di telinga Anda. 


Masalah klasik band indie biasanya 
pada pemasaran produk (album). Cara 
pemasaran seperti apa yang menurut 
kalian paling efektif? 

(Sonia, Petukangan Selatan, Jakarta 

Selatan) 

Dulu sih iya, kami punya masalah 
dengan pemasaran album. Tetapi se- 
karang tidak lagi (ada masalah dalam 
pemasaran). Untuk pemasaran, kami 
bekerja sama dengan Demajor, yang 
menurut kami, masih yang terbaik 
sampai saat ini. Pihak yang kami ajak 
bekerja sama selalu memberikan la- 
poran yang jelas mengenai CD yang 
disebar di outlet-outlet di seluruh In- 
donesia, 

Selain itu, kami juga menjual lang- 
sung (direct selling) pada saat mang- 
Yung, Di area panggung, kami selalu 
membuat stan untuk jual album dan 


merchandise Pure Si 
pemasaran lebih efi 
potongan. 

Di stan penjualan itu kami bisa lang- 
sung berinteraksi dan mencatat data 
para penggemar yang juga sebagai pem- 
beli. Cara lainnya, kami berjualan de- 
a online melalui media s 
paya sasarannya lebih tepat. F 
nya, alhamdulillah, memuaskan. 

Apakah Pure Saturday punya jadwal 
manggung tetap, misalnya di Bandung 
atau Jakarta? Beri informasinya karena 
saya pengin nonton penampilan live 
kalian, Apakah kalian memilih-milih 
acara untuk tampi 

(Bayu, xxx @gmail.com, Kemanggis- 

an Raya, Slipi, Jakarta B: 

Kami enggak ada jadwal rutin mang- 
gung di Bandung atau Jakarta. Sel 
ini kami bermain dalam acara apa 


urday. Ini supaya 


f dan tidak ada 


nyak mengund 
asal dari Jakarta dan Bandung. Nah, 
karena kedua kota itu banyak sekali 
undangannya, kadang-kadang” kami 
memilih ac Memilih-mi- 
lih acara, bagi kami, juga perlu, supaya 
penggemar tetap penasaran. 


Salam metal! Salut untuk band indie 
atas karyanya di pentas musik Indo- 
nesia, Kapan Pure Saturday bisa meng- 
adakan konser di Kalimantan Timur, 
khususnya Balikpapan? 

(Hadimin, xxx@external.total.com, 
Balikpapan) 

Terima kasih Bung Hadimin. Ka- 
limantan sudah ada dalam agenda ka- 
Allah kami h epatnya 
tampil di Balikpapan.... 


Band Pure Saturday sempat kehi- 
langan vokalis dan pendiri band. Ke 
mana gerangan vokalisnya? Jujur, saya 
sudah lama tidak mengikuti perkem- 
bangan Pure Saturday, beri informasi 
yang lengkap ya... 

(Jules, xxx@gmail.com, Yogyakarta) 

Kami masih berhubungan dengan 
Suar, vokalis lama Pure Saturday. Suar 
sekarang bekerja pada perusahaan 
asing. Jadi waktu Suar selalu bentrok 
dengan jadwal manggung Pure Satur- 
day. Atas kesepakatan bersama, kami 
harus mencari vokalis yang baru. Jules 
Nasution, apakah Anda masih ada hu- 
bungan saudara sama Suar Nasution 
ya? he-he-he... 


Salam damai untuk semua personel 
Pure Saturday, Saya mempunyai be- 
berapa pertanyaan. Pertama, bagaima- 
na tanggapan Pure Saturday terhadap 
perkembangan musik di Indonesia saat 
ini? 

Kedua, apakah Pure Saturday siap 
bila menjadi band yang mengisi so- 
undtrack film layar lebar seandainya 
ada sutradara atau produser film yang 
meminta? Tetapi film yang dimaksud 
bertema sepak bola? Bila Pure Saturday 
mau menerima, kira-kira lagu apa yang 
akan kalian buat untuk film itu, dan 
isinya tentang apa? 

(Azhar Ahmad Kurniawan, xxx@ya- 
hoo.co.id, Condet Jakarta Timur) 

Pertama, perkembangan musik In- 
donesia saat ini menurut kami, sudah 
berkembang pesat. Ini terutama dalam 
jalur indie. Sudah semakin banyak va- 
rian dan musisi pada jalur indie yang 
semakin berani untuk berekspresi. 


Kedua, kami selalu senang dengan 
hal-hal yang baru, Untuk pembuatan 
lagu atau scoring filmnya, kami harus 
mempelajari dahulu materinya. 


Enggak terasa sudah 15 tahun saya 
menjadi penggemar PS (Pure Saturday). 
Mulai kuliah, sampai sekarang saya 
sudah punya dua anak, masih tetap 
mengidolakan PS. Ke mana saja sih, kok 
baru sekarang PS mengeluarkan album 
baru? Apakah PS mempunyai Fans 
Club? Atau akun twitter? Biar saya bisa 
selalu meng-update... 

(Wahyu Priyambodo, xxx@gma- 

ilcom, Jakarta) 
mi masih ada kok Mas. 
Mas Wahyu ang mungkin terlalu 
getol mencari nafkah. Follow kami le- 
wat @puresaturdaybdg, @psofficial- 


He-he-he.. 


KOMPAS /RONY ARIYANTO NUGROHO 


merch, ya Mas Wahyu. 


Halo Pure Saturday, pengalaman 
terunik apa yang pernah kalian alami 
ketika sedang tampil di panggung? Apa 


Iilosoft kalian memilih nama band Pure 


Saturday? 
(Prawatya Endrawila Pawestri, 
xxx@ yahoo.com, Bek: 
ah satu pengalaman terunik k: 
adalah saat membawakan lagu " 
birin” yang durasinya lumayan panjang. 
Lagu itu kami lantunkan di antara 
bapak-bapak dan ibu-ibu yang mema- 


kai pada sebuah acara pesta 
perkawinan he-he-he-he... 
Nama Pure Saturday dipilih k: 


kami selalu berkumpul di rumah Suar 
pada hari Sabtu. Pada s: at itu kami 


suka latihan band sampai pagi... (SIE) 


TOKOH ” KOMP 
DATANG 


/ 
ADITYA HELABUMI 


KOMP 


Band asal Pekanbaru, Riau, ini berdiri tahun 2003 dengan nama Jingga. Semula 
Geisha adalah band sekolah yang anggotanya berstatus pelajar SMA 2 Pekanbaru, 
Dari awal berdiri, mereka sering mengikuti lomba band di kotanya, A Mild Live 
Wanted tahun 2007 memunculkan nama band tersebut. Saat itu, Jingga menjadi 
salah satu finalis kompetisi bersama band d'Masiv. 

Sebagai hadiah, Jingga dan d'Masiv mendapat kesempatan untuk membuat 
rekaman lagu dalam bentuk album kompilasi. Lalu muncullah lagu Jingga yang 
antara lain berjudul "Hey ya” (“Untuk selamanya”), "Sya La La” dan "Cintaku 


Hilang”. 


Semula, kelompok musik itu terdiri dari enam anak muda. Mereka antara lain 
Momo, satu-satunya cewek yang menjadi vokalis, dan Febri, si penabuh drum yang 
kemudian keluar. Anggota lainnya adalah Roby (gitar), Dhan (keyboard), Nard (bas), 


dan Aan (drum), 


Ketika mendapat kontrak rekaman lagu di Musica Studio, Roby dan kawan-kawan 
sepakat mengganti nama Jingga menjadi Geisha. Sejak itu mereka produktif 
membuat lagu dan mengeluarkan album dengan lagu-lagu yang akrab di telinga 
masyarakat. Lagu-lagu mereka di antaranya, "Jika Cinta Dia" dan “Selalu Salah". 

Kirimkan pertanyaan Anda kepada Geisha melalui kompaskitadkompas.com. Can- 
tumkan nama lengkap dan domisili Anda. E-mail ditunggu sampai dengan 5 Oktober 
2012. Anda juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda. Disediakan suvenir menarik 
dari Kompas bagi lima penanya terpilih. (TRI) 


Pemenang Kompas Kita Edisi Seringai (18/9) 


1. Dedi Kurniawan (Cibubur) 
2. Setya Mahanani (Surabaya) 


3. Linda Ma'rifatin Cahyani (Purwokerto) 


4. Aan Permana (Garut) 


5, Niken Ari Setyowati (Depok, Bogor, Jawa Barat) 


34 


KOMPAS 


KAMPUS 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


argumentasi! 


Sehat dan Hemat 


Faigoh Rosita, MAHASISWA JURUSAN TAFSIR DAN HADITS, 
FAKULTAS USHULUDDIN, IAIN WALISONGO, SEMARANG 

Hidup jauh dari keluarga menuntut ma- 
hasiswa tak hanya pandai menjaga kesehatan, 
tetapi juga pandai mengatur keuangan. Men- 
jadi vegetarian adalah pilihan yang tepat, 
selain karena alasan baik bagi kesehatan, pola 
makan seperti ini juga membantu mahasiswa 
untuk meminimalisasi pengeluaran uang ma- 
kan. 

Suplai nutrisi yang cukup dari sayuran 

membantu tubuh lebih fit, terutama bagi mereka yang memiliki 
segudang aktivi di kampus, Sayur-sayuran juga mudah 
didapatkan di warung makan sederhana di sekitar kampus, dan 
ng jelas harganya jauh lebih murah dibandingkan ikan dan 
aging. 
Sayangnya, tak banyak mahasiswa yang memilih gaya hidup 
a hidup yang serba enak dan praktis telah lama 
mewarnai dunia kampus, termasuk pola makan mahasis 
Banyak mahasiswa yang lebih suka nongkrong di restoran cepat 
saji daripada warung makan sederhana yang lebih banyak 
menyediakan olahan sayuran. Vegetarian sebagai alternatif pola 
makan yang sehat dan hemat belum begitu diminati orang. 


ARSIP PRIBADI 


Bukan Sekadar Tren 


Purwati, JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, 
"TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI, SALATIGA 
Akhir-akhir ini gaya hidup vegetarian me- 
mang lebih diminati sebagian orang, ter- 
utama mereka yang peduli terhadap ke- 
sehatan, Makanan vegetarian awalnya di- 
gunakan sebagai program diet bagi beberapa 
orang yang sakit dan diharuskan menghindari 
akanan . yang mengandung lemak tinggi 


EKOLAH 


lan vegetarian men- 
jadi kebutuhan orang terhadap pola makan 
yang sehat. Makanan vegetarian dapat digunakan untuk me- 
ngurangi kelebihan berat badan yang dapat memicu timbulnya 
i macam penyakit, seperti serangan jantung dan darah 
Diet juga dapat dilakukan dengan mengganti pola makan, 
seperti makanan vegetarian. 

ain itu, orang yang memilih gaya hidup vegetarian, bukan 
sekadar ikut-ikutan tren. Mereka ingin mewujudkan cintanya 
kepada sesama makhluk hidup dan peduli lingkungan, terutama 
terhadap kelangsungan Bumi. Dengan memilih sebagai ve- 
getarian, kita berkontribusi mengurangi dampak buruk ke- 
sehatan, 


ARSIP PRIBADI 


Mencegah Penyakit 


Maman Nurjaman, JURUSAN MANAJI 
EKONOMI UNIVERSITAS GALUH, CIAMIS 

Meski bukan satu-satunya jalan menuju 
hidup sehat, tak ada salahnya kita mencoba 
gaya hidup vegetarian. Pada masa kini, ma- 
syarakat sudah mengetahui tips hidup sehat, 
nt: a dengan gaya vegetarian. 

Pola hidup vegetarian membuat tubuh kita 
tak menyerap lemak dalam jumlah besar. 
Dalam tumbuhan mengandung beberapa un- 
sur vitamin, di antaranya A, B, C, zat besi, dan 

AIIP PRIBADI antioksidan, yang bermanfaat bagi tubuh ma- 
nusia, 

Sedangkan lemak hewani lebih banyak merugikan tubuh, jika 
kita tak bisa mengatur berapa banyak asupan daging yang 
masuk ke tubuh. Penyakit bisa datang bila asupan lemak hewani 
berlebihan, Untuk itulah, gaya hidup vegetarian diharapkan bisa 
mencegah berbagai penyakit. 

Jadi tak heran bi hidup vegetarian dalam beberaj 
tahun terakhir menjadi tren masyarakat negara maju sepe: 
Inggris dan Selandia Baru. Mereka merasakan sendiri man- 
faatnya. 


FAKULTAS 


di 


Banyak Alasan 


Putu Dyah Nuringtyas, JURUSAN BIOLOGI, FAKULTAS 
BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA 

Pola makan vegetarian dipilih sebagia 
kalangan masyarakat, termasuk maha 
wa. Banyak alasan yang menyebabkan me- 
reka memilih vegetarian, baik karena ke- 
sehatan atau diet. 

Salah seorang teman saya baru menjadi 
vegetarian. Alasannya, dia tak tega setelah 
melihat ayam yang dipotong untuk di- 
jadikan masakan opor. Bahkan saat tak 
sengaja memakan daging, tubuhnya lang- 
Aisip prlbabi sung menolak, ia merasa mual. 

Berbeda cerita dari teman saya yang lain. Tubuh teman saya 
ini termasuk gemuk, dan ia bertanya pada temannya yang 
vegetarian mengenai kiat memulai gaya hidup tersc 
dugaan, teman vegetarian itu tak mau membe 
alasannya menjadi vegetarian hanya untuk menurunkan berat 
badan. Ia bersedia memberitahu jika pilihan teman saya 
menjadi vegetarian disebabkan kesadaran pribadi. 

Bagi sebagian orang, pola makan vegetarian dijalankan 
karena alasan pribadi, termasuk ajaran agama. Apa pun alas- 
annya, sah saja bagi kita untuk menjadi vegetarian, 


Butuh Adaptasi 


Haddi Firdaus, JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN, FAKULTAS 
'TANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG 
aa mengambil keputusan sebagai 

vegetarian tahun 2009, setelah didi- 

agnosa hipertensi. Dokter menyaran- 

kan saya mengurangi konsumsi daging. 

Awalnya berat menjalani saran dokter 5 
tersebut. Kebiasaan lidah mengonsum- 

si daging tak bisa dihilangkan dengan 

mudah. Perlu proses lama, bertahap, 

dan terkadang saya merasa tersiksa. 

Jika suatu saat berkumpul dengan ' 
teman-teman bersantap siang di kan- 
tin, saya merasa menu makanan yang 
terbuat dari bahan nabati tidak sevariatif masakan berbahan 
baku hewani. Bahkan masakan nabati itu ala kadarnya. 

Saya hampir frustrasi, dan terkadang membuat nafsu makan 
terganggu. Beberapa kali timbul niat untuk urung menjadi 
vegetarian. Tetapi saya tahan, karena ini risiko dari pilihan saya. 
Seiring berjalannya waktu, saya mulai beradapatasi dan bisa 
menjadi vegetarian. 

Saya pun bisa menanggulangi penyakit hipertensi. Selain itu, 
saya menjadi lebih arif dengan makanan yang saya konsumsi. 
Bahkan gaya hidup vegetarian bisa memacu saya dan tem- 
an-teman membuka restoran vegetarian. Lumayan, ini bisa 
menjadi sumber penghasilan dengan segmen pasar yang men- 
janjikan. (SIE) 


ARSIP PRIBADI 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS /FERGANATA INDRA RI, 


Pengunjung menyantap hidangan dengan menu vegetarian di rumah makan Soma Yoga, Babarsari, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (19/9). 


VEGETARIAN 


Gaya Hidup Seh 


Pola hidup sehat dengan 
menjadi vegetarian mulai 


Produk hewani yang 
sumsinya hanya susu dan telur, sehingga 
ia termasuk kategori lacto-ovo vegeta- 
n Jacto-ovo, ada juga kategori 
n.ovo (menghindari semua pro- 


ih dikon- 


Bag Maa Pagi aral 


bervegetarian adalah semakin banya 
toran vegetarian, Tak hanya di 
Naba di kota kecil 
isa dikatakan 
ang be 


at Kaum Muda 


tumbuh — kembang anak — hingga 
penggantian jaringan yang rusak pada 
usia dewasa, 

Asam amino, sebagai unsur utama 
protein ini, berjumlah 22 buah dan 


banyak dilakukan kaum rian. $ 
muda, termasuk mahasiswa. —"CUstar 
Sejumlah alasan 


melatarbelakangi seseorang 
untuk mengikuti pola hidup 
vegetarian. Mulai dari faktor 
kesehatan, sayang binatang, 
peduli lingkungan, etika, 
hingga tidak tertarik pada 
rasa daging. 


duk hewani kecuali telur), vegetarian 
lacto (masih mengonsumsi susu dan 
produk turunannya), serta vegan yang 
sama sekali tidak mengonsumsi produk 
hewani, 

Niwan Sutungpol, mahasiswa At 
tektur Universitas Atma Jaya Yogya 
karta pun bervegetarian sejak tujuh ta- 
hun lalu, dan empat tahun ini menjadi 


apa yang saya makan be 
dari ketakutan, jeritan, dan da- 


gaya hidup vegetarian pun di restoran 
semakin beragam, rasanya enak, dan 
tempatnya bersih. 


da lebih dari 
10 resto . Sebagian dari 
restoran ters nya strategis k: 
rena berdekatan dengan kampus, Ba- 
likpapan belum banyak memiliki, karena 
baru ada dua restoran vegetarian. Na- 
mun di dua kota tersebut sudah ada toko 
penjual bahan-bahan nabati. 


terbagi menjadi 10 asam amino eser 
serta 12 asam amino nonesensial. Asam 
amino esensial bi dari makanan 
hewani, sement: sam amino none- 
sensial dapat dibuat tubuh. Namun pada 
awalnya tubuh dapat membuat seluruh 
asam 'amino, karena tubuh tak begitu 
bergantung pada makanan hewani, 
”Secara anatomis tubuh manusia le- 
bih menyerupai herbivora atau omni- 
vora, ketimbang karnivora. Namun se- 
telah manusia terbiasa mengon- 
sumsi protein hewani, kemam- 


rah hewan-hewan,” kata dia. 


Warung vegetarian 
Lalu, bagaimana jika s 
1 para penganut veget: 
rian itu tidak menemukan wa- 
Gampang, In- 
ia, kan, punya banyak se- 
ok buah, Jika tidak ada 
ah makan vegetarian, 
nya makan buah-buahan, 
atau sayuran kukus. Nasi de- 
ngan kecap dan sambal juga 
wan, enak," kata Niwan enteng. 
Niwan pun berpendapat, rz 
daging sebenarnya tidak enak. 
Bagi dia, yang enak adalah bumbu ma- 
sakan itu, yang notabene beras 
tumbuhan, Itu fakta tidak terb: 
an, enak-tidaknya mal 
i dan kelegaan hat 
menyantap," katanya. 
ng pada hewan juga menjadi mo- 
i Debby Chandra, siswa SMA 1 
Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk 
bervegetarian sejak dua tahun lalu. 
seperti Yessi, Debby pun masih makan 
telur dan minum si 
setiap hari ia mengonsumsinya. 
"Orangtua saya bukan vegetarian, na- 
mun mereka menikmati 
saya vegetarian. Selalu ada menu sayur 
setiap kali kami makan. 
segar, enak, dan bermani 
pun terasa enteng, Selama saya vege- 
tarian, enggak pernah sakit, apalagi ke- 
r Debby: 
Salah satu pemicu "tren” kaum muda 


essi Erlinda, maha: 


wa Multi Media 
ining Center (MMTC) 


per 


l/ Yogyakarta angkatan rung veget: arian? 
“ 2010, sudah mengikuti — donesi: 
ba. gaya hidup vegetarian kali s 


sejak 1,5 
annya demi kesehatan, dan 
ia pun tidak bisa menyantap daging, 
Perutnya seakan menolak” daging he- 


£ 
bi 


"Sejak kecil saya tidak 
merah. Pernah a makan daging 
kambing, malah muntah. Waktu SMA, 
pernah saya mencoba steak daging 
karena diajak teman, tetap muntah jug: 
Yasudah, sayastop makan semua daging "Bagi vegteta 
hewan, masalah pun teratasi,” katanya, an dinilai dari gi: 
Rabu (19/9). 

Keluarganya pun mendukung, walau Sa» 
dia sendiri yang bervegetarian di rumah. 
Tantangan justru datang dari luar rumah 
karena ketika menghadiri acara, hampir 
tersaji pula menu daging dan ikan 


suka daging 


tetap bersikukuh menolak makan daging 
hewan. 

Ia pun cukup sering didebat tem- 
an-teman — yang — mempertanyakan 
mengapa ia ”bersusah-susah” 
menjadi vegeta 
enggak suka daging. Saya say 
dan tidak tega memakan mereka. Tetapi 
mereka tak bisa mengerti cara berpikir 
saya,” kata Yessi. 


kurangan gizi,” u 


at be- 


Masih impor 

Mi 
vegetarian 1m 
lebih karena sebagi: 


murah, karena harga dz 
tetap lebih mahal daripada $ 
buah. Hanya saji 


Sama tarian. 


, namun tidak 


menjadi kurang 


ja ketika tahu 


demikian? 
Andry Hartono, dokter sek: 


yuran itu kan 
Tubuh kita 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


sih ada anggapan bahwa menu 
hal harganya. Namun itu 
bahannya masih 
impor, Namun sejatinya, vegetarian itu 
ging dan ikan 
yur dan 


ja memang bukan hal 
mudah untuk memperkenalkan vege- 


Masih banyak orang yang khawatir,  tioksi 
bervegetarian akan membuat tubuh 
au kurang protein. 
Kalau tidak makan daging hewani dan 
ikan, maka tubuh akan menjadi lemah, 
dan gampang sakit. Tetapi apakah benar 


igus ahli pa 
gizi di RS Panti Rapih, Yogyakarta, men- 
jelaskan, manusia memang memerlukan 
protein untuk me- 
menuhi berbagai kebutuhan, mulai dari 


puan tubuh membuat sendiri 
asam amino esensial menghi- 
lang,” ujar Andry yang juga ve- 
getarian i 

Lalu, apakah vegetarian akan 
kekurangan lemak? Menurut An- 
dry, yang dibutuhkan tubuh ad 
lah lemak esensial yang umum- 
nya mengandung asam lemak ti- 
dak-jenuh, seperti asam lemak 
omega-3. Untuk mendapatkan- 
nya, kita bisa mengonsumsi anta- 
ra lain rumput laut dan kedelai. 

Dengan demikian, kekhawa- 
tiran bahwa orang vegetarian ke- 
kurangan protein dan lemak, 
adalah tidak benar. Kedelai dan ka 
cang-kacangan adalah sumber protein 
nabati, bahkan punya banyak manfaat. 
Makanan nabati tidak mengandung zat 
karsinogenik yang terdapat pada daging 
yang dibakar atau digoreng. 

Makanan nabati tidak mengandung 
hormon dan antibiotik yang disuntikkan 
pada tubuh hewan ternak, Warna pada 
kacang-kacangan pun merupakan an- 
Jan, Pestis 
buah, jika ada, masih dapat dihi 
dengan mencucinya dengan air y 
mengandung asam cuka atau perasan 
jeruk nipis," ujar Andry. 

Memang tidak ada jaminan 100 per- 
sen bahwa jika bervegetarian maka kita 
hat. Jika kita jarang berolahraga, 
terlalu banyak menyantap gorengan, 
dan minum minuman manis, penyakit 
masih bisa menghampiri. 

(LUKAS ADI PRASETYA) 


la- 


Tantangan "Kompas” Kampus 
”Stand Up Comedy” 


“Stand up comedy” menjadi salah satu acara yang 
dinantikan penonton televisi maupun sajian langsung di 
atas panggung. Jenis komedi tersebut akhir-akhir ini semakin 
menarik minat mahasiswa untuk menekuninya, baik untuk. 
sekadar menghibur kawan atau mendapat tambahan uang saku 
lewat cara ikut lomba sampai tampil profesional dan mendapat 
bayaran. 

Masalahnya, tak mudah membuat penonton tertarik lalu ter- 
tawa oleh guyonan si komedian. Di sini diperlukan kreativitas 
tinggi dari seseorang, untuk bisa memunculkan lawakan yang 
selalu baru. Segala upaya mereka tempuh, sampai kadang-kadang 
guyonannya menyerempet pada soal yang rawan, misalnya SARA 
atau seks. 

Bagaimana mahasiswa melihat perkembangan stand up comedy 
di Indonesia, baik di televisi maupun panggung? Bahan bercanda 
apa yang menurut kalian pantas ditampilkan dan apa yang tak 
pantas, mengapa? Perlukah ada batasan tema bagi komedian? 

Kirim komentar kamu tentang ”Standy Up Comedy” untuk 
rubrik Argumentasi di Kompas Kampus pekan depan. Cukup 
1.300 karakter, Kirim melalui e-mail ke kompaskam- 
pus@kompas.coiid atau redaksikompaskampus@gmail.com, leng- 
kap dengan data dan foto diri, paling lambat 30 September 2012. 

(TR) 


Agenda Kampus 


Kuis Berhadiah 
Tiket Konser 


Semakin banyak musisi asing yang menye- 
marakkan pertunjukan musik di Indonesia. Nah, 
siapa yang ingin nonton gratis? Kompas MuDA dan 
Kompas Kampus yang mengerti keinginan kalian, 
mau membagikan tiket konser grati: 

Caranya, follow dan simak persyaratannya di 
linimasa @kompasmuda dan @kompaskampus 
atau di www.kompaskampus.com dan www.mu- 
daers.com. 

Kami menyediakan 5 tiket konser Bigbang. 3 
tiket konser Maroon 5, dan 5 tiket Java Soulnation. 
Jadi, tunggu apalagi? Cepetan ya, follow Twitter 
kami. (SE) 


Seminar dan Pelatihan 
Jurnalistik 


Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang 
(FLADS) menggelar seminar dan pelatihan jur- 
nalistik bekerja sama dengan Kompas, Pada ke- 
sempatan ini, peserta akan mendapat berbagai 


informasi terkait dengan jurnalisme warga. 

Acara tersebut akan dilaksanakan pada 29 Sep- 
tember 2012 di Gedung Serba Guna Institut 
Teknologi Bandung, Untuk informasi pendaftaran, 
Anda bisa menghubungi Sekretariat FLADS lewat 
telepon (022) 4231078. (SIE) 


Pameran Karya Visual 
Mahasiswa 


Ruangrupa dan Komplotan Jakarta 82 derajat 
Celsius untuk kelima kalinya mengadakan Pa- 
meran Karya Visual Mahasiswa Jakarta. Acara 
diadakan selama 17 hari mulai Sabtu (22/9) hingga 
8 Oktober 2012 di Galeri Nasional Indonesia, Jalan 
Medan Merdeka Timur 14, Jakarta Pusat. 

Di sini dipamerkan 28 karya terpilih anak muda 
dari berbagai medium seni, seperti lukisan, video, 
video musik, dan instalasi seni. Selain itu ada 
diskusi tentang "Seniman Muda Ibukota” (29/9), 
”Seni dan Aktivisme Mahasiswa” (2/10), per- 
tunjukan seni (5/10), pemutaran film dan video 
peserta Jakarta 32 derajat Celsius (6/10), diskusi 
film klasik (/10), dan penutupan pada 8 Oktober 
2012. (TRI) 


| f) Kompas Kampus 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


3 (@kompaskampus 


KOMPAS 


http://kompaskampus.com —— FN e-mail: kompaskampusOkompas.co.id K A API IS 35 


liputan kampus 


Kirim tulisan apa saja yang menarik di dunia kampus, diutamakan berupa liputan lapangan. Kompas Kampus 
menerima tulisan dari mahasiswa, baik perseorangan maupun tim. Panjang tulisan maksimal 4.500 karakter (termasuk spasi), 


sertakan foto atau gambar ilustrasi untuk mendampingi tulis 


. Cantumkan biodata lengkap dan foto diri, kirim ke e-mail 
redaksikompaskampus@gmail.com. Foto-foto disertakan terpisah (attachment). Disediakan honor bagi tulisan yang dimuat. 


PENELITIAN 


Pala, Tak Hanya di Pulau Banda 


”Untuk riset ini, saya 
menggunakan pala dari 
Wanayasa, lokasinya 
dekat dengan 
Bandung,” kata Dr Keri 
Lestari, pengajar pada 
Fakultas Farmasi 
Universitas Padjadjaran, 


Bandung, yang sedang 
meneliti khasiat pala 
sebagai obat diabetes 
melitus tipe 2. 
alimat itu 
membuat saya 
penasaran. 
LA Ada apa de- 
Aa ngan Wanaya- 
sa? — Ternyata 


kecamatan 

yang terletak 
di Kabupaten Purwakarta, Jawa 
Barat, dan berjarak sekitar 83 
kilometer dari Bandung itu me- 
miliki potensi dalam pembudi- 
dayaan pala. 

Kebanyakan orang mengang- 
gap pala dengan kualitas baik 
hanya tumbuh di tanah leluhur- 
nya, Pulau Banda, Provinsi Ma 
luku. Namun, masyarakat ji 
perlu tahu, ada sebuah tempat di 
kaki Gunung Burangrang, Jawa 
Barat, yang menjadi penghasil 
pala berkualitas baik. 

a pun mengunjungi Wa- 
nayasa, Purwakarta, dan men- 
datangi toko oleh-oleh khas Wa- 
nayasa, milik Yulia. Toko ini ber- 
umur 16 tahun, Produk olahan 
pala yang dijual di sini beraneka 
ragam, mulai pala basah, pala 
kering, hingga dodol pa 

Rika, remaja bel 

yang menjadi pramusaj 


an tahun 
di toko 


FOTO-FOTO: ARZIA HALID 


Dr Keri Lestari, dosen sekaligus peneliti pada Fakultas Farmasi, 


Universitas Padja 
olahan berbahan baku pala. 


itu, menunjukkan pohon pala 
yang ada di sekitar toko, Rika 
memang hanya lulusan SMP, 
tetapi saya banyak belajar dari 
dia, terutama tentang pohon pa- 
la. 

Ta menunjukkan kunci r 
menebak pohon pala yang benar, 
Bagi orang yang awam bentuk 
pohon pala, ini pelajaran ber- 
harga. Kita jadi mengetahui ben- 
tuk pohon pala itu unik. 

"Coba bisa teteh lihat bentuk 
pohon pala itu unik, kerucut, 
mirip pohon cemara,” kata Rika 


jaran, Bandung (atas). Dan berbagai produk 


dengan logat Sunda. 

Jika pada zaman penjajahan, 
harga biji pala lebih mahal da- 
ripada emas, kini anggapan itu 
tak berlaku lagi, Menurut 
Yulia, biji pala bisa diperoleh de- 
ngan harga Rp 80000 per ki- 
logram (kg. Ini jauh berbeda 
dibandingkan dengan harga emas 
yang lebih dari Rp 500.000 per 
gram. 

Harga daging pala yang belum 
diolah lebih murah lagi, hanya Rp 
5.000 per kg, dan harga pala utuh 
yang belum diolah sekitar Rp 


3.000 per kg. 
Obat herbal 


Di luar persoalan harga yang 
rendah, dari dulu pala dikenal 
sebagai salah satu jenis rempah 
yang berkhasiat untuk pengo- 


batan. Pala diper dapat 
beberapa jenis gang- 
, mulai masuk 


angin hingga diabetes melitus, 
Meskipun kini dunia pengo- 
batan telah berkembang, man- 
faat pala sebagai obat herbal ma- 
sih diminati, Hal tersebut di- 


ungkapkan Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) yang menyatakan, 
sebanyak 75- 80 persen pendu- 
duk dunia pernah menggunakan 
obat-obatan hi 1 (2005). 

Ironisnya, dari ribuan jenis ta- 
naman obat di Indonesia, obat 
herbal yang terstandar hanya 17 
jenis, dan hanya enam jenis ta- 
fi n obat yang akhirnya men- 
jadi fitofarmaka, yaitu obat yang 
sudah diuji secara preklinis dan 
klinis. 

Di samping itu, obat herbal 
terstandar memang memiliki be- 


disimpan dalam berl 
dan aman diproduksi, 
Biji pala sebagai obat diabetes 
melitus tipe 2 sedang dikem- 
bangkan Farmasi Uni- 
jaran. Keri Les- 
tari, dosen yang konsisten bi 
fokus pada masalah diabetes, 
memprakarsai penelitian terse- 
but, 
Penelitian didasari dua faktor, 
Dari konteks sosial, ia sadar pen- 


RAGAM BUDAYA PAPUA 


derita diabetes melitus membu- 
tuhkan obat yang murah dan 
minim efek samping. Dalam kon- 
teks kesehatan, penderita di: 
betes melitus memiliki poten: 
pembekuan darah dan stroke le- 
bih tinggi dibandingkan orang 
sehat. Di sini obat herbal di- 
butuhkan untuk mengatasi ke- 
mungkinan komplikasi. 
ARZIA HALIDA TIVANY 
Mahasiswa Departemen 
Jurnalistik, Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas 
Padjadjaran, Bandung 


bibliotika! 


Semiotika Komunikasi V 


Menikmati Seni Ukir Kamoro 


3 ekan Ragam Budaya Pa- 
ps ini bertujuan meng- 
angkat budaya suku Ka- 


moro, Sasaran utama kep 
luruh masyarakat Indon 


#& Penulis: Sumbo Tinarbuko 
@ Penerbit: Jalasutra, 2009 
# ISBN: 978-602-8252-75-1 


Kenapa anak-anak lebih menge- 
nal gambar siluet kepala Mickey 
Mouse dibandingkan dengan s 


Pa Ag Basi aan Tn luet Petruk? Sebuah iklan layanan 
la angan SA pabaan mesyarakat dengan garabar kedua 


siluet itu dimuat pada sebuah ha- 


ing yang justru lebih mengenal rian pada tahun 1998, saat pen- 


seni ukir Kamoro." 
Kutipan Prof Dr Kalman A 
Muller atau Dr Kal Muller se- 
bagai pemerhati budaya Papua 
menjadi catatan penting m 
rakat Indonesia terhadap budaya 
suku Kamoro. Salah satu suku 
Papua itu, awalnya tak menarik 
perhatian khalayak luas. Masya- 
rakat Indonesia lebih fenomenal 
mendengar suku Asmat atau su- 
ku Dani daripada suku Kamoro, 
Untuk itu, Papua Center Fa- 
kultas Ilmu Sosial dan Ilmu Po- 
litik (FISIP) Universitas Indo- 
nesia, menyelenggarakan Pekan 
Ragam Budaya Papua: Kamoro, 
Tinggalan Budaya "Maramowe” 
pada 10-14 September 2012 di 
kaan Pusat Universitas 


Perpustakaan Pusat UT men- 
jadi tempat ketiga dalam pamer- 
an budaya Papua, sebelumnya 
acara serupa telah digelar di Ben- 
tara Budaya Bali (BBB) pada 22 
Juni- Juli 2012 dan Bentara Bu- 
daya Jakarta (BBJ) 31 Juli-5 
Agustus 2012. 

Rangkaian acara Pekan Ragam 
Budaya Papua, terdiri atas dialog 
budaya, pertunjukan seni, pemu- 
taran dan diskusi film, serta se- 
minar. Dialog budaya meliputi 
dialog mengenal Papua, masa de- 
pan Kamoro, membaca ukiran 
Kamoro, dan diskusi budaya. 

Pertunjukan seni menyedot 
perhatian pengunjung. Demo 
ukir dari para pengukir Kamoro 
yang memakai pakaian adat Pa- 
pua dengan ikat kepala terbuat 
dari bulu burung cenderawasih 
atau kasuari itu, menggugah de- 
cak kagum pengunjung pada ke- 
terampilan mengukir mereka. 
Ukiran itu berbentuk patung dan 


Para pengunjung pun meng- 
obrol dan berfoto bersama peng- 
ukir Kamoro. 

”Mereka (pengukir) senang di- 
ajak ngobrol. Silakan bertanya ke- 
pada mereka satu per satu, tentu 
akan lebih banyak pengetahuan 
baru yang diperoleh,” kata Jefry 
Taroreh dari humas acara yang 
memantau para pengukir Kamo- 
ro. 
Tarian adat dari para siswa 
SMP YPPK Santo Bernadus, Ti- 


Beberapa pengunjung menikmati pameran foto tentang Kamoro. 


mika, Papua, pun mendapat sam- 
butan pengunjung. Komodifika 
tarian adat menjadi modern, tan- 
pa meninggalkan filosofi tarian. 
Salah satu tarian adat yang di- 
persembahkan adalah Yospan. 
"Yospan itu tarian pergaulan. 
Jadi, pengunjung bisa ikut me- 
nari bersama. Kegembiraan para 
penari pun bisa dirasakan 
pengunjung,” ungkap Mathia 
Mamoyou, pendamping tim. 
Melukis bersama juga menarik 
perhatian pengunjung. Beberapa 
pelukis menunjukkan kreativi- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tasnya. Sebagian besar lukisan 
menggambarkan wajah orang 
Kamoro dalam berbagai ekspresi. 
Topik yang diangkat dalam pe- 
mutaran dan diskusi film, antara 
lain The Kamoro, upacara-upa- 
cara Kamoro, dan seni Kamoro. 


Pendekatan budaya 


Persembahan terakhir dalam 
rangkaian acara ini berupa per- 
tunjukan paduan suara Iyakoko 
Patca dan seminar. Tema semi- 
nar "Pembangunan Papua me- 
lalui Pendekatan Kebudayaan” 


FOTO-FOTO: FITRI HARYANTI HARSONO SAIDIL ANWAR 


menarik disimak dan membuka 
wawasan hadirin terhadap tum- 
buh kembang pembangunan Pa- 
pua. 

Pembicaranya adalah Dr Bam- 
bang Wibawarta (Dekan Fakultas 
Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 
Anggota Perumus UU Kebuda- 
yaan), Prof Dr Kal Muller, Dra 
Mientje D E Roembiak (Kepala 
Pokja Majelis Perempuan Rakyat 
Papua), dan Dr Agapitus E Du- 
matubun (antropolog Universi- 
tas Cenderawasih). 

Prof Dr Kal Muller menge- 
mukakan, Papua terbagi dalam 
zona wilayah Indonesia timur de- 
ngan karakteristik wilayah pe- 
sisir utara, pes selatan, dan 
dataran tinggi. Kompleksitas bu- 
daya masyarakat pada ketiga z0- 
na wilayah tersebut, menjadi pe- 
mandu untuk menentukan me- 
tode dan kebijakan tepat sasaran 
dalam pembangunan Papua. 

Dr Bambang Wibawarta turut 
membahas UU Kebudayaan se- 
bagai dasar strategi kebudayaan. 
Perlunya strategi ini ibarat jem- 
batan antara budaya dan pem- 
bangunan. 

"Kita harus mengetahui bu- 
daya masyarakat Papua sebelum 
melakukan pembangunan" ujar- 


nya, 

Selama lima hari acara pekan 
budaya Papua juga dipamerkan 
berbagai hasil kebudayaan Ka 
moro, antara lain patung, ukiran, 
jaring penangkap ikan, dayung, 
tombak, peralatan kehidupan 


orang Kamoro, hingga foto-foto 
kehidupan dan alam tempat ting- 
gal mereka. 


saudara se-Ta- 
kita lakukan dengan 
. Beginilah gempita 
pencinta dan penggila budaya 
Nusantara. Pekan kebudayaan 
Kamoro sebagai kesempatan si- 
laturahim yang menginspirasi,” 
kata Iswanda Fauzan Satibi, ma- 
hasiswa program studi Ilmu Per- 
pustakaan UI yangmenonton pa- 
meran itu, 

Pekan Ragam Budaya Papua 
diharapkan menjadi perhatian 
pemerintah dan masyarakat In- 
donesia terhadap keberlangsung- 
an masa depan suku-suku Papua, 
termasuk hasil seni budayanya. 

FITRI HARYANTI 
HARSONO SAIDIL ANWAR 
Mahasiswa Program Studi 
Sastra Jepang, Fakultas Ilmu 
Pengetahuan Budaya 
Universitas Indonesia, 
Depok, Jawa Barat 


canangan Tahun Seni dan Budaya. 
au teori 
lal, iklan 
ini dibedah untuk ditelaah me- 


Dengan menggun: 
semiotika komunika 


ngenai maknanya. 


kuman Tunerouko, 


semiotika 
komunikasi 
visual 


Semiotika adalah ilmu menge- 
nai tanda, di mana dengan metode ini dapat diketahui 


kejela 


an soal pertimbangan estetik pada sebuah karya, 


dipandang dari hubungan antara tanda dan pesan. 


Dengan melakukan pena 
miotika, yaitu pada tanda (vi 
meunetik, budaya, dan nara 

isimpulkan bahwa tanda di 
at ini bermakna sebagai « 


denotatif), 


iran pada unsur-unsur se- 
dan verbal), kode (her- 
dan makna (konotatif dan 
am iklan layanan 


Sedangkan pesan yang ingin disampaikan adalah adanya 


penggambaran sua 


na keprihatinan bahwa produk ke- 


senian dan kebudayaan negeri lain lebih dikenal daripada 


produk lokal. 


Selain iklan layanan masyarakat, buku ini juga mem- 
bedah desain komunikasi visual pada kaus oblong ber- 
merek Dagadu dan rambu lalu lintas pariwisata di Yog- 
yakarta. (RPS/LITBANG KOMPAS) 


Memahami Semiotika Media 


@ Penulis: Marcel Danesi 


“@ Penerbit: Jalasutra, 2010 
& ISBN: 978-602-8252-50-8 


Kemajuan teknologi membuat 
proses penyebarluasan ide gagasan 
dan pemikiran melalui media, baik 
cetak maupun elektronik, menjadi 
semakin mudah dan cepat diserap 


masyarakat. 


Gagasan pemikiran tersebut me- 
rupakan representasi media ter- 
hadap suatu kondisi sos 
berkembang, Namun muncul per- 
tanyaan, benarkah yang disampai- 
kan itu bebas dari kepentingan pi- 


hak tertentu? 


yang 


Untuk menyingkap makna-makna implisit yang ter- 
sembunyi dalam teks media, digunakan metode semiotika. 
Semiotika media menganalisis struktur makna melalui dua 
tahap utama, yaitu melalui pengkajian makna secara 
historis untuk mendapatkan pemahaman asal usul ter- 
jadinya makna tersebut, dan selanjutnya menginterpre- 
tasikan makna untuk menjelaskan hubungan makna yang 


muncul. 


Penafsiran atas makna yang terkandung dalam pro- 
duk-produk media, pada akhirnya dapat digunakan dalam 
menilai tujuan dari media tersebut. Ini berlaku khususnya 
dalam melihat pengaruh media terhadap terjadinya budaya 
kontemporer dewasa ini. (AFN/LITBANG KOMPAS) 


Referensi ini dapat dibaca di Pusat Informasi Kompas, Jalan 
Palmerah Selatan 26, Jakarta, 021-5347710, e-mail: pik(@kompas.co.id. 
Silakan klik http://pik.kompas.co.id. Buka: Senin-Sabtu. 


Memasuk 


KOMPAS, SELASA, 25 SEPTEMBER 2012 


KLINIK 


TIPS & C: 


BAIN RAMBEY 


aat ini adalah saat di 

mana fotografi digi- 

tal menunjukkan 

arah perkembangan 

yang cukup membi- 
ngungkan. Dalam tiga tahun 
terakhir, terlihat jelas bahwa 
era kamera tanpa cermin atau 
mirrorless, juga kamera de- 
ngan sensor kecil makin ma- 
rak. 

Perkembangan setahun terakhir 
pun jelas sekali menunjukkan itu, ya 
itu satu pergatu tiap merek mem- 
punyai tipe mirrorless (termasuk Ca- 
non EOS-M yang baru akan dilun- 
curkan bulan depan). Terlihat ji 
pula bahwa sensor kecil makin baik 
mutunya sehingga sempat timbul ke- 
simpulan bahw: 
atau full frame) akan ditinggalkan se- 
gera, 

Namun, dalam bulan ini, setidaknya 
ada tiga merek yang meluncurkan 
kamera DSLR Full Frame yaitu Nikon 
dengan D600, Canon dengan 6D, dan 
Sony dengan A99. Sekadar catatan, 
yang disebut kamera fill frame adalah 
kamera dengan s rukuran 24 
mm x 36 mm al ukuran 
satu bingkai film 135 di masa lalu. 

Ke mana sebenarnya arah perkem- 
bangan kamera digital? Mengecil atau 
membesar sensornya? 


Keinginan pasar 

Sebenarnya yang terjadi tidaklah 
seperti alinca-alinea di atas, Yang 
ti, saat ini berbagai merek kamera 
Jepang saling bersaing merebut pasar. 
Begitu sengitnya persaingan itu, sam- 
pai-sampai merek yang sedang me- 
mimpin pasar yaitu Canon pun me- 
makai fengshui dalam memilih na- 
ma-nama kameranya, 

Perhatikanlah bahwa Canon sangat 
menghindari angka 4. Kamera seri G, 
tidak mempunyai G4, sementara Gl 
sampai G12 sudah merajai pasaran, Di 
bulan ini, lanjutan seri G bukanlah G 
melainkan mendadak G15. Jelas angka 
13 dan 14 dihindari Canon. 

Hal yang sama dilakukan Olympus. 
Setelah deret mirrorless kamera EPT, 


Sony RX1 


ATATAN 


Jrame yang tiba 


melaju dari EPL: L2, dan EPL-3, 
bulan ini diluncurkan EPL-5. Olym- 
pus pun menghindari angka 4 demi 
persaingan dalam dunia digital yang 
sengit ini. 
Demikian pul: 


soal 


nera. Jul 


Pasar pembeli kamera digital se- 
sungguhnya terbagi tiga, u kelom- 
pok yang membutuhkan kamera prak- 
tis untuk dipakai sec pribadi (dan 
ini merupakan mayoritas pemakai) 
lalu kelompok profesional yang mem- 
butuhkan hasil foto cetakan besar dan 
sangat besar, dan terakhi 
lompok yang membeli kamera untuk 
pelengkap hidupnya. 

Kelompok ketiga ini mau membeli 
semahal apa pun karena bagi 
a uang bukanlah m h. Mutu 
kamera sangat penting bagi mereka, 
namun mutu di sini tidak bisa di- 
bandingkan secara linier dengan mutu 
kamera-kamera yang biasa dipakai ka- 
um profesional. Harga kamera ke- 
lompok ketiga ini bisa beberapa kali 
lipat harga kamera biasa, walau mu- 
tunya mungkin cuma sedikit di atas- 
nya, 

Untuk tidak menyebut merek, di 
pasaran ada banyak kamera (bahkan 
kamera saku) seharga sekitar seratus 
juta rupiah. Mutu sangat bagus, tapi 


DPREVIEW 


GAUL — ANOM MANIK AGUNG 


GLASSES — 
YADDY AHMAD FAKIH 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ra umum tidak dili- 
sional karena rancang- 
annya memang bukan untuk dipakai 
bekerja keras. 

Bagi produser kamera, kelompok 
ketiga ini jelas tidak bisa diabaikan 
untuk dijadikan /lag carrier produk 
mereka, 

Mari kita lihat kelompok kedua. 
Selama ini, kaum profesional yang 
membutuhkan cetakan besar, men- 


medium format. 
lan dengan waktu di mana sen- 
sor makin kecil dan makin baik, ukur- 
an Jill frame pelan tapi pasti telah 
mulai memiliki kemampuan dan mutu 
medium format. 

Di sinilah realita itu mengemuka. 
Munculnya kamera-kamera /ull frame 
seperti Canon GD, Nikon D600, dan 
juga Sony A99 adalah jembatan me- 
nuju pergeseran kamera ke depan, di 
mana kamera memang makin kecil, 
Full Frame di masa depan a 
nti medium format, sementa 
ktor umum kamera kecil adalah 
yang merajai pasaran, Para produsen 
semata menjawab kebutuhan pasar, 
sekecil apa pun kebutuhan tersebut. 


Fuji muncul lagi 
Kalau dulu di era fotografi film, kita 


OLYMPUS 


E-PLS 


Olympus EPL-5 


FOTO PILIH/ 


FOTOGRAFI 


Fusiconp 


semua melihat keperk: 
dari Jepang, tapi di awal era fotografi 
digital kita sempat melihat Fuji yang 
kebingungan arah. Pada awal tahun 
2000-an, Fuji mendompleng sistem 
Nikon dalam kamer 
perti SI-Pro, S2 Pro, $8 Pro sampai 
dengan S5 Pro (S& tak ada) yang 
memal istem lens 

Kini Fuji telah kembali di 
dengan  kamera-kam: 
bermutu tinggi, di ant: 
kelas profesional X-1-Pro, juga yang 
baru dilepas E-X1. 
ah, terakhir adalah soal kamera 


point shoot (Kam ”ceklok”) tapi 
bersensor fill frame yaitu Sony RX-1. 

Kamera ini jelas akan dilepas de- 
ngan harga sangat tinggi, silakan 


mengeceknya di berbagai situs ( 
dari google). Perta iapa 
yang akan memakainy: begitu 
tinggi tapi tak memberi pilihan banyak 
bagi kaum profesional (termasuk len- 
sanya yang tak bisa dilepastukarkan). 

Itulah dunia fotografi! Pembeli ka- 
mera ada banyak jenis 

Yang pasti: tidi Ja ahli 
memotret untuk boleh memiliki ka- 
mera semahal apa pun! 


owmpus 


TMECAMERA 


Sony A99 


CANON 


Canon 6D 


DPREVIEW 


Nikon D600 


Tema: KACAMATA 


MATA HATI — 


DAROJAT FAJAR 


'AYA — IB PUTRA ADNYANA 


Tema untuk edisi 2 Oktober: RAMBUT 


Kirimkan foto Anda dengan sisi panjang 1.500 piksel, disimpan 
dalam format JPG skala 6 ke alamat kfk.kompas.com (tanpa www). 
Pemilihan foto-foto terbaik dilakukan setiap hari Sabtu pukul 22.00. 
Semua foto pilihan akan dilombakan lagi setiap tiga bulan untuk 
memperebutkan tiket berburu foto ke Indonesia bagian timur. 


KOMPAS KLASIKA | Selasa, 25 September 2012 | JABODETABEK 


KOM PAS 


" W@MEN 


informasi lebih lanjuthulbungi 
Pamela (021) 53679909 ext6254 


LINTAS UDARA 


Mendulang Intan di Martapura 


hal 43 


IM FITUR KLASIKA | Canton Tower 


Sensasi dari Ketinggian 600 Meter 


NAIK ke menara hingga ketinggian 600 meter. 
Lalu, nikmati pemandangan dari atas kereta 
gantung berbentuk kapsul. Malam harinya, 


berlayar dengan menggunakan kapal feri 
sembari makan malam romantis. Mau? 
Sayang, sensasi tersebut hanya bisa 


dinikmati di China, tepatnya dl Guangzhou. Kota 
yang satu ini memang memiliki banyak tempat 
menarik. Nah, jika Anda berniat jalan-jalan 
bersama pasangan atau keluarga ke Guangzhou, 
jangan lupa singgah ke Canton Tower, 

Canton Tower sebelumnya dikenal sebagai 
Guangzhou TV Astronomical and Sightseeing 
Tower. Menara ini merupakan menara observasi 
di distrik Haizhu di Guangzhou. Menara ini 
pertama kali berdiri tahun 2009 dan resmi 
beroperasi pada 29 September 2010 bertepatan 
dengan Asian Games 2010. 


Tertinggi 

Menara ini sempat menjadi menara tertinggi 
di dunia mengalahkan CN Tower, Namun, gelar 
tersebut diambil alih Tokyo Skytree pada 2011. 
Menara yang didesain oleh arsitek Belanda Mark 
Hemel dan Barbara Kuit ini merupakan struktur 
bangunan tertinggi di China dan menjadi 
gedung keempat dengan struktur tertinggi di 
dunia. 

Secara bentuk, menara Ini memiliki luas 
dan struktur yang berpusat pada dua elips. 


Satu berupa fondasi level dan satu lagi 
berbentuk horizon dengan ketinggian 450 
meter, Dua elips ini berotasi antarsatu dengan 
yang lain. Struktur yang ketat membuat menara 
ini memiliki rotasi dan bentuk yang menyerupai 
pinggang orang 

Di tempat ini, kita bisa menaiki 16 kereta 
gantung berbantuk kapsul kristal transparan 
untuk berkeliling menikmati pemandangan 
dari puncak teratas. Masing-masing kapsul 
memiliki diameter 3,2 meter dan mampu 
mengangkut empat hingga enam orang. Melalui 
kapsul ini, kita akan diajak berkeliling melihat 
pemandangan kota-kota di bawah selama 20 
hingga 40 menit. 


Lampu 

Pada malam hari, menara ini akan bersinar 
dengan indah. Setiap lampu sengaja didesain 
secara pribadi agar bisa dikontrol untuk 
memudahkan animasi dan perubahan warna di 
setiap ketinggian menara, 

Menggunakan teknologi LED, lampu menara 
ini hanya mengonsumsi sekitar 15 persen 
energi listrik. Arsitek di balik teknologi lampu 
ini adalah Rogier van der Heide, Lampu menara 
ini menggunakan 7.000 lampu LED untuk 
menyinari menara dari bawah hingga ke atas 
(INOJ 


BE PREPARED FOR ONE DAY ONLY 
ANNIVERSARY SALE 2674 OFF ALI ITEMS"" 
26 SEPTEMBER 2012 


ET INSTANT SURPRISE UP TO 506 
IN COMMEMORATION OF BATIK DAY 
2-4 OCTOBER 2012 


ROAD SHOW, FASHION SHOW & TALK SHOW 
THE FABULOUS COLLECTION OF DANAR HADI 


NG: 


23 OCTOBER - 3 NOVEMBER 2012 


3 - OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Cari Box u/ Laundry, Canvass, 
Delivery Resto? Hubungi : 
0818.816.107. Ready stock! 


Specialist Captain Seat Original 
/modif u/Innova/Fortuner/APV 
J.Kit&Arm Rest"021-93691867 


BENGKEL - SERVICE 


AC mbl bermsih? Solusinya di 
Satria Mtr Ac Mbl service & psg 
baru Jl Dr Susilo 1/13-14 Grogol 
Jakbar Ph.5660785 - 5604624 


MOBIL DICARI 


A1, 1.0 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dgn cpt, kami sgr dtg 
Aan 68840777, 0812-905-3188 


La Ha 0 Lapan Neng Kami 
: AM Car Pdk Indah 
Dekan: 70813895:08121097591 


AA11.0 Bayar Cash Mbl anda !! 
Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpg 
021-70617199/08128107799 


Automotif berani beli mbisegala 
merk&thn danhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Bel dan hrg tinggi mbl sal mark 
pmki 1s9082125255507-6497783 
“91632763 Jl.Jemb.V / 100-B 


Beli Mobil Bekas dengan Harga 
Sangat Pantas. Yassuri Motor 
Ph 93695188, 92992700 (SMS) 


Bel Sgl Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 


2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR. 


e eh 


Foo Loesan 


Ikekx « Indah Video (0651128899: Balikpapan: » Andalas (0542) 


Batam: » £ Mobile 085322 
« Tunjung Sel (036142 


S7, Jakarta: « Bestindo Comin (0 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


Trima smua merkMbl cash/over 
kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99540392Ctrima SMS) 


BIL DIJU, 


tama 


Auro ONE Penak INDAH 
Mera Handa 
U 180 Spidor 2007 Yalow" 
«F 430 Coupe Red 07 Red" 
021-7203011,7 081210505528. 


AUTO ONE SLIPI 

KA Oppa PI 

“Wa Make Dreams Not Cars' 
“KE 458 Giallo on Nero” 
"FF 6,3 V12, 651HP, AWD"" 
kiitRosso Corsa In Cuoio” 

021-29308685 / 08170707122 


AUTO ONE SLIPI 
Bentley Arnage '03 Silver VR 20 
-Auto One Pramium Cars Btg- 
021-29308685 / 081806898787 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red, White 
Cayenne V6 ATPM Blacks# 
9licarera s new mdi wht kmgrb. 
Pluit 66601313/Snitr 29450773 


CHOSEN CARS - 66694555 
" Naw Boxster & 911 Carrera S 
« Cayenne Turbo & Cayman R - 
 Panamera 3.6 & 4,8 Turbo S 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery JI.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogue 2.0 5Door / 3Dot 
Dynme Lux Pack/Pwr Back Door 


15 Camera “wat | 6506066/ 1520070/ 729: 
Arron'z Auto BOS 02165837777 
EXOTIC AUTO IIMS @JI EXPO KEMAYORAN 
“4 Rolls Royce Ghost "“ Melaren MP4-12C Whit 
PI:7200099- Kip.Gdg:0886140 | Visit us GIIMS 20/9-10/9 "12 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 


PI:7200099 - Klp.Gdg: 45846140 | MMS@JI yong KEMAYORAN 
Bentley Flying Spur Spoed-s 

Ferrari California "2010, Merah | visit Us (livs 20/9 - 3070 "12 

Carbiolet, Grs s/d 2014, ATPM, y @h Motor 


“BRAO Klp Gading 4526753-55 


Hino Dutro 6 Rd Box Besi '2010 
Siap pakai, Jl.Peta Brt No.8(Pra 
patan Rawabokor)02192736956 


Hummer H3 09 Abu2 Kebiruzan 
Km 4500 Spt Bru Istmw “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
GRESS !!! Spt br. 02133389533 


Hummer H3 3,7 AT O11 Orange 
Kmirb 995 spt baru VR16,TV3 
Jkit Eseat,Sroof,FChrome,Fstep 
Tanah Abang 11/66 Ph34835051. 


Hummer H3 Th'10 Orange Tgnl 
Pjk Pjg Mulus Terawat hub 021- 
7981962,0811161608,92779511 


1 


tIms La mad sg rnb 


mas @a La KEMAYORAN 
Forrari FF 201 

Us (IIMS 2 

Only. vans 


Motor 


Only @ivan's Motor 
650b666/ 4524070/ 7292081 


| 
1524070/ 7292088 


6506666, 


WMIS@JI EKPO KEMAYORAN 
Cadiliac Escalade Pitnm Black 
Visit u 1S. 20/ 2 


van's Motor 
21070/ 7292868 


Mini John Cooper 1.6 AT 012 
Merah 1001 baru bisa langsung 
nama,V17,E GT Wing JkitEseat 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


Porsche Cayenne 4.85 2009 
black onblack,km20rb 2210119 
0811.970214 - 08.7878.555.2 


R. Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono VI/7 ... 72790162 


R.Rover Sport 5.0 Supercharge 

3TV, Cam, Sun Roof, Coolbox 

Waranty Java, VR20, Full Opt 
0815:169722039 


Range Rover 4.2 SC "2009/"2010 
Silver Km.11Rb Istimwa “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


KPMPanin 


Bunga 2 tahun 3,6896 
Bunga 3 tahun 3,889 


HUBUNGI DEALER TERDEKAT 


“Syarat dan ketentuan berlaku. 


(6500678 @60678 


www,panin.co.id 


& PaninBank 


Range Rover Evogue 4doors-2do 
ors black white ful option 3Tv 5 
cam PBD Ready Stock "Selamet 
Motor-BOS" Ph 021-29450837 


Range Rover Evogue 2DRS Black 
On Red (Sport Seat) Dynamic 
plus 5Cam Panoramic Pwr Back 
Door VR 20, Km Rb Langsung 
nama On Rp1.050 M. JMS 
021-1526715-16/92190131 


RANGE ROVER EVOOUE 5DR 
Dynamic Lux Pack 3 TV, $ Cam 
Black & Whito, @ VIP Mators 
1521418, 021-1505606 

145866766 open till night 


(ol 


RangeRover Evogue 2.0 Dinamic 
2012 white in red 3Door, rd stok 
MatahariMb 45846730,4525102 


Smart '11/12,HijauMuda,Pnrmc 
Km 500, Spt Br, Rp. 220. “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Cayman R 
Cayenne 3 
Panamera 3.6 
Special Rate 0! 
Interset!. CT & C Aoply 
Terima Jual/ obi 
Call : 352135 
Rolls Royce Phantom Spirit of 
Centenary,new,Rhapsody black 
Vacum. RJS 6546116, 92612900 


VIP MOTORS-RANGE ROVER 


Sport 5.0 SuperCharge Black 
Evogue 2.0 5Dr DynmeLux 3Tv 
Evogue 2.2 Diosel Agllity sea 
GMOI 45866766 pen ti night 
021-4521M18, 021-1505656 


Bunga Kredit Mobil Baru 


# Bebas 
Provisi 


5 Thn : Fix 3 Thn 4.754 4 Cap 2 Thn 6.251 
6 Thn : Fix 4 Thn 5.55X « Cap 2 Thn 6: 


933 « Gemilang Berkat Usaha (0547)8879202 » Planat Shop (0542)5GAG46A: Bandung: « Aditya Cell (022570007917 « Ganda Coli (022191022228 » Ta Cell ( 
220303: Bau-Bau: « Metro Jaya Multimedia (0402)2825048: Bengkulu. » Rizki Cell Group (0736 
3343323 « Megafon (0216000344 » Prisma. (02170171 


Paw 


A6 3.0 Ouattro 2012/2011 putih 
Km S5rb Kiko Auto Gallery Jl. 
Radio Dalam Ry34 ph 7254200 


16,20 Turbo'2011 Hitam Km9rb 
Mulus Sekali Seperti Baru, Hub: 
70.555.667 / 0878.878.878.66 


05 20 AT 09 silver mat VR 18, 
Xenon, seinspion,Jkit ,Eseat,ssr 
park cmr JllPerempatan Radio 
Dim (PNS) No 59 Ph 7211118 


7 Thn '2008, Auattro, 4,2, Fsi, 
Hitam, Sunroof, Istimw “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


5201/04 Hitam,Full.Opt,Bodykit, 
M.Tech,Velg20”,Forjed,5.Systm' 
'AutoMax 4585.7731-9999.7688 


3251 Dark Blue'2002 facelift,km 
57rb Service Record,Tan I,bisa 
TT/Krd "9808,7755/9990.9000: 


5201 "2005 Pemakaian '2006 
Hitam Tanl Serv Rec BMW KM 
Low C/K Hub:021.65868041 


5201 Hitam'04, Km.27Rb Service 
Rec, Mulus, Terawat " Garage 
Motorsport " 0816-1997-890 


SISLASGI | 


2,9. 


"eyarat dan ketentuan berlaku 


Tb 


SR #ecatmance MOM... ADIRA, 


pusaka motor 


BEKASI 
021-88350506 
021-8800181/91 0266-222280 021-79182978 


paroPparts 


one 


SUKABUMI 
0266-222258 021-79182977 


w.crossmobilephone.com 


JAKARTA 


2422076, Banjarmasin: » Simpatindo Multimedia (0511/3365619, 
108: Clanjur: » Pribadi Celi (0263/9101: Cirebon: » Hp: Centre (023119132449: Denpasar: « Graha Cell (0361)467692 » Happy Cell (036117978383 « Mutiara Celi (0363)21836 
43 « SG Ponsel (071154381010 « Starcel! (021)42401210 « Zinoz (021185537000, Jambi: « G2000 (0741770006 « Maxs 10741)27909: Kendari: » Ziola Phone (040173192324 


Ketapang: » Trendy Ponsel 10534)3036611: Kuningan: « Hitech Celluler Centre (0232871298: Kupang: « Counter Terminal (0380828400 » Sahabat Pasa Raya Center 10380)822703: Lampung: » Dunia Cell 0813-79159989 « Panda Cell 0853-57922777 » Starsel (07211473445: Makassar: « Nusantara Cellular (04113680026 


» Sabar Jaya (O411)48515 « SIC-2000 (04117334860 » SMC (041119157930 Malang: « Ivan Cell (034117778996, Manado: 
“ Graha Sellular (061/77148487: Padang » Sandi Seluler (07S1)21 


102: Palembang: « Rich & Famous (07 


» Ivan Cell Manado (04311852744 « Lim Cell (0431867770: Mataram: » Istana Gadget 10370)632976: Medan: « IM Cellular (061776286060 « Graha Insan' Surya (0618460023 
397879 » Rizki Phoneshop (0711)315768: Palu: » Glory Phone 0813-41462222 « Pangkalan Bun Central Anda (0532)6722547: Pekanbaru: « Gj Seluler (07611850235 » Toni Accessories 087173537353 


« Unistar Cellular (07611850250 « Widya Ponsel 0853-555B6896, Pontianak. « Agung Jaya (0561734326 Mawar Ponsel (0561) 739153: Purwakarta: » Jaya Baru Celkilar (0264)9100009: Purwokerto: » Garuda Mas Mobileshop (02811628808: R. Bitung: » Tiga Pendekar (0252)280197, Samarinda: C-Line Geli (05:41)731731 
Semarang: « Jala Kencana (024)8452722. Serang: » Sip Selular (0254)220M3| Singkawang: « SPS (05621636514: Solo: « Omega Sola (0271/656104: Sukabumi: » Central Cell (0266/881828 » Simas Tel (02661225114: Sungai kiat: « Zonet Geli (0717/92017: Surabaya: « Wahyu Selular Jaya (031)71988988: 


Tarakan: « Planet Pho 


e (055121820: Tasikmalaya: « Agung Cellular (0265)333506 » Hitech (0265)313435 « Sinar Jaya Cellular (02651331 


Ternate: « Manado Cell (092173 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


11074: Tj. Balai Karimun: « C- Mobile 0853-34540000: Tj. Pandan: « Hoky Cell 0819-409338: Yogyakarta: « Visitel (0274/555758 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 25 September 2012 


CATATAN 17 CEO FORTUNE INDONESIA 100: MENUJU INDONESIA YANG LEBIH BAIK 


ANDI DJAJANEGARA 
adalah CEO PT ABM 
Investama Tbk, sebuah 
perusahaan energi 
terintegrasi yang 
melakukan investasi 


strategis di sektor energi. 


Dalam daftar Majalah 
Fortune Indonesia 
100, ABM Investama 


menduduki peringkat ke- 
72 dengan pendapatan 
selama 2011 mencapai 


Rp6, 63 triliun atau 
tumbuh 48 persen 
dibanding tahun lalu. 


Implementasi MP3EI Masih Kurang Sinkron 


Oleh: Andi Djajanegara 


BISNIS kami bergerak di bidang energi 
terintegrasi, yang meliputi sumber daya, services 
hingga infrastruktur, Kami sudah menggeluti 
bisnis energi selama 42 tahun. 

Sebagai perusahaan energi terintegrasi, 
perkembangan usaha kami sangat terkait dengan 
konsep pembangunan Indonesia hingga 2025 yang 
disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
Menurut kami, konsep dan prospek MP3EI sangat 
Bagus, Namun, sayangnya sosialisasi konsep ini 

@ daerah-daerah masih kurang sehingga ketika 


dimplementasikan ada yang tidak sinkron 
Salah satu isu strategis MP3EI adalah 
ketersediaan infrastruktur, terutama — untuk 


kawasan Indonesia timur, Ini berhubungan erat 
dengan bisnis kami, terutama untuk penyediaan 
energi. Kelompok usaha kami hingga kini 
merupakan penyedia tenaga listrik sementara 
terbesar di Indonesia dengan total kapasitas 
mendekati 1.100 megawatt (MW) melalui 
penyediaan genset. Klien terbesar kami adalah PT 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan saat ini kami 


memiliki sekitar 70 proyek di seluruh Indonesia. 
Sebagian proyek kami berlokasi di daerah-daerah 
terpencil yang aksesnya sangat terbatas, Biasanya 
jangka waktu penyewaan genset untuk suatu 
daerah rata-rata 6-12 bulan, Namun, kenyataannya 
penyewaan genset untuk daerah-daerah terpencil, 
guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, 
terus diperpanjang, bahkan hingga puluhan tahun. 

Berbicara mengenai potensi bisnis energi, 
semakin banyak perusahaan yang bergerak di 
bisnis ini, khususnya batu bara, dan mereka sangat 
menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi 
yang terjadi di Eropa. Kami pun begitu. Namun, 
perhatian kami tertuju tidak secara langsung ke 
Eropa, melainkan ke negara-negara yang menjadi 
konsumen produk batu , seperti India 
dan China. Selama ini India adalah negara yani 
relatif rentan dengan ancaman krisis ekonomi. 
Pada 1998 dan kemudian 2008, krisis ekonomi 
melanda India dan juga negara-negara lainnya. 
Dengan krisis Eropa yang terjadi saat ini, seperti 
juga negara yang lain, India terkena dampaknya. 

Jadi, kalau kinerja perekonomian di negara 


negara tersebut menurun karena dampak 
krisis Eropa, jelas akan berpengaruh terhadap 
kami. Untungnya cakupan bisnis energi kami 
termasuk luas, Dengan memiliki bisnis energi 
yang terintegrasi, penurunan penjualan batu bara 
bisa sebagian ditutupi dengan stabilnya bisnis 
infrastruktur energi, Dalam bisnis kelistrikan dan 
logistik, kami merupakan salah satu pemimpin 

an memberikan kontribusi yang cukup 
signifikan dalam menjaga keseimbangan kinerja 
kami secara grup. 

Selain itu, kami juga memiliki pembeli batu 
bara yang telah menaruh komitmen terhadap 
kami. Dalam enam bulan pertama di tahun ini, 
kami berhasil mengamankan penjualan kontrak 
batu bara sebesar 3,5 juta ton metrik atau 
lebih dari 80 persen target penjualan batu bara 
tahun ini, dengan pembeli dari China, India, dan 
Thailand. Kami juga sedang berdiskusi dengan 
beberapa pembeli untuk tahun depan. Dengan 
demikian, harapan kami dampak dari krisis Eropa 
terhadap perusahaan kami akan minimal. 


Day National Seminar Forum 
& Book Launci 


One 


ADDRESSING 


'TOWARDS A BETTER INDONESIA 


October 17, 20 
Mulia Hotel Ballroom 
Jakarta 


Koi INFO: 


(021) 451 5718 
3700 
gml@gmlperformance.co.id 


www,gmlperformance.com 


finance 
center 


—— 


Beli Mobil 
GakUsah 
MIKIR 


OTOMOTIF 


OUTLANDER 
SPORT 


The Legend Meets Urban Soul 


Jazz RS Matic'2009 Silver Hub: 
02185390271 - 92581161 


New Accord 2.4 VTIL'2010 A/T 
hitam, km 10rb, full ors spt baru 
Hub 65865734, 98983971 


New Civic FDI 1.8 AT vtech abu? 
met Tv.sensor mundur.th 08/09 
Hub:081382903800 / 8650829 


Stream 1.7 Matic'04 silver, hrg 


nego, TT/kredit. Hub : 45846755 
Kelapa Gading 


HK evunoni 


H1 Tucson Grand Avega Free 
GPS FulVarlasi Bunga3,28'/Data 
dibantu 99050749-08174927419 


MINGGU 


IIMS 20 - 30 September 


JIEXPO Ker n, Prefuni 


2012 


nH, 


SEPTEMBER 
PHOTO BOOTH 


SEPTEMBER 2012 


30 SEPTEMBER 2012 


DREAM 


MITSUBISHI MOTORS Authorized Dealer AII New Giga Tangki 6.000itr 


Tenor 6 Bulan 


Untuk 5000 aplikasi pertama 


Instant APPROVAL 


bii finance 


The 201 


ONESIA INTERN 
TOR SHOW 
30 Ser 


tember 


JlExp Kemayoran 


www.biifinance.co.id 


Bunga Bersaing, Pros 


INDONESIA 
MOTOR 
SHOW 


bii finance 


Cepat & Plekstet 


AUTOHAUSE IMPORTS 
X6 Facelift. Black, White 
” 640 White #1 
Plvit 66601313/Snter 29450773 
3201 Lci Ex'10, 325111 MEdt CHRISTIAN AUTO 
520D”12 “1523105 “15231/06 | 6401/”2011/12 Coupe Cabriolet 
5231 109, 5231 "10, 5231 Exc 10 | “ White On Red,Km 3300,DVD 
5231Ex11,528Ex11,530109”10 | TV « Camera, Elect Seat, Heater 


BestindotarUtamaPh:74868000 | 7263777Minggu Buka99931800 


528i 010 silver, 17rb mil, kondisi 
mulus Hubungi Ph Oi Gran Coup 
21 72798485, 0821112798967 DL ) 


528i Executive 2012 silver km | vs Das, 4 Car 
600, bim BBN 995it.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 IA 


535 GT 2011/2012,Putih, Pnrmc 
3TV, Km.6 Rb, Spt Baru “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


785 Li 2005 Hitam 4 730 Li 2004 | GOS 1411 
Silver Facelift Istimewa “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


0 X3-2.51/05 
TASLI slverGrey'03 km59rb TanL g: 2 si 8-3. 5111,X5-5 01/11 
nopil,TVtelp c.box garansiBMW X6-3.51/09 “4 730 Li"10 


BestindotarUtamaph:71868000 


X3 AT 04 Hitam 2.5L kondisi 
Bagus di Sunter, Hub: Anton 
« Hp.0818.906252 


bs TT/krd:9808.7755/9990.9000 


X1 Executive Langsung Nama 
NIK 2012 H.530jt W.Dark Brown 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


mrioperkoran @ & 


AR | 
ARI 


X3 X Drive 2.0 Diesel AT 2012 
Putih Km1000, 998 spt br, VR17 
TV, Jok klt, Elc seat, Panoramic, 
Keyless, Roofrack, Xenon, Full 
ors.TT/Krd PerempatanRadio Da 
lam (PN1S) no 59 Ph 7211118 


X5 3.0 "2003 Hitam Exec # X5 
3.0,2001 Diesel Htm 4x4 “BRAA 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


X5 3,0 Executive 07/05 Facelift 
(2unit) Panrmc Hitam 4240739, 
0811.970211 - 08.7878.555.255 


X5 3.0 New '07 Htm 100x0ri 
pnoramic Mon joystik VR21-bdy 
Kit 655it.Matrix 0817 0002517 


X5 3.5 012/011 7seat, blm BBN 
Km brb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


CHEVROLET 


Ir. H. Juanda No. 35 
65-9743 SMS Cor 
mangan nga ba) 


19007777 


LES 


« SERVIC 


Captiva,Colorado,Orlando,ready. 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent. Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No,L 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


| caRvsLeR 


300C 2011 Putih Sedan Kmbrb 
seperti baru, Kiko Auto Gallery 
Jl.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
Grand Cherokee 3.6 LTD: 
Ready Stock Black & White 
Luxury Comfort Oulet Ride " 
ATPM 3 years warranty 
“Jeep Authorized Dealer: 

021-7223111 / 08561417979 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
New Wrangler 3.6 Pentastar'12 
“Sahara & Rubicon' 

More Powerfull 285 HP,1ONLess 
“Fuel Consumption' 
3Years ATPM Warranty' 

021-7223111/ 08128368553 


CHRYSLER PONDOK INDAH 
New Wrangler 3.6 Pontastar”12 
Sport. X,Renegade&Platinum' 
More Powerful 285 HP10'Less 

“Fuel Consumptior' 
“13Years ATPM Warranty'" 
021-7223111 / 08170983379 


CHRYSLER SLIPI 
New Chrysler 300 € 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5,7 R.Stok 
Jeep Compas,Patriot 2.4 Ltd "12 
##Dodge  Journgy: 
3 Years ATPM Warranty'" 
021-29308685 / 081280153555 


Dodge Nitro Jeep AWD V6 3.7L 
08 AT Hitam,S.roofsEseat,Velg 
20,Jok Kulit Kmgrb Ph 4210789, 
08111.97021/ - 08,7878.55235 


Jeep Wrangler 3.8 Sahara'11/12 
Hijau Met Km2800 FVars TT/C/ 
K BMS F5 Serpong:0818903838 


Wrangler Diesel Sahara#Bensin 
3.8 Sport unimtd Orange Ready 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


I pamarsu 


All New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax PU Angs Mulai 1.Sjtan 
Terios Angs Mulai 2.9jt-an" 
Pancoran......7948303-7900651. 
Dewi Sartika. NA 
Fatmawati. 0883: 
Bekasi....... 801949 - 20an 
Radio Dalam....... .7393002 
Tanjung Priok "1403900 


roro 

AII New Fiesta & All Ford, Ready 
Stock#Dptkan Pkt Special Akhir 
Thn,TDP 40 Jt-an Hub. Ford BSD 


021.53160117, 081383238609, 
081807272767, 99518226 


Everest AT 4x2'09 Putih#Fiesta 
S AT'1L UnguMet#Focus 2.0 AT 
107 HtmMet TT/C/K DuniaMobil 
rpong:0818903838-98866366 


Fiesta(1.4)Trendy'11 Km 10Rb 
Stnk br bas skl j.cpt 160JtAldo 
Motor 45846741 Kelapa Gading 


Il Honon 


Accord 24 VTIL '08 Hitam,Km50 
rb,Svc Reg,istw spt Baru,Pjk Ith 
"BSA",Fatmwti 37, 0811118181 


Accord 2008/09 VTI-L AT Silver 
Auto High"““Only.305Jt saja!! 
0858222.22266, 08131958.0015 


Accord VTI-L, Juni'2011, FL, Abu 
Tua, Jual Cepat, Cash-Credit-TT 
Hubungi.021-6816 7371 


Accord VTit 08 Silver,Tgnl, Full 
Orsinili,Servce Record AutoMax 
45857731-4584.6849-6506836 


Accord Vtil Th'2011 Silver, Km. 
14.000, spt baru.P-2000 Jl.Batu 
Ceper no.126.1:021-92740000. 


AII new civic 2.0 vtec limited 
edition,hitam 2007 muluspjk 
pjg hub 70965535, 0818179571 


AlINew Honda Brio R.StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga Ot Atau 
cicilan 4,5jt hanya di Honda Per 
mata Hijau Showroom bengkel 
sd 19.00 Ph.5332566 


Brio 149jt Civic Cty Jazz Froed 
(Crvrdy“b.01/ang Aitn) Vkool”" 
Honda jatinegara.021-85919896 


Brio,Jazz, Freed, Civic, CRV, Rdy 
#Ncool.B90h/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2"6129999 


Brio,Jazz,CRV, City, Freed, Civic, 
Acc, Odys, Bng3.884 Vkool, Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570- 


CRV 20 A/T 2011, Dark Mocca 
Pearl. Km 30 rb. Harga damai 
Hubungi: 0811966121 


CRV 2.0 A/T'10 Silverstone GPS 
Jok Klt,Sensor,Spt Baru,Kmlerb 
Ori, 280Jt Nego 08161481038 


CRV 20cc A/T'2010 Silver,Jok 
Kit,Km32rb,Mulus Spt Br,278Jt 
TT/K,Freeway Mttr,0816903828 


Elyssion 3.0 htm 05 dbl sroof j 
kit tvecam e.seat int rapi Tdp83 
293i Auto Spoed:08161615536 


FVM-0(6x2), 240PS, 26ton,WB 
5,5M,Ready StocksFVZ(6x4) Du- 
mo, FRRFTRFVR(Ax2): Mic- 
robus Dix ELF(12/16 Seat),ELF 
1/6Ban,Bng  Ringan.Hub:Auto 
Cipta Isuzu 021-PCN:3458000 / 
MGD:6128000 / BSD:5388000 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
EIf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
bunga mnrik, Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


EIF Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 #12 Seat Lux # 17Scat. 
Long 13 Seat Lux # 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65834157, 
081381130112, 081230190386 


Elf Truk Box Almunium, DP Mrh 
Tenor 4th, Paket Bunga Ol, 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading. 1530921-22 
Bekasi 8801006-8803883 


Elfnewfacelift 4b(100ps)6bc125 
ps)bng 014 grts bak/box isuzu gi 
ga-trr190ps(4x2) tv231p285p5 
(6xt)hdh Isg huravo,dat! cmr,bb 
nbook,Icdr-stk,Mggbsr6240410, 
6284115 'kalimalang8656979,86 
51201 kbjrk5321260,99 738008 
Tn abang!!:3843333,704 64640 


Panther LM Smart m/t htm mat 
2009 Hrg 138JT (Khusus Kredit) 
Hub (021) 5470005 Raja Mbl 


ha 
AII New: Rio, Picanto, Sportage: 


Pregio : Travelo, Ambulance, 
Hadiah Isg GPS,Hub: 790.2858 


MAZDA 


I 

| 

8 Tahun 2012,Warna Hitam,Km 

3rb,Seperti Baru,Harga 428jt 
detik Hub: 0816 9095 75 


CX9'2009Grey,km::14rb,100/4spt 
br#CX7/08 ungu terong km240rb 
107 hitam 86907053/86907054 


Mazda 8 km 6rb 2012 AT hitam 
bll5 kond bgs ors msh baru Hub: 
02170719115/ 08128878908 


New Mazda2, Sept Big Deals, 
MPV Biante,onwr mnrk,Dp rng 
0821.2315.4339, 0251.8322999 


Il merceoes 


170S Th'52 
2205 Ponton Th'57 

2805 Kebo Th'68 

250C Mini Coupe Th'71 
280SE Barong Th'73 “ii 
280GE Jaep Long Th'87 
320SL Coupe Th'97 " 

Tlp: 082126820109 " 


C200 K'08 new model,SilverMet 
KM 40rb,375Jt" Seasons Mobil'" 
PMK blok 5-3 (Msk dr Pintu 2) 


TRANSITO 


(ET KOMPAS 


HA) “ja 


" Baca iis KN AR 
Hari Kawis, 39 September 


5 WIN 


. SNAPTHI s jo 


MA VOUCHERS 


KOMPAS.com #& KOMPA 


bear 


200 CGI Clasic Th.2011 pajak 
bulan 6 w.Putih KM 8000 Hub: 
081.76777623 


200 K Avantgarde '2008 hitam 
km  35000,E.Seat. — Harman 
Kardon Hub: 0816-17298316 


200 K Avg'09abu? met,interior 
Light Grey,Kondisi Bagus,TT/K, 
Hubungi: 3806668 - 92900318 


230 AVG 08 Hitam istw.Hub: 
Aston Mobil, Bursa Otomotif 
Sunter 29450758-0818.906252 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS 350 AMG, Black/White,CBU 
Airmtesspn lanekeepng,Tvtuner 
mass.seat, spa Fopt,Rdyi 
K.Gading 2938 5555 / 33522239 


CLS 350 AMG White/Black"# 
SLK2508E250 Special Price 
" @utohause Imports 

Pluit 66601313/Sntr 29450773 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 
Call 725.1893/727.90162 


E 250 coupe Avantgard AMG 
Full option 2011 akhir, paladium 
km2800 istmw . 081331217070 


E 300 Avg (ATPM)'2010 bin & 
palladium silver, contract servc 
2013,Tgn |, E.leather orthopadic 
memory seat, bluetooth phone, 
VR ac 18 “Grill AMG, Vkool. Hub 
0818-833883, 021-65868303 


E28008 7Gtronik, Htm, Facelift, 
Elegant, xenon / Jatwash / 
Elec-Seat/465jt:0856-988-4257 


E300 Avg'09 Pano Atpm 825Jt 
S350 Htm'07 Full Ors 3Tv 1,1M 
S500 atpnv'LLhtme5500/06pano 
Km 18Rb”92983818 Klp Gading 


E300 Th'2009 Panoramic KM 
Rendah Msh. Ada Garansi 
Hub:0811.979763 Mgg Besar 


GL 500, Thn '2007, Hitam, 3TV, 
Panoramig, Vrag, Istmw “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gda 4526753-55 


GL500 Th'09/4-Matic,Black,Km. 
16.000, Spt Baru,P-2000.JI.Batu 
Ceper no.12C. 021-93417878 


New E350 Coupe 1001Br AMG/ 
Avant Putih 2011(BPKB)1.350jt 
bs KKB.:6691102-08881351818 


New GL500 995Br executiv Htm 
2012 nik 2010 Facelift 1,5M(HB 
2M)off bs KKB. :0888 135 1818 


S 350 th 2011 hitam, km 21rb 
Hub : 0812 903 5115 


S300 2008 Hitam, ATPM, Fopt, 
3TV  PanoramicVacum. Kiko 
'uto Radio Dlm 34 ph 7251200 


Pwr 
FOpt Call 7951 1 
5320 Th'00 Hitam Facelift VR 


sgt Terawat, Antik. Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 Ph 7254200 


(HANA 


YAH 


T CAMAYA KA 


OTOMOTIF 


S500/04 Facelift, Hitam, Km 
25rb, 2 TV, 2 Telp, Coolbox, Sun 
Toof, Kanon, istw. 0816.620577 


SIRAJAKREDIT 
GE, S, Baru Bekas, bergaransi 
dp kecil tukar tambah prs online 


SL 350 2003 AMG silver on red 
nappa leather panoramic km28 
rb.Klp Gdg 4526715-16 


SL55 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


SLK 200 K '2010 Hitam Km. 7rb 
Pajak pjg Sprti baru « C180 104 
Km. 49rb. 02133389533 


SLK 200/10 Bln 9,KM 10rb,Slvr, 
grand edit,F.v-kool,vel919,f.0r5 : 
081383588135/085776152538 


| MITSUBISHI 


All New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


All New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP 
08121999452 / 021-70688620 


MI New Outlander&Pajero Sport 
R.stok,FresVkool,Bunga O.Hub: 
081398951363 - 081291160294 


Pajero 10/16 Hitam mulus, Std, 
km. Mb, 370jt Hub 
0811998405: 


KOMPAS / KLASIKA / 


Selasa, 25 September 2012 


39 


LAUGAT 


YOU SAY YOU 
MAKE PEOPLE 


& Kamu bilang kamu cuma ingin membuat orang tertawa? 
# Ya! Itu alasannya kenapa aku mencoba berakting di komedi Broadway! 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


Sena (728) 


SURE! THAT'S WHY WELL, NOW YOU CAN 


ONLY WANTED TO IL TRIED TOACT IN ACTIN PR/SOWV 
THAT BROAUWAY SHOWS! 
COMEDY! 


& Yah, sekarang aku dapat beraksi di Pertunjukan Penjara! 
# Hei, pertunjukan adalah pertunjukan! 


INTERMESO 


WATCHES 


MEMBALUT 
PENUH GAYA 


PERSONALISASI gaya kini menjadi napas utama 
dalam sebuah tatanan fashion. Tren desain yang 
tengah berlaku menjadi acuan, tetapi soal selera 
tetap diutamakan. Definisi modis pun menjadi 
kian lentur, seorang yang mendobrak tatanan 
arus utama tetap layak disematkan predikat 
tersebut selagi ia mampu memadupadankan 
setiap elemen dengan apik. 

Layaknya sebuah koleksi busana, jajaran 


seruarwa 


Rilis Amerika: 28 September 2012 


Kisah tentang Drakula 


pengelola kastil untuk para 
monster. Ia juga mempunyai 
putri yang tertarik dengan 
seorang lelaki pengelana. 


Elton John menulis lagu 
untuk film animasi The Lion 
King (1994) meraih 


awards dengan lagu in 


TANGGAL 25 September 1878, surat yang dikirim 
dokter Inggris Charles R. Drysdale yang mengecam 
penggunaan tembakau dimuat di surat kabar 

London, The Times. Peringatan Drysdale itu dibuat 


86 tahun sebelum para ahli bedah AS 
membenarkan bahaya merokok. 

Dalam suratnya, Drysdale merujuk kepada 
konsumsi tembakau di seluruh negara Eropa yang 
sangat besar, la memperkirakan, 15 juta pound- 


naan tembakau merupakan bukti paling nyata dari 
pengaruh buruk zaman itu, 

Drysdale telah menjadi seorang antitembakai 
sejak 1864. Tahun itu ia menerbitkan hasil studi 
yang meneliti akibat konsumsi 21 gram tembakau 
setiap hari pada orang muda. Menurut penelitian 
Drysdale, kebiasaan itu mengakibatkan sakit kun: 
ing dan sekurang-kurangnya jantung berdebar . 
yang sangat mengganggu. Ia kemudian mei 


desain aksesori kini juga kian bersifat personal 
untuk mendongkrak tampilan gaya setiap 
individu yang makin berani mengekspresikan 
diri. Bonia, salah satu merek arloji kenamaan 
dunia, sadar akan hal tersebut dan mengemasnya 
dalam produksi arloji yang mengutamakan 
kualitas prima. 

Tengok salah satunya seri BN 869-2537, yang 
menggunakan bahan keramik berwarna hitam 
dipadu IP Black Dial dalam balutan warna Rose 
Gold. Dilindungi bahan ceramic sapphire crystal yang 
membuatnya tak mudah tergores, arloji berdiameter 
3,5 cm ini juga dilengkapi fitur penanggalan, tahan air BN 869 - 2537 
hingga 5 ATM, dan memiliki garansi internasional selama 
dua tahun. (ADTJ 


www.adtime.co.id 


SOUNDTRACK 
A 


Para pengisi suara film animasi yang 
diproduksi oleh Sony Pictures 
Animation ini adalah Adam Sandler 
(Dracula), Selena Gomez (Mavis), 
Steve Buscemi (Wayne), dan Kevin 
James (Frankenstein). 


buku berjudul Tembakau dan Ps 
" asilkan a 


ka 


alnya, aktris dan penyanyi Miley 
terpilih untuk mengisi suara Mavis. 
etapi ia mengundurkan diri karena 
engan proyek lain. Alhasil, Selena 
iomez menjadi penggantinya. 


TON JOHN 
Can You Feel the Love Tonight 


TRIVA FILM DIPERSCMBAHKAN OLEN GDHOMPASKLASIKA | EDITOR/TEKS: GDGECILIAGANDES | DESAIN/TEKS: @HELMANTAOFANI 


PK Kompas 


05,00 Senyum Pagi 
05.30 Kompas Sport Pagi 
06.00 Kompas Pagi 
08.00 Ala Resto 
09.00 Showcase 
10.00 Komedi Spesial 
11.00 Belantara 
12.00 Kompas Siang 
13.00 Elephant Diary 
13.30 Word World 
14.00 Jalan Sesama 
14,30 Science is Fun 
15.00 Urban 

15,30 Penjuru Kota 
16.00 Megapolitan Kota 
16,30 Suka-suka 
17.00 Kompas Petang 
18.00 Kompas Sport 
18.30 Temukan Kata 
19.00 Versus 

20.00 Komedi Spesial 
21.00 Belantara 
22.00 Kata Kita 
23,00 Kompas Malam 
00.00 Fanatik 


04.00 Jalan-Jalan Islami 
(Daerah) 

04.30 Indahnya Pagi 

05.30 TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07.00 Pelangi Nusantara 

08.00 Dialog Aktual 

09.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

09.03 Yuk Hidup Sehat 

10.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

10.03 Sitkom Tarzan 
Betawi 

11.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

11,03 Dialog Kerja Sama: 
Empat Pilar dari 
Gatsu 


12.00 Indonesia Siang 

13.00 Laporan 
Internasional 

18,30 TV Edukasi 

14.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

14.03 TV Edukasi 

14.30 Inovator 

15.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

15.03 Cerdas Cermat 4 
Pilar 

16.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

16.03 Musik Sore: Senda 
Gurau 

17.00 Kartun Anak 

18.00 Sinetron Drama 
Indonesia 

19.00 Indonesia Malam 

20.00 Motivator: Forum 
Soegeng Sarjadi 

21.00 Bincang Malam TVRI 

22.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

22.03 Musik Variety 

23,30 TVRI Sport 

00.00 Indonesia/ 
Internasional Terkini 

00.03 English News 
Service 


LeCTI 


04,30 Seputar Indonesia 
Pagi 

06.00 Go Spot 

07.30 Dahsyat (Live) 

10.00 Dalam Mirhab Cinta 

11.00 Intens 

12.00 Seputar Indonesia 
Siang 

12,30 Sinema Siang 
Stephen Cau | Love 
You 

14.15 Cek & Ricek 

14.45 Silet 

15.30 Olivia 

16.30 Seputar Indonesia 

17.00 Layar Drama 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Indonesia: Hanya 
Kamu 

18.00 Layar Drama 
Indonesia: Putri 
Bidadari 

19.15 Layar Drama 
Indonesia: Yang 
Masih di Bawah 
Umur 

20.15 Layar Drama 
Indonesia: Tukang 
Bubur Naik Haji the 
Series 

21,30 SMTown Concert 

23.30 Behind The Scene 
Fallin In Love 

00.00 AFC Cup: Al Etifag 
VS Arema 


€scrv 


04.00 Kata Ustad Solmed 
04.30 SL Liputan 6 Pagi 
06.00 Was Was 
07.00 SL SCTV Musik Inbox 
09.00 Halo Selebriti 
10.00 SCTV FTV Pagi 
12.00 SL Liputan 6 Siang 
12.30 SCTV FTV Siang 
14.30 SL Eat Bulaga 
Indonesia 
16.30 SL Liputan 6 Petang 
17.00 New Cookies “Bukan 
Jomblo Ngenes" 
18.00 SCTV Sinetron 
“Putih Abu-Abu” 
19.00 SCTV Sinetron 
“Ustadz Fotocopy" 
20.00 SCTV FTV Istimewa 
22.00 SCTV Sinetron “Si 
Biang Kerok” 
23.00 FTV Utama 
01.00 Liputan 6 Malam 


ET 


03.30 World Most Amazing 
Video 

03.55 Topik Pagi 

05.00 Wisata Hati 

05.30 Lensa Olahraga 

06.30 Hati ke Hati 
Bersama Mamah 
Dedeh 

07.30 Perempuan Hebat 

08.00 Fresh and Fun 

08.30 Friends 

09.30 Seleb @ Seleb 


“ 


Genndy Tartakovsky, 


sang sutradara, 


sebelumnya lebih 


banyak 


menghasilkan serial 


film animasi di 
televisi, salah 


STAR 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 


Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria City, UG 
T Seet Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mali, GF #IU-01 


ekumpulan makhluk biru, The Smurfs, “You m 
terdampar di belantara beton New York, Abe ai 


embari melarikan diri dari penyihir, 


HBO Asia | Sabtu, 29 September 2012, pukul 17.15 WIB steal our freedom 


satunya adalah The 


Powerpuft Girls 


(1998-2000). Hotel 
Transylvania menjadi 
karya film feature 


pertamanya, 


Film yang bercerita tentang keluarga 
monster identik dengan The Addams 
Family (1991). Diangkat dari komik 


trip, The Addams Family menampilkan 


sebuah keluarga dengan figur aneh. 
Seorang ibu (Morticia) dan paman 
(Fester) yang mirip dengan vampir, 


alu kepala rumah tangga (Lurch) yang 


mirip dengan Frankenstein. 


10.00 Glory Jane 

11.30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 

18.00 Tom & Jerry 

13.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

14.00 Tom & Jerry 

14.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

15.00 Ghost Gang 

15.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

16.00 Mr. Bean 

16.30 Suka Suka Nizam 

17,30 Topik Petang 

18.00 Pesbukers 

19.30 Catatan si Olga 

20.30 Coffee Prince 

21,30 Mels Update 

22,30 Mata Lensa 

23.30 Jakarta Belum Tidur 

00.00 XYZ 


MNCTV 


04.30 Majelis Sakinah 

05.30 Lintas Pagi 

06.00 Starlite 

06.30 Disney Club: Jungle 
Junction 

07.00 Disney Club: Mickey 
Mouse Club House 

07.30 Upin Ipin dan Kawan- 
Kawan 

08.00 Serial Pilihan 

09.00 Serial Pilihan 

10.00 Kisah Unggulan 

11,30 Lintas Siang 

12.00 Layar Kemilau 

14.00 | Drama: Jangan 
Kucilkan Aku dan 
Ibuku 

15.00 Di Antara Kita 

15.30 Lintas Petang 

16:00 Animasi Spesial: 

Bernard Bear 

16:30 Animasi Spesial: 
Alien Zoo 

17.00 Drama Spesial 

18.00 Tendangan si Madun 
Season 2 

19.00 Aladdin 

20.00 Jagoan Silat 

21.00 Raden Kian Santang 

22.00 Dia Ayu! 

23.00 Intermezo 

00.00 Sidik 


05.00 Program Religi Pagi: 
Mamah & AA 

06.00 Live Fokus Pagi 

07.00 Live Kiss Pagi 

08.00 Sinema TV Pagi: 

Anak-Anak Tanpa Cinta 

10.00 Sinema TV Spesial: 
Bukan Salah Takdir 

12.00 Live Patroli 

12.30 Rujak Manis 

13.30 Drama Korea Siang: 
Thank You 

15.00 Live Kiss Sore 

16.00 Live Fokus 

16.30 Drama Korea Sore: 
TBA 


18.00 Drama Seri Keluarga: 


Calon Ibu Untuk 
Anakku 

19.00 Sinetron Unggulan: 
Jalan Ke Surga 

20.00 Sinetron Unggulan: 
ALI BABA 

22.00 Buaya Show 

23.00 Mega Asia: Chai Lai 
Angels 

00.30 Live Bundes Liga: FC 
Bayern Munich vs 
VFL Wolfsburg 


(obal TV | Jumat, 28 September 2012, pukul 22.30 WIB 


and lock us up 

Aksi balas dendam The Bride (Uma Thurman) forever and ever!" 
terhadap mantan atasan serta orang-orang Kk PN, 
yang coba membunuhnya dalam “Kill Bill 2 Mr Weenie 
OPEN SEASON 2 


SUMBER/FOTO: WIKIPEDIA, IMOB, ROTTEN TOMATOES, HBO Soneret yg BROS PICTURES FANPOR AMAZON, FASHION BLOG ORG, COLUMBIA PICTURES 


@Jrs PrimaYud The Adventure o 
Ceritanya lucu dan menegangkar 


agus, oke deh 


@ezapatria Av 
editan gambarr 


seperti versi kartunnya 


04.30 Casper 

05.00 Khazanah 

05.30 Sport 7 

06.00 Ragam Indonesia 
06.30 REDAKSI PAGI 
07.30 Selebrita Pagi 
08.15 Makan Besar 
08.45 Gak Nyangka 
09.15 Ups Salah 

09.45 Spotlite 

10.45 Warna 

11,30 REDAKSI SIANG 
12.00 Selebrita Siang 
12,30 Bocah petualang 
13.00 Laptop Si Unyil 
13.30 Dunia Binatang 
14.00 Koki Pintar 
14.30 Brownies 

15.00 Tau Gak Sih 
15.30 Fish N Chef 
16.00 Jejak Petualang 
16.30 REDAKSI SORE 
17.00 Indonesiaku 
17.30 Orang Pinggiran 
18.00 Hitam Putih 
19.15 On The Spot 
20.00 Opera Van Java 
22.00 Bukan Empat Mata 
23.45 Berburu 

00.15 Jejak Jejak Misterius 


METREZTV 


00.05 Metro Malam 
01.05 After Hours 
02,30 Economic Challenges 
03.30 Metro Highlights 
04.05 Metro Realitas 
04,29 Opening New Day 
04.30 Metro Pagi 
07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 
08.05 8 Elavan Show 
11.30 Metro Siang 
13.05 Wideshot 
17.05 Metro Hari Ini 
19.05 Suara Anda 
20.30 Bicara Konstitusi 
21.05 Top Nine News 
21.30 Today's Dialogue 
22.30 Lirik Komedi 
23.05 Genta Demokrasi: 
Hukum Rimba di Ibu 
Kota 
23.05 Genta Demokrasi 
23.30 Metro Sports 


GlobalTV 


05.00 Dora The Explorer 
05.30 Kura-kura Ninja 
(TMNT) 

06.00 Spongebob 
Sguarepants 
08.00 Avatar The Legend 

of Aang 
08.30 Awas Ada Sule 2 
09.30 Kungfu Chef 
10.00 Obsesi 
11.00 Indonesia Bicara 
12.00 Buletin Indonesia 
Siang 
12.30 FTV: Cintaku Dkejar 
Bodyguard 
14301005 Ampuh 
16.00 Fokus Selebriti 
16.30 Naruto 
17.00 Kungfu Panda 
17.30 Transformer Prime 
18.00 Mantu Mantu 
Morotin Mertua 
19.00 Starteen 


Ta diRotan Tananen| AK 


ARTHUR CHRISTMAS | 921 


SURFS UP 7746 


MONSTER HOUSE TAK 


Ikuti update Trivia Film setiap 
Selasa via Twitter di 


BKOMPASKLASIKA 


21.00 Big Movies II: Body 
of Life 
00.00 Highlight BPL 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area. 


, Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
tv7ne dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 


00.00 Kabar Hari Ini - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 
01.00 Kabar Dari Timur » Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


Tengah 

02.00 Mutumanikam 

02.30 Ujung Negeri Conceptis Sudoku By Dave Green 

03.00 Manusia Indonesia 

04.00 Asmaul Husna 

04.30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar Indonesia 
Pagi 

09.30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

12.00 Kabar Siang 

13,30 Apa Kabar Indonesia 
Siang 

15.30 Kabar Pasar 

16.00 Kabar Petang 

19.00 Apa Kabar Indonesia 
Malam 

19.30 Indonesia Lawyer's 
Club (live) 

23.00 Kabar Malam Ditticuly Lovel tk 


NAN Jawaban edisi sebelumnya 


RAN: 
7 


ea 
(al 


£ 


04.00 Termehek-mehek 
04.30 Reportase Pagi 
05.30 Islam Itu Indah 
06.30 Insert Pagi 

07.30 New Rangking 1 
08.30 Best of Super Trap 
09.30 Huru Harada 
10.00 1d3ntik 

10.30 Makin Jail 

11.00 Insert Siang 
12.00 Bioskop Indonesia 


13.45 Reportase Siang 
14.15 Digital Clip 
14.45 Sketsa 7 
15.45 Show Imah Fanatik 
16,45 Reportase Sore (KompasTV : pukul 00.00 WIB) 
17.15 Insert Investigasi PN Meadalah salahsah Lk an 
Hi adalah salah satu program musik Kompas 
18.00 Reality Show Konser Yang memberikan kesempatan kepada musisi untuk 
Agnes Monica membawakan lagu-lagu hits dengan aransemen berbeda 
19.00 Tahan Tawa 'dan menceritakan kisah unik di balik lagu-lagunya, Acara 
20.00 Sketsa ini mengajak pemirsa melihat kedekatan antara musisi 
2100 Bioskop TRANS TV: dengan penggemar setianya. 
Eagle Eye 


23.00 Bioskop TRANS TV: 


“€ Acara dapat diubah oleh pengasuh telovisi, 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 25 September 2012 


40 


Www 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN 
SEGERA DIBUKA 26 Pr 


Ginema XXI 


KEMANG VILLAGE pon 


BESOK TAYANG: 
PREMIUM RUSH, 5 
TED, BESOK 
RESIDENT EVIL - RETRIBUTION, 
CATCH 44. 


SPESIAL HARGA PROMO 
(WAKTU TERBATAS) 


JAM MAIN BIOSKOP KLIK - 


BRUCE WILLIS 
JOSEPH GORDON- “LEVIT 
EMILY BLUNT 


HUNTED BY YOUR FUTURE. 
HAUNTED BY YOUR PAST. 


21cineplex.com 
Lgi. mag 
WHITAKER WILUIS AKERMAN 
CATCH 
244 


IFYOU ARE 
SOING DOWN. 
TAKE EVERYONE 
WITH YOU, 


MRITTEN AND DIRECTED BY 
RIAN JOWNSOI 


LOOPER 


« 


WN 


MINI LooperMovie.com rumoisrmcr 


EU TAe £ 


PremuumBuah net 


STUDIO XXI EX . 
SENAYAN CITY XXI 
KASABLANKA XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT JUNCTION XXI - 
PLUIT VILLAGE 90 


PLAZA INDONESIA XXI 
| PLAZA SENAYAN XXI - 

FX PLATINUM XXI « 

KUNINGAN CITY XXI - 


Mrua 
ResibenT €e UR 
BINTARO XXI - GADING XXI - 


SEASON CITY XXI - 
METROPOLE XXI . 


max SE) 
GRAND MAL BEKASI 


Promtere: 
RP 50000,- (SENIN-JUMAT: 
RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBURI 


DJAKARTA XXI » TIM XXI 
SEMABUDI$ CILANDAK « 
KARAWACI - SUNTER 


IMAX 
SANDARIA XXI IMAX 3D 


12,30-14.40-16.50-19.00-21.10 
HOLLYWOOD XXI - TIM XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- (JUMAT: 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


3D : RP 25.000,- (SENIN- KAMISI: RP 30.000,- JUMAT): 
RP 40.000.- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


MAL KEMANG VILLAGE LT. 3 
JL PANGERAN ANTASARI NO. 36 JAKARTA SELATAN 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


RESIDENT EVIL:RETRIBUTION 


(3D) : 12.30 - 14.20 - 16.10 - 18.00 - 19.50 - 21.40 


Ginema XXI GANDARIA CITY 


| 
| EXPERIENCE at 


STUDIO XXI EX 

PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI 
KASABLANKA XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PURI XI «BINTARO XXI » 


Prem 
remlere 
KARAWACI XXI PREMIERE 
1245-1458 -17.06-19,15-21.25 
STUDIO XXI PREMIERE EX.» 
PLATA SENAYAN XI PREMIERE » — PURIY 
SANDANIA XI - 
CU 
TIM XXI » GADING XXI « 
'ARTHA GADING XXI « 
BOTANI XXI » SERPONG XXI « 
LIVING WORLD XXI - 


KASABLANKA XXI PREMI 
EMPORIUM tina ai PREMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE 
Tea 
ING WORI UI PRI 
RAWACI XXI » 
PAN PENA BEKASI SAUARE XXI - 
SETIABUDI - PLAZA BLOK M 
GM » LA PIAZIA - 
MARGO PLATINUM 
2.30 14.40-16.50- 19.00-21.10 
ELLANOVA 
Di 16,30. 18.30-20.30 
CIKARANG 


MALL 
aa S6 MASYA 20145 
Na 1515» 17804 1945-2200 


PLUIT JUNCTION XXI 
BA ai 


PLUIT VILLAGE XXI « BSD XXI « 
CBD CILEDUG XXI - GADING 
1151425 1635-1845-2059 


SE PONLANDAK - 
CIBUBUR - EKALOKASARI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


IMEGA BEKASI XXI 
2 U8 1915-2115 
LITz MOI 


15- 19.30-21.45 


1230-1420-16.10-1800-19.50-2140 


Prematore 


STUDIO XXI PREMIERE EX . 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE - 

GADING XXI PREMIERE 
1230-14.20-16.10-18,00-19.50-21.40 


| GANDARIA KU PREMIERE 


1245-14.35-16:25-18.15-20105-21.55 


PLT JUNEMION YOU - 
SEASON CITY 

TADING KK MARGO PLATINUM 
12.15-12.45 -14.05-14.35 -15.55- 
16.25-17.45 -18.15-19.35-20.05- 
21.25-21.55 

CBD CILEDUG XXI « ATRIUM « 


1200-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI 

PLAZA SENAYAN XXI 

SENAYAN CITY XXI « 

FX PLATINUM XXI 

HOLLYWOOD XXI 

KUNINGAN CITY XXI - 

KAS, 


LANKA XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI - PURI XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI - BINTARO XXI 
ANGGREK XXI » METROPOLE XXI « 


BEKASI SGUARE XXI 

METROPOLITAN 

BLOK M SGUARE 

SLIPI  DAAN MOGOT - 

LA PIAZZA « EKALOKASARI - 

PONDOK GEDE » CUESON . 

BOGOR TRADE MAI 

1215-1405: 1005- 1745.1935.2125 
LVET 

Vian To30-21.45 


DEPOK 

PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12,30 -14.30-16.30 18.30-20.30 
BLITZ MOI VELVET 

1445 17:00-19.15:-21.30 


Pia 1505-16:55-18.45-2035 


BLITZ 


PURI XXI 

119 11.25-1635:1845-20.55 
PLAZA INDONESIA XOXI « 
HOLLYWOOD XXI 
12M55143817.05-19.15-21-25 


Keua To, aoi 19.30-21.40 
HATI, 


1230-1420-16,10-18.00-19.50-21.40 Yg" 


BELLANOVA - 
CIJANTUNG - SURYA M2 
12.45-14.45 - 1645-1845-2046 


tep 
19.15-18:15-17:15-19.15-2115 
METROPOLIS - BTC - 
MALL LIPPO CIKARANG 
13.00-14.50 -16.40-18.30-20.20 


BLITZ MOI 
14.15-16.30-18.45-21.00 
RA 


ITRA XXI 
14.05 -15.55-17.45-19.35-21,25 
BLITZ CP 
14.15-16.30-18.45-21.00 
PONDOK INDAH 1 XXI » 

BOTANI XXI 

1405-1745-2125 
BI 


LITZ CP VELVET 
14.45-17.00 - 19.15-21.30 
WTC SERPONG : 15.10-19.10 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


STUDIO XXI EX 3-D « 

KARAWACI XXI 3-D « 

CIBUBUR 3-D 
12.15-1405-15,85-1745-19.36-21.25 
Hidal XXI 3-D » 


PEJATEN VILLAGE XXI 3-D 
GADING XXI 3-D . 
AARTHA GADING XXI 3-D - 
SERPONG XXI 3-D 
METROPOLITAN XXI 3-D 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
BLITZ GI 3-D 
13.45-15.45 -17.45-19.45 
KUNINGAN CITY XXI 3-D - 
KASABLANKA XXI 3-D » 
BINTARO XXI 3-D - 
ANGGREK XXI 
BOTANI XXI 3-1 
UIVING WORLD XXI 3-D « 
MEGA BEKASI XXI 3D » 
(OK M3-D - 
PURI Sab MG 3-D 
1245: 1439:1625-1815-2005-21-35 


BLITZ MOI 
13.00-15.15-17.30-19.45-22.00 
BLITZ TK 3-D « BLITZ BCP 3-D 
15.00-19.00 

CBD CILEDUG XXI 3-D 
15.55-17.45 -19.35-21.25 
BLITZ CP 3-D 


12.45- 15.00-17.15 19.30-21.45 
BLITZ PP 3D : 13.00-15.00 -19.00 


PONDOK INDAH 1 XXI - 
BLOK M SGUARE « 

ARION - DETOS 
12.15-14.30-16,45-19.00-21,15 
PEJATEN VILLAGE XXI « 

SIKA KAI 


1200 -17:18-19:2012145 


KARAWACI : 14.45 
METROPOLIS: 15:25 19.50 


GRAND MAL BEKASI 
12.15-14.25-16,35- 18.45-20.55 


| KUNINGAN CITY YK « 


dea siak $ 
Haa ae 3 


PLAZA SENAYAN 

Pa TO T9.00-21.10 
ADI 

MEGA BEKASI XXI 

| kadas 18 187178 1918-2115 
KASABLANKA XXI 


SANDARIA XI - B3D XXI 
12.45-14.55: 17.05 -19.15-21.25 
SENAYAN CITY XXI « 

FX PLATINUM XXI « 

EMPORIUM PLUIT XXI - 

UVING WORLD XXI 
13.00 15.10-17:20-19:30-21.40 
Has, Sego 1845-2115 
Mena Oa D1 95 

BLITZ PP « BLITZ TIK 

15.00 -17.15-19.30-21.45 
FONDOK INDAH 1901 


Wo TEA 2045 


IBUBUR - 
Sekte 
BOGOI 


TAMINI 
-KAKAWAI - 
TRADEMALI « 


ERAND MAL BEKA 
1230 1440 NO 119100-21-10 


BELLANOVA » 
MALL LIPPO CIKARANG 
1290-1420: 16:30 18.20-20.20 


METROPOLE XXI 
120 1440: 16:80-19.00-21,10 


» CILANDAK 
PO TOT 20.18:30-2140 


BLITZ TK 
14,00 - 16.00- 18, 
KAUBATA XXI. POLA 0 xx 
121816402 


BCP 
NO. 12.30-17.30. 1930 
METROPOLE XXI: 


PONDOK INDAH TU 3-D 
2.30-1 


00-18.00-20, 


14.30-18.55 


1915: 1816-17.15-19.18 Hn 
Partai 05-19.30-21.20 
PONDOK INDAH 1 XXI  BOTANI XXI 
118 128: 1935 
An 
WACI 
PONDOK GEDI 
UPI: 1245-1445 
SN Ie.10. 1920 


PaaA Senayan XXI 3-D 

12.45 14,55 

MEGA BEKASI XXI 3-D 

13.00 14.50-16.40 

CILANDAK 3-D : 12.15-15.55-19.35 
CBD CILEDUG XXI 3-D: 12.15-14.05 


A BEI 
LLYWOK 


BLITZ PP VELVET 
16, 


GRAND MAL BEKASI 
3.00 21.20 


DAP 


BAH 


INFORMA 


21645-19.00-21.15 
ETIK 


NAMA BI 


KASI XXI 
1440: 16:50:19:00-21.10 
Na kata 


05 19.15-21.25 


MECA BEKASI 
BEKASI SGUARE XXI 
KALIBATA XXI » GADING « 


MEGA BEKASI XXI 


12. 


SURYA M2 


LOK M SGUARE 


'OPOLIS 
1645 -18.45-2045 
XXI 


DE 


1455-1915” 
17.45-21.25 


METROPOLE XXI « 
BLOK M SGUARE - 


13, 
MEGA BEKASI XXI 
SETYABUDI Hg PONDOK GEDE 


MEROrOS ia Ta 170 
CINERE : 14.30 
WACI 


AARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI - SERPONG XXI - 
UVING WORLD XXI » 

45 14.55 17.05-19.15 -2125 


15 


SERPONG 
00-17.00-21.00 


POK : 13.15-18.00 


TAMINI » BUARI 

12.45-14.45 -16.45 18.45 -20.45 

SLIPI » SURYA M2 « CI 
15.00-17.00-19.00-21.00 

MARGO PLATINUM 


13.15-18/15-17.15-19.15-21.15 
KARAWACI : 12.45 


MOBIL DIJUAL 


ALL NEW 


o 
Come Out & Play! 


tngine TAL DONG 
Tonp3 160001” 
190 Nm 4.00 pm 
Trasamisslon: 5 Speed Manusi 
6 Seeed Aencmute 


MN ae 


5 sun MOTOR 
PTSUN MOTOR JAKARTA | 


SALES « SERVICE » SPARE PART 
4. Panjang Ko-Jeruk (021) SI1AS9 
Kalimalang (021) 8648515.8645451 


DP oursusisai 


Pajero 2000 A/T Triptonic AWD 
Silver TV. DVD a/n sendiri, Hub: 
08127615007 


Pajero 3.0 Hitam Tahun 2008 
Tarima Jual Bali Mobil Be 
Roy Jaya Motor Call : 35 


Pajero sport 2011 hitam mulus 
terawat nopil mesin terjamin bs 
Isg pakai Hub:082134339142 


T120ss DP 7juta, Colt diesel DP 
20jt.Kredit Murah Baru2012.HP 
:081311105860,087877110001 


nissan 


Brand 25 Urban Selection 
ull Body Kit 


007 Silusi 
Ka Or kodasesat 


Elgrand BL 2.5 htm 08 otoman 
JK Acam 2tv int rapi tdp140jt ag 
12,7jt Auto Spood:08161615536 


Elgrand Black Leather Hitam 
Th'2009 — km.30rb,istimewa 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


GTR 3.8L A/T (CBU/Jon)'09 bin 
8, km 7rb, Tan 1, silver, LED fog 
lamp, VR 20”, brembo, audio by 
Bose, camera parking, E. Seat, 
Vkool. 0818-833883, 65868303 


GTR th'2008 silver, km 5rb, full 
original & standart. Hubungi : 
0812 903 5115 


Juke CVT, Putih mis, Agst'2011 
Tangan1 Km23ribu STNK pjg jok 
kulit.mulus Hub 0878.78250300 


Navara'08 A/T Hitam km low 
nopil pik pjg 27Sjt nego Hub: 
021-91584497:081511999583 


New Grand Livina Tdp.20 jtan 
“ang.3jtan Ready Stock Promo 
Harapan Indah Ph.02129475966 


PAKUBUWONO CARS 
R 38 Facei 
Hp, Full Opt. 


« Nissar 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srm March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK. 


Teana XV 2.5 '2010 Pemakaian 
"2011 Hitam Ass AllRisk Ful Ors 
KM Low C/K Hub:021.65868041 


X Trail 2.5 XT,Th/2010 Grey,KM 
18rb,10016 Spt Baru,275Jt,TT/K 
Freeway Motor Hp.0816903828 


Xtrail 2,0ST Xtronic'10black/AT, 
goodCond,serv Rec(C/K)081315 
958181,97094030,WirajyAuto 


Xtrail ST 2.0, AT '09 Grey, Istw, 
Km Record, Full Ori, Pajak Pnjng 
Auto Seven 91956368,29150852 


SIRAJAKREDIT 
APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


X-Over Th 2010, Wrn Biru, 


Kndsi 998, Kilo Meter Rendah, 
Hub: 081807222359 


If tovora 


AM, Ara, 
V LX, 


Ira 
Velifire 


AP 


2418 Spkt 
jok Lokal Ori 
te Package 


Alohard 


AJM MOBIL 
Prado 2.7 TXL,Black,Maret 2010 
Good Condition,tv#cam,Km17rb 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


AI Alphard X, SC, G DD“? 
Vellfire X, 2G, V HDD New” 

Alphard & Vellfiro Wel Chair” 
Lexus "Facelift" RX 270 HK” 

Harrier 2.4 White / Black: 

Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
Prado 2.7 TXL/ TX New " 
"i FT 86 CBU White / Black 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


All New Alphard 24 All Typ: 
Alphard G/SC/X Facelift" 
Vellfire V/ZG/X Facelift 4 
Lexus RX 270 Facelift Ready” 
Landruiser 4.5 Diesel UK “ss 
( Jmtr 6527788/082179998839 


AII New Alphard ZG 4 All New 
Vellfire SC Hitam & Putih Ready 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


All New Avanza Rush Innova 
Yaris, Fortn,Dyna D.Rsm R.Stok, 
Disc bsr P.Cpt. 082113265089 


All New Avanza,FrtnrInv,Rush, 
Yaris Disc Bsr-DP101/Bng 3,58 
1-Sth. 99222979/085695573735. 


AII New Land Cruiser, Alphard, 
Vellfire, DII, Murah, Ready 
Stock. Hub : 0812.8912.2178, 


AI new Prado TX Ltd 2.7 bensin 
2012 bin 4, hitam, km 1rb, 3TV, 
2cam,J kit,heater,E seat, plastik 
an. 0818-833883, 021-65868303 


Alphard 2.4 ASG Silver '06 Krey 
CarTheater,km35rb,trwt.Garage 
Motorsport ““ 0812-8700-9300 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mphard 2.4 S '09 Putih, Km32rb 
Stnk 9, Kondisi Istimewa 
Alphard 2.4 G 18 Spkr '09, Silver 
Km, 17Rb, Kondisi Istimewa ““ 
Robby Jaya Autotar'# 
o21- -65866188 / 021-70367088 


Mphard 24 S Gold '11 Putih 
2TVticam kulit kmSrb spt baru 
695it Hub 0813-1945-1859 


Alphard ASG '07'08 Slvrv G'010 
Htm(PramSound)Mlus,SprtiBru 
CkpByr Dp70Jtn Bwa PingMobil 
Vivi)0857-19528034-9563.5893 


Alphard G & Vellfire V New 
Um:60jtan, 2Tv, 4Cam, 18 Spkr 
Lexus RX 270 Facelift Dp 101 
Cash Credit, Tkr Tmbh. Hub: 
0878 8766 8277 / 651 2980 


Mphard G 18 Spk, Silver, 2009 
Alphard MZ 2007,Silver,Wellcab 
Alphard MZG 3.0, Th 2007 Black 
Alphard G 18 Spk, Hitam, 2009 
Hub:45843333” WJM"91668581 


Alphard G 2009 AT 24cc Km 
63rb Putih MulusTgnl Stnk 
Febl3 No Ctk Nego Hub 
08557807177 Jam Kerja 


Alphard G Putih'10 Kondisi Bgs, 
KM 28rb.Trm Jual/Beli Mbl Bks 
Roy Jaya Motor Call : 3621358 


Alphard G'09 AT htm plg kmolit 
18spkye.seat,Sroof,antik trwt jl 
mrh 649jt nego: 021-93930993 


Mphard $ 18speaker 2008 Black 
Good Condition KM 17.000 
Hub:0815 8874180 


Alphard S Premium Sound 2009 
Hitam, Napa Leather, tgn |, siap 
pakai 72798485,0821.12795967 


Alphard S'10htm18spk Int-beige 
Alphard S "09 Htm Pik pjg Istw 
Vellfire Z "11 Htm J.Kulit PBD 
Alphrd 3.0 "074”08,02133389533 


Alphard Type S Limited Th'2011 
Putih,km.10rb,Barang Spt Baru 
68332022/08176357022 C/TT 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
“##New Alphard & Vellfire” 
524 G Black & White 18 SP” 
2.4 S C Edt PBD,Exec Seat Ales 
“2/2 G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 30ls,Ang 8Jtan,3th Free TV 
L.Seat Info Call : 085780000068. 


CAMRY Z4V,TH 2009 
Hitam, Mulus, Djual cpt Hub: 
021-65310263-65, Jam 09-16 


Camry 3.50 hitat beng new 
model, 10015 il, 26rb 
pake dr baru Hub: Hanin 


Camry V 24 '2007/2008,Hitam, 
Ors,Tan 1,KM 50rb,Hp.260it. 
Hub:0811978143, 33077596 


Celica FT86 Limited Warna 
Putih Ready (Mobil Baru) 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus LX 570,Tahun 2011, Putih 
Km.15 Rb, Garansi, Mbl Istmwa 
K.Gading 29385555 / 70078198 


CHOSEN AUTOCARS 
LexusRX270Fclft ultm,blek,wht 
Alphard 24 G, "Black & White” 
FT 86 GT Lmtd SE, blck/red/wht 
LC ZX , Facelift, Bensin, Black 
K.Gading 2938 5555 / 94497220 


Crown Royal Saloon Th.2003/ 
2002 Hitam,tgn 1 Servc Record 
Buku Ikp.165Jt n9.0818489828 


Crown RS 3.0 OL1 akhir 2unit 
hitam km 3rb Full opt 4240789, 
0811970211 - 08,7878.555,255 


Cygnus '03 N.Vis Putih 575jt 
Cygnus'03 N.Vis Hitam 575jt 
Cygnus'07 M.Lev. N.Vis 795jt 
Matrix Auto: 0817 000 2517 


Cyanus'07M.Lev htm f.ors 875it 
Vellfire V'08 Bgs Skl f.opt 625Jt 
Hub:0878 7378 8181 Klp Gading 


FJ Cruiser 4.0 Deff Lock,White 
Lexus RX 270 Hitam Hongkong 
"JB Motor" 3808232/3808786 


Fortuner 2.5 G '2009 Bin 11 
Hitam, KM 65rb, Tgn 1 dr Baru. 
Hub : 081285003431 


Fortuner 2.5 G AT Dsl 011 Putih 
Velg17” Cush Ctrl, Panel wood, 
TVI,Fstep,R.rack Fog Lamp.JI. 
Tanah Abang 11/66 Ph 38433131 


Fortuner DslTurbomt pth diskon 
spesial&TRD mt black, TRD at 
putih raady'12 1001ibr.70788977 


Fortuner G AT Dsl 10 Groyjk 
panjang,Low km,tan ke 1,fors 
tv mon.hub.0853 190 68817 


Fortuner G AT Hitam'2005 Tgnl 
Bisa TT/Kredit, Good Condition 
«19808.7755 / 9990.9000”" 


Fortuner G TRD Sportivo Dsl AT 
2011 Silver VR17,TV,Jkit,R.rack 
Bodykit Perempatan Radio Dlm 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


Harrier 2.4 | Prem 2010 Low km, 
Pajak panjang,Pbd,elektric seat, 
jok kulit hub. 0813 1538 0558 


Harrier 24 L Prem 2010 Hitam 
Heater PBD Kondisi Bagus DBS 
Auto 72786814-6 


Harrier 2.4 L.Prem 03605 Hitam 
Kiko Auto Gallery.Jl.Radio Da 
lam Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier 2.4 LPrem 05 Silver. 
Nopol B5. Aston Mobil. Bursa 
Otomotif Sunter 0818.906252 


Innova 2.5 G MT Dsl MC1isilvr 
Kond Baru,Km580 On The Road 
21Bjt: 5860.555/0856.998.3307 


Innova G Matic bensin'07 hitam 
Isg nama, bisa kredit, hrg nego. 
Hub ph 45816755 Kelapa Gading 


Innova V A/T hitam met 2010 
Harga.199JT (Khusus Kredit) 
Hub (021) 5470005 Raja Mbl 


Ist 1,5 Silver Tahun, 2003, 
Tangan Pertama, — Bagus, 
Hubungi: 6542626 / 6540813 


Kijang LSX1, 8EFI th2002 New 
Imdi, bensin, manual, hrg 103jt 
Hub: 83626288, 087881151825 


Land Cruiser 4.5D UK Facelift 
Auto High Exbtn@Senayan City 
Come & See Special Price! 2.881 
0858222.22266, 08131958.0015 


LC 200 4,7 Th'2008 Hitam New 
Model 3Camera E.Seat Cool Box 
Hub:Grand Auto Ph.6546952/53 


LC UK Diesel'2012 Hitam Full 
Option,km.1000(1005 Spt Baru) 
08176357022/68332022 C/TT 


LC ZX 4,6 "2009 Hitam,Full Optn 
2TV, Coolbox, Hidrolik, “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Lexus LX 570 AT 2010 Putih 
km23rb VRI8, TV2, Cmr, Jkit, 
Eseat dpn bika, Air susp, €.Box, 
PBD,Sroof,Xenon,F.ors.Jl.Tanah 
Abang II no.6 Ph 30835051 


Lexus New RX 270 Facelift 
IP Motor 

1505566 

96766 open tINI night 


Lexus RX 270 Th'2011/2012 
Putih ATPM Grs 5th KM.3000 
Hub:Grand Auto, 68300111 


Lexus RX270 Hitam HK Hitam 
Putih#Facelift Ready — Hub. 
86907053 / 86907054 Cash/TT 


New Crown Ryl Salon pk02 sgt 
mis 175jttNew Royal Salon mdl 
trbaru pk06:425jt.:08881351818 


New FT 86 GT Ltd 'Orange/Wht, 
Harrier2.4PLP,elI/Aloh all type 
“BE WS, The Winner 5201888 


New Vios G At'09 Hitam mat. 
150,5jt-G At'08 SlvrMet 142,5jt 
Nego 58356865/5801261/66 


PAKUBUWONO CARS 


2.4 Wellcab. 


Alphard 
Vellfire 
@xus 


Rstock(02: 


PAKUBUWONO CARS 
LC 200 bensin, Hitam, 2008 
#Lexus LX470, Th'02 Hitam 
Call: 725.1893/727.90162 


PREMIUM MOTOR 
. New Lexus RX 270 Facelift 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
secma LC45L UK Fatolif suaw.. 
. Hub : 021 - 651 5000 


RAV 4 Cruiser 20 A/T 2003 
Bulan 4,KM 68 Ribu.Hitam Tan 
1, Sunroof.Hub:0816773777 


7251803/72700162 


Commuter Dies 
1.5 Dsi (Fac 


regoid edtll/ZG(Fac 
Harrier 2.0 PLP/PLP Di 


Terima Jusi/B 
Call 


Rush 1.5 S At'2008 Hitam Met 
146,5jt (Nego) C/K Kedoya-JB 
58356865/5804264/66 


Rush S Matic '07 Bln 9,Hitam, 
Full V-Kool, KM 48 Rb,Full Ori. 
1081383588135/085776152538 


RX270 899 OTR 
acelift wht,gry, Iver,black “ 
'Autohause Imports 

pluit 66601313/Snter 29150773 


SIMPRUG CBU CENTER 
Lexus CBU & All Toyota CBU: 
Best Price & Bergaransi 
Kredit & Tukar Tambah: 
Surat Surat Terjamin -- Service, 
S.Part, Body Repair 726.1024/ 
739.4513/ 722.6383/ 727.99999 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
Alphard Facelift 2/1 

Velira Face 21 "Wakai 

3: White / Silver 

lai 

FTV, ca 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
FJ Gruiser 4.0, Color Pack, 4WD, 
280MP, VR20 


Walcab 


TV, Car 


SPECIALPRICE@GRAND INDO 
T 86 GT Limited" Modellista" 


Vanguard SUV '09,KM 33rb, 


Kondisi Bagus Sekali 


081288160366 


Velfire 2010 Putih 18speaker 
3camera jok kulit tan 1 Nopil 
Hub:0813 17929883 


Hub: 


Vellfire 2.4 ZG black on black'12 
Alphard 2.4SC p.sound'12 white 
Celica 86 GT, orange 2.0 AT new 
MatahariMb 4525102,5846730 


Velifire 3.50 th 2008 Hitam 
18speaker, full opt tgn | Kiko 
Auto.Radio Dlm 34 ph 7254200 


Vellfire V 18 Spkr "2010 White 
“ Alphard MZG '2007 Black 
7263777ChristianAuto70774701 


Velifire Z/10'11(Pth,Htm,Abu8) 
Mtic, Istmw, Lux,3TV,3Cmr,Ckp 
Bw.Dp80Jt/AngsRngn.Csh/Krdt. 
92649254-082122303439.sisca 


Veloz AT Tdp 27Jt/Fortuner G 
MT Dsl VNT (R/TT/K) Hub. 
33118735-085217415524 


IE vowo 


S80 24 Turbo T5 '07 Flift Hitam 
4560 2,3 Turbo'04 tt/k.4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Lw 
Golf GTI 2007 bin 11 turbo, 


silver,2 pintutrwt srvc rcrd, 
csh/crdt ,Hub:081298427142 


Golf GTI'O7 Silver Low Km C/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur no8 : 082136134636 


Golf TSI 2011 Putih 4 Pintu Full 
Ori Km.11Rb Bagus Sekali 
0811192325 


SANNY AUTO GALLERY 
New Beetle 1.2 Panoramic Roof 
F1 Steering Xenon TouchScreen 
Red,PlatinumGrey, Coffee, Silver 
Str021-6525678/Kgd 45853188 


MOBIL DISEWAKAN 


A,A2,43 Alfa8MW,T.Avzlnv, 
Kig 3 jtan. Blnan/thnan.WM RC: 
71122334-47884275-68739971 


AA2,A3 Avanova,xenia" Safty 
m 250rb ph:971 
0812.980.70359 


A,A2,A3,Alphd,S.Apv,T.avz,Inv, 
Ait.hr/ma/bln/bdr. Smart 9808 
01/70613191/081932005110 


ALA2 A3 Alfa, BMW, T.Alp, Avz, 
Camry, Inv, Jaguar, Mercy. 021- 
71883314,70201331,0811173394. 


IA2,Avz,Inv,Yrs,Vios,Jazz, 
Freed,Xen,cptva CWM . rental 
7807017/78834595 Trm.titipan 


ALA2:T.Avz,Inv, Velfire pth wedd 
#Ftnr, Piro, APV 250rb/12jm,Elf. 
Roy Rent 70161644 / 99699607. 


ALA4, New Alphard 2012, 
Vellfie,V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070110 / 081281877877 


T.Aphrd, Cmry, Ftner, Avz, Inv 
Xtrl, Mrc, Jar, Prgio, Wedd Ttpn 
Mmpng RC:7973703/93035516 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


T.inv- avz, apv, march dil. 12jm 4 
spr mili 250rb. Ik 3,8it/bl, zaro 
70004116/ 94449401/ 7812159 


T.Vell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OTLemry,in,new bmmw,rmrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJU, 


Trooper 200cc 1001Br '2012 ex 
China(Msn#S'PartJjenis H.Tiger 
10jt(off):08881351818-5816487 


2567 6000 


PROPERTI 


BAHAN BANGUNAN 


INTI JAYA ALUMINIUM 
Pati Kemisium  Satan Rumatan 


5815288 - 5000970 - 5815589 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh,Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Bursa gypsum mrh jl eleph 
Jaya,Aholow GRC psg partisi 
plafon Iist:31256563,7691663 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
auipanel,3mx60cm,mrh,cot prak 
tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 
2281/ 0818989368/82496895 


Gipsum Untuk plafon,Partisi,Lis 
profile,rangka Holo,pengecatan 
trps9.45423555,081381332999 


Jual macam2 pasir u/bangunan. 
kapasitas truk 7-25m3, hub! 
felix 021-71319619 


Jual Material Baja Ringan 
C75,660,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
02147861618 / 021.37577688 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
(air 210x82x4cm warna solid / 
kayu 33kg 690rb T: 82196895 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5381848 
Free Consultation! Term & Cond 


APARTEMEN 


( DuwaL 


1Park Res Gandaria, 2BR 94m 
hoek UF Private lift Best view 
Hub C21 Famaco 087771817959 


Ada Pro Senayan res. 159m, 
3kt#1, semi furnish dkt senayan 
City bagus mrh - 08129514988 


Green Lake View, 125Jt-an-Incl 
PPN Bnga Ori Angs L,Lit-an,dkt 
Pdk Indah,Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 94242445, 71027884 


Kalibata Apt Tower Kemuning 
Lt3 2KT FF hadap jalan jual 
cepat hub:0811200268 


Kemang,Nirvana Apart 305/Lt.7 
FulFurnish Ful View H.7,8MCTP) 
1081386682316 - 089630300232 


Marina P.Mutiara,110m?,2kt,FF 
mewah It.5.H 1,4M jualcepat BU 
Hub.081585057038/68367080 


Rajawali-Edelweis 2kt, 3kt type 
s.pool,m.mart,dkt 
1252671 /081298287973 


pa 
Royal Olive Residence At 


Kemang BF 10jt bawa plg Brio 
KB 36X Diona 085880433855 


The St. Moritz Apartement 
Tower Royal Suite, Tipe: 112m2 
Jakarta Pro, Budi “0818976525 


(DISEWAKAN 


Bellagio Residence, Apt., 86m?, 
2#18R, $1200,Ray Whita CBD 
Resthy 081399020002, 3925588 


Casablanca” Mansion Apt. 
Disewakan 3Kt, 2Km, ff ,mesin 
Cuci Hub. 0818987380 


Kebagusan City Ant for rent 
1BR Full Furnished, Ph.081 1986 
803 


MitraBahari PH,2Floor,FF,Mwah 
,SeaView,280m? Pluit, Strtegis, 
99jt/th081585057038/68367080 


RUMAH DIJU, 
1 BODETABEK 


Gd.Serpong-Spring  Lt/-b.136/ 
137, 4#1,Lavender 119/87,Grha 
kita: 5389968/ 085814972261 


Gd.Srpong,171m?1It,SHM,strgs 
bikaRS Carolus-Tgr.Powrn 700jt 
082112877519 / 087778528876 


Grand Galaxy City 
Miliki Rukan Sentra. 
It, Angs Ro, 9 

dptikan 


Jl Barata Raya 39, Krg Tengah 
Ciledug Tangrg Kota Tangerang 
250M?,SHM Hub:0816856757 


JlKejaksaan Tengah 4 n0.27 
Kreo-Ciledug,It/1b:300/500, 2 It, 
lantai granit, SKT, Hrg 25M 
(nett). Hub: 021-3253410 Susi 


Kota Wisata Cibubur,Lt.128,lb. 
105, Tingkat,3kt,Pam,525jt Hp. 
087880610003, 99072100 


"Honda 
2135500 


Lippo Karawaci rmh baru jual 
cepat It/lb 303/210m 4#Ikt hrg 
3.2M & kau. luas 800m & 1500m 
hrg 12.7jt & 139jt/m hub: 
08129243824 


Perum Banjar wijaya,B 45 no.38 
Cipondoh Tng, Lt.10x25 Lb.300, 
Hrg 1.6M, SHM, 5515337 (TP) 


Villa Melati Mas BSD, Lt 413m?, 
Lb 700m?, SHM, Full Marmer,Kt 
542,Km 442, dpn Jln 2 jalur Hub: 
021.83366390, 082112577821 


IC JAKARTABARAT 


Patra Tomang 2—-Dijual Murah 
Duri Kepa---803m--Strategis 
ERA Victoria--08788 706 7381 


Sunrise 304m, 2Lt, Mgh,Lok.OK! 
Siap Huni,Murah!Didi 0816 3625 
5757, Rajawali Realty 6336401 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


(JAKARTA pUSAT 


Blossom Resident Kemayoran-- 
560/800m-3It#Basment-Rp1LM 
RA Victoria--0878 8706 7381 


JIlMalang658m,lembang742,Ma 
gunsarkoro717Kotak,shim,60770 
963,0818311140,081283223627 


Menteng 314m, 2Lt, Asri, Blkg 
Sarinah Jual Cpt.Didi 0815 8625 
5757, Rajawali Realty 6336401 


T. Umar 1500 . Paseban 1410, 
Banyumas 700 , Sumenep 548, 
Borobudur 950.“0818.148.986 


KOMPAS / KLASIKA / 


Selasa, 25 September 2012 


41 


DOK JOY CATERING 


PERNIKAHAN | Tempat Resepsi 


Menyelami Dunia “Catering” 


KONSUMSI. Inilah salah satu faktor yang kerap 
kali membuat pening kepala bagi mereka yang 
hendak menghelat sebuah acara. Bagi sebagian 
besar masyarakat Indonesia, secara adat adalah 
tabu jika jumlah makanan yang disajikan tidak 
mencukupi tamu yang diundang. 

Itu sebabnya, memilih vendor catering 
kerap kali membutuhkan kejelian yang artinya 
juga harus mencicipi langsung sajiannya, serta 
mencari tahu kreativitas dekorasinya. Pasalnya, 
tak hanya soal porsi yang harus mencukupi, 
faktor rasa dan estetika sajian pun tak kalah 
penting dipertimbangkan. 

Tak cuma menjadi konsumen, dewasa 
ini banyak orang yang akhirnya terjun lang- 
sung membuka bisnis catering, Jika ingin 


memulainya, hal utama yang perlu diperhatikan 
adalah strategi pemasaran yang tepat sasaran. 
Brosur, iklan di media, dan promosi dari mulut 
ke mulut adalah senjata ampuh berpromosi. 
Selanjutnya adalah membangun jaringan yang 
kuat untuk membangun pasar. 

Harga tentu menjadi hal lain yang perlu 
diperhatikan, Perang harga umum terjadi, tetapi 
jangan sampai mengurangi kualitas makanan. 
Jangan segan-segan pula berkreasi dengan 
menu sehingga pelanggan memiliki keleluasaan 
untuk memilih makanan. Gali informasi kuliner 
dari berbagai daerah di Indonesia ataupun man- 
canegara, modifikasikan, lalu sesuaikan dengan 
cita rasa pelanggan. Dalam hal ini kadang 
butuh waktu untuk uji coba rasa pada banyak 


orang agar mendapatkan takaran yang pas. 

Hal lain yang tak kalah penting adalah 
memerhatikan higienitas, baik untuk bahan 
masakan, bumbu, maupun peralatan mema- 
sak. Tak ada salahnya menggunakan perangkat 
makan yang unik, sesuai dengan jenis ma- 
sakannya. Misalnya, sajian masakan Sunda 
akan lebih pas jika menggunakan piring dari 
anyaman rotan atau tanah liat yang diberi alas 
daun pisang, 

Selagi ada niat dan modal yang cukup, bis- 
nis yang menjanjikan ini bisa berjalan langgeng. 
Kembangkan ide-ide baru secara liar dengan 
tetap melihat perkembangan pasar, catering 
Anda pun ibarat gula yang segera mendatang- 
kan semut. (#/ADTI 


(selama pameran 24 - 


Included: 


“ Sewa Gedung 
" Catering 


“ Dekorasi Pelaminan 


“ Entertainment 


30 tanti an) 


Pondok Indah Mali 


Senayan City 


Decuamen 


JAKARTA SELATAN 


Bali View, Cirendeu, BU. LT/LB 
225/200, R. Artis, AKT, 2,5 It. 
Hub: 0818 0855 9898 


Bendi Raya Tanah Kusir -—-— 
508/ 350m2 2LT pool j'cpt. 
081219715839- 087774356701 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.Housa Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Permai Ry 2630 Warung 
Buncit Ry 1450 Saharjo Ry 5400 
Prapanca 700 "0818 118 986" 


Jl. Pondok Hijau Lt.255/350, 
Siap Huni, 5Kt, 3Km, SHM, Jual 
Cepat Hub : 0816736598 


JlAntene VII(Radal) Ls 649/300 
1 line, HM, listrIK 4400, rumah. 
Tua hdp Tmr/Brt, 0816737788 
93068168 / 08176499632 (NB) 


JLDamai Raya Cipete Utara Lt/ 
b:626m/500m,2 Lantai,K.Tidur 
8,K.mandi 4,K.Pembntu 3,Garasi 
6 Mobil,7300Watt.0811103262 


Jl.Kebon Baru H/10 LT.50/LB. 
60m,3KT,1KM,Strtgs — H.700Jt 
Nego Hub:08121989491 


Kalibata 320m? “ Siap Huni 
3KT/3KM,Bs SIUP,Jual Cpat,BU 
Hub : RWV Gandaria 0816874162 


Marargod toy 


AA 


0361-769 009 


www.rayehitekuta.com 


Kby-Cikatomas-250/300-B'new 
"Open House Setiap Hari--- 
ERA Victoria—--0813 877 30004 


Keb Baru,Jl.Kramat Pela Raya 
Barito,435m,cocok usaha,SHM 
Rp.13M.Rudy 0811 180 850 


Keb.Baru Ciomas V No.32 SHM 
400/350 H.1SM (TP) Hub: 0813. 
8668.2346 -0896.30300.232 


Komp.Bepeka V.D.12D(huk)gan 
dul cinere shm t/b.170/160,kt4, 
kp1,km2,9rs,900jt.08121989491 


Menteng Dalam Lt 245 /b 280, 
SHM. Dekat Kuningan,casblnca, 
siap huni 8309408 


Nouvelle Tw.Hoz Deplu Veteran 
Kunjungilah Stan kami di PIM 1 
Tal 24-30 Sept 2012, Pkl:10.00- 
2100 WIB““ERA Griya Selaras 
##Hub:726.0016/6836681 


P.Hijau Limo No.42 SHM 558 / 
350, 2Lt H.1OM (TP)Hub:0813. 
8668.2346 - 0896.30300.232 


Pejaten”466/350”S.Huni"3,5M 
185/200cck u/usaha,strgs,1,8M. 
RWmlw 7202929,082260904847 


Puri Cinere,JI.Maribaya blok G1 
no.8-Cinere,it/Ib:1280/1000,2it, 
5KmrTdr,3KmrPemb, 1KmrSopir 
Kolam Renang, Hrg 10M (nett). 
Hub: 021-32531140 Susi 


Rd Dalam Yado Lt487m2- 
-—-good invest---H 3,9 Mlyi 
08521772000510815 6171 170 


Rempoa Artistik kayu,rmh LT 
120 LB.500,5KT,5KM,dpr,AC,air 
panas,SHM, TP, 081218850118 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


g ” PROPERTI 


(PLIWTAMAN PENMAI 


Ray White 


Kuta 


JAKARTA TIMUR 


DurenSawitJIMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence Leunit rmh lux baru 
hub 8621882-92273601 


Komp IKIP Duren Sawit, Rumah 
Mewah It.267m?,Ib,370m?,SHM 
3,8M Nego Hub:081288837188 


JAKARTA UTARA 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
(rownGolf8x33/BU:b'new,v'golf 
IrgMda,08567822375/68301777 


Crown Golf 8x17, Gardenia 8x17 
Layar 6x15: Murah, “JJ House" 
29032500 / 085711187123 


Grisenda 6x20,renov,tmr“Layar 
8x12:2#1Kt, FF, Jrg ada “Rwpik 
5882200 / ST 0852 68710011 


Klp Gading JanurAsri4,6x17,strd 
Gd.Griya Lestari 16x15,Jual Cot 
Ellya 081219456858,Lih4524007 


Kip Gading, Jl.Molek 5 Z2/18 
bangunan baru (241t),6x17, 
4#1kt3#1km, Kite.Set, It-granit 
(Rp.2,5M). Hp: 081586003870 


Str Ag Tengah Jalan Raya, bisa 
masuk Contjutk Off Rest, Usaha 
Lt500 Lb.750,2 tingkat Hub. 
021-70721976:08561618826 


TANAH DIJU, 
BODETABEK 
Cikarang Dit SGC SHM,6985m7, 


Cck Utk Ruko Jin.Raya Dpn Bank. 
StrgsBU 2,5Jt/m?.08174887215 


Jual tanah 15.000M2 SHM, 
Pagar Kelling,Isi Jati n Jinjing, 
Lokasi Ciampea  Bogor,Dekat 
Kampus IPB,175 rb/m2,Call Arif 
Hp:085885888957 


Kab.Bogor 40Ha:25.000 per m2 
Tang-Sel 100Ha cocok utk BTN 
Sar Hub: JON 0818 775 948 


JAKARTA BARAT 


'Arteri Kedoya Raya,samping Tol 
Tanah Strategis,utk Ruko,SHM, 
7x26, Hubungi: 0816.115.9003 


JAKARTA SELATAN 


BSD 12Ha Shm”hanya 5km tol 
AHa Rp 500rb/m" “0811871641 
Professionals Kemang 7195522 


Cipete BDN Ry “500m, Ibr dpn 
16m,SHM u/ruko“08129171308 
Prime Property “75816067” 


Cipete Utara, H.Naim III 8,2.524 
m2, Jl.Cempaka 1.360m?,SHM. 
Hub: 7210101, 71688289/90 


Jl.Raya Pasar Minggu, Jaksel 
1s,750m? SHM,Siap bangun IMB: 
ALt.Hub.32821188,33001357 TP 


Taman Cilandak Luas 819m? 
ada rumah 2Lt & 450m? Sw pool 
5Kt tenang Nego Hub: 7864187 


JAKARTA UTARA 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
layarPermai1080m,hoek,utr/brt 
dpn tmn/HandyHo 08161958034 


Kav Tampak Siring Raya 30x40 
KotaksRayWhiteGading 4515993 
Meiliana08128062828/68894826 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


DIJUAL 


Bangunan 2 Lt, Jl Ry Halim PK, 
km dr alrport, Strategis,Sbrng 
Alfamart & BNI.LK/Lh 84/109m, 
Dijual sgera, Hub 08111337741. 


GdangtKtr Daan Mogot2 1191m 
dkt CL,htg tanah!Didi 0815 8625 
5757,Rajawali Realty 6336401 


Gdg Agung Karya Lt.2031/1200 
msh trsewa s/d Dec 13/Jln.Raya 
021-70724976:08561818826 


Gdg U/Pabrik, Lb 1700m, 2 Tgkt 
Lt 2100m,msh baru,bim pernah 
ditempati,Jl.Cilampe Teluknaga 
Salambaran-TGR, Hub Ibu Yuni 
081380829097 / 021-51429311 


GdngGrahaSimatupng 360/2985 
1ILt#Basement,200- KVA,LIAC 
HGB-Ray WhiteGading 1515993 
Meiliana08128062828/68894826 


Gudang 2 Gandeng.Tmn Tekno, 
BSD. Lt/Lb. 1.080/750. Jrg ada 
“Hubungi : 0857-7704-2005 


Gudang Ciracas Raya Jkt Tmr 
1s.4432 dekat NJOP “Felice 
081613 25271 / Tia 0816952687 


Gudang ItI,Iha/ib O,5ha di 
Tegal “Gede-Cikarang (dekat 
bata hub:08111775607. 


Gudang Pantai Indah Dadap blok 
CF Lt600m2 Lb500m2 Jual/Sw 
Hub 081807002929/70719561 


Kios di Apt Kalibata City Twr 
C/BMOS, strategis, dkt Lobby 
9,8m22mk,TP 0812 19791871 


Kost Exc Mgg Besar Ry 5It,36kt 
110/550wmagBsr4,50kt,6lt 216/ 
11004Mgg Besar 4E,30ktsHotel 
a-sahari Ry7436,600/4000 Ruko 
SitCkost)3Okt,MggBesar 9-Ruko 
Alt(kost)20kt,MOBsr ryA2Us Gdg 
Alt mgBsr8/3,18x23,exSpa/Sau 
na pralatan,il/sewarBungur Bsr 
ry Is:1814x30m hub:0816.901537 


Pabrik Cikembar Sukabumi Lt. 
10Ha,Bngunn2Ha,Rp.850rb/m. 

Ray White Gading 45855656 
Meilian208128062828/63894826 


Pom Bensin / SPBU Cikeas 
Lt3205 /1194m2 — H 7Mlyr 
0877743567011/0813 8582 2308 


Pom Bensin / SPBU Sasak 
Lt2195/1194m2 -—« H 7Mlyi 
08190520906740812 8750 2 


RK toho A/3A,hdp bivrd&danau 
prkr luas.Pantai Indah Kapuk.Rp 
3m 4,5x15(3,516)68887914 


RuangKntr di PusatKotaJakarta 
Hrg 16it/m2, Free Overtime 
Angsuran 20jt'an,dkt Bundaran 
HI. Hub: (021) 392 9988 


Rukan Sunter Garden 3/lt. 
Lt/Lb. | 181/435m2 — Ukuran 
6430M Hub021-9282.5262 (TP) 


Rukan 4 5 Lt,strategis,sebrang 
Daan Mogot Mali,sbih apart sky 
Terraca/RSHarmina,Telp 3lina, 
T100W, Kond.ux 02170121144 


Ruko 3!,Dijual:2 (dua) unit, Jl. 
Duren tiga raya,jaksel.bangunan 
sdh 80 sis.Hub: 0818-916060 


Ruko 38h Tanah Abang Blok F 
Blk PasarBlok F jalan besar Hub. 
021-70724976:08561813826 


Ruko AM/Vargonda Depok Bian 
Langsung Usaha 

60Jt-80J1/BIn.Hub: 0815137233" 
88,0B1281823030,021 77215959 


Ruko Dijual Tanah Abang Depan 
Blok B Jakpus.Hub: 90376531 / 
6332045 / 70525801 


Ruko Gandeng (2 jadi 1), Gran, 
persis depan — BCA,SHM,TP. 
08158168000 


Ruko Gandeng 2 unit,Juanda Ry 
Lt:435m? & 3Lantai “"" Afung 
0818 177 308 / 4136 8008 


Ruko Gn.Sahari 2,5Lt,Jual 190Jt 
sbrg Htl Orchard, dkt M2, Imnt 
PRJ “68755636 / 71252671 


Ruko jl-Utama ry 15tramai)sblh 
traverkbca Lt136m16Rp.2m, 
SHM otr Cengkareng 68887914 


Ruko Lt-512m, 3 rukor3Lt, bikg 
ada Bgn 360m,Rp.4,3M, JI,Adam 
Malik, dkt Budi Luhur, Ciledug 
:7371366,10000022, 10000066 


Ruko,3It,107/321,hgb&72/288m 
Lok.PanglimaPolim Ry, 7238018 
HarriesProperty0821 1162 7896 


Rukosu.invest di Ciputat: sdg 
disewa Bank, 3 Lantais950jt net. 
Hub 02192821745 


Showroom Dijual sgr di daerah 
Kemayoran posisi hoek,kntr di 
atas,tlp,plnpam 085319068817 


'Gdg Industri Lt/Lb725/500 
Mess,Parkir,Tlp, Listrik 33Kva 
dekat pintu tol Bitung,masuk 
Container Hub:0811.978.840 


Gudg,TB Simatupang(dkt citos), 
1t:900/2.000m 3It,knstrksi baja 
Int kayu, 7210101, 71688289/90 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Litan/Bln bs 
urus domisili Ph: 081298427561 


Ruko Klp Gading Jl.Nias Raya 
blok | GN1/2, — hub:Candra 
081511811842,082117200038 


Std Factory Building 1 Unit, Lok. 
Jababeka - Cikarang LT: 1740m2 
LB: 959m2,Fasilitas: Air, Listrik: 
16,5 KVA, Hub : 085262202121 - 
085362260000 


DICARI 


Mau sewa Isg dr owner, Ruko di 
Jl Fatmawati, P Polim, H Nawi, 
Barito, Arteri Hub 70771431 TP 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


JlBangka 2,Rmh LT-950,LB.450 
3KEASTD room,klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:7191411, 
71791188,32821188,33001357 


kemang Prapatan Kab Bogor 
2 Ltibs utk usaha/Kantor,3Ktd,2 
Kmd,Parkir Mobil,Asri & Nya 
man. Hub:David 0822 6103 4506 


TANAH DICARI 


Cari Tnh Industri diKarawang,10 
Ha&100Ha,Sertifikat,dkt pintu 
tol, kontur tnh bgs.Pemilik Isg 
email:fineb88pGhotmail.com TP 


KLASIKA 


properti 


Untuk informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


AGEN PERWAKILAN 


Perusahaan Nasional Bidang| 
Trading ME sebagai Repre-| 
sentative/Distributor/Agent : 


& Coax Valve -Germany 

| Hayward Flow Controls-USA 
& Plascomatic Inc- USA 
«Apollo Valves-USA 


(Cari agent untuk area Cilegon,| 
Bandung, Semarang, Surabaya, 
alembang,Pekanbaru, Medany| 


Makasar Balikpapan. 


Syarat-syarat : 
Badan Hukum CV atau PT. 
Domisili di kota tersebut| 


ANTENA/PARABOLA 


“Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb” 
pabola LSitIndvdn,Top tv,cctv 
1403335-56958877-83311163 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena tv 100rb,IDVSN, 
Top Tv Pabola 3,5jt,CCTV 3,5jt 
M115853-80333200-56181850 


'Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (1,5JH) CCTV (3,51) 
Hubungi: "(CV.Central TEA 
Ikrta:56980781 Bkasi:8322565 

Tngrg:51202262,Dp: Bi 


BINATANG 


Ayam Serama, Import Malaysia 
(Jamin) akan datang. Segala 
usia. Klas, Juara, Kedah, Malay 
sia, Hub. Dodon, Joko. Istana, 
0816887946, 08118111103 


BIRO JASA 


Ace & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


kiaatiatamana npik,kitas 
pt,pspor.PTbanaya4404751 
018808172697 087775552822 


Akta Adop, Not,Api,siup,TDI,pt, 
cunpikuug,cv.Raulindo6323928 
63860233,916029778iakB3roxy 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
Ujk,SIUP,TDP, NPIK,NIK.PT.Glo 
bal02168601235,081399263935 


Akta/PPAT, PT, PMA,CV,UD, Dalin 
Usaha, Merek, Hak Cip ta. Hi 
6625605, 66607766, Sar 


BpomDepks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmetik.panganMerkExport.dll 
JlkbJrK19/111H-081219174825 


Jmn Bs Cpt urus PT Lko GJt,CV 3 
JLPMA,Trvl, Kadin, Gapensi,Siujc 
Migas, Api, Srp,087770970160 
sis byr pt ada dijual 


Special:Pgrsn Dkmn Prshan Br & 
P'pjg, PT,PMA,CV,UD,Akte Not, 
NPWP Slup,TOP,DI! 28Jam Ant. 
(lmpt Sibtbk Hub: PT Jotiro 
Sejahtera 021-88965524 / 
88965517/081315555666 


ELEKTRONIK 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam. 
'ra.Tv Led.DINArief)70001573 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


13jt, 
8,5jt Kyocera 7,5it. Toner Super 
70Rb - Part Ori Komplit. Murah 
Wisuda 021-4700089 - 4897863 


Jual/sewa u/kntr canon IR 5000 
NP 6050/6035/DC 400/405/506 
S'part laminating/toner.Cahaya 
Terang Jl.Paus No.89A,4753057 


Sale / Rental Toshiba Digital 
Copy 5 in 1, Scan warna & B/W 
A8 Rdy Stock 0215649642/9338 


Ahli Reparasi Sofa Kulit Asli 
Oscar,Kain,Buat Baru Politur 
Ulang Hub:9565.5908 


Jual Sofa Import 2-1-1 mewah 
Bhn kaingsintetis,Brarnsi Hrg 
Pabrik 3jt Hub. 081317733014 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa, kursi ukir, klt asli, imi 
tasi oscar, politur dll : 85460829 


MEDIA ONLINE 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya. Alfaweb78.com 
081314259139 Bill. 


MESIN & ALAT BERAT 


Alat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor H:Nego.Garansi.0214153 
1M01,82125888,081210003434 
email-hamerteknik@gmail.com 


Cash/Kredit Diesel Gen.Sets.Ja 
min mr. Build-Up Ready Stock 
dari 2 KVA s/d 2000 KVA. Hub. 
"Unggul Generator"JI.P.Jayakar 
ta No.131-A, Telp: 6490979-649 
1029-6490952-6392506, Jakarta 


KOMPAS 


Baca pengalamai 
Bia An lai 


KOMPAS.com 


apa ceritemu 


e ssernsi buka 


an sensasi. 


ae Freeze 5 


gin ikut berbagi dan berkor 


Kn 
Kompasiana adalah 


kontennya diisi oleh bera penggura Intetet, Setiap orang, 
di 


termasuk Anda, bisa meni 
berita, opini ataupun karya fiksi di 


Indonesia yang 


1langsur Gg menayangkan 
(ompasiana. Bergabunglah 


bersama ratusan ribu | penulis dan reporter warga 
Kompasiana, Untuk mendaftar, klik tombol Registrasi di 


www.kompasiana.com. 


Hadir setiap Rabu di Kompas 


Deutz Genset, Hemat Bahan 
Heavy Duty, Stock 

Pp. Hubungi Triana 
Bintang (024) 3519.321 


Dijual Crawler Crane 2,9t & 4,9t, 
Baby Roller, Stamper, Breaker, 
Genset ex Japan 0816712308 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Excavator Komatsu PC 200-7 
2unit Th'2005 & 2006.Hub:021- 
6216788 / 081280100597(Kris) 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-6mtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Forklift Second: Toyota FD26 
FD35-FDMO-FD50-Nissan 2-2,5T 
PT.Nikabasurya 031.7411188-89 


Genset Silent 500Kva Cummins 
Onan Set USA KTTA 19 G2 Siap 
Pakai Garansi 2Bulan Rp 360Jt 
Silent 35Kva Mitsubishi Rp 60Jt 
Hub 0815 828 7388 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9m x3 m, harga Rp 
139.700.000,- net. 0811984945 


JI Gst 160,250 KVA Msn Pompa 
Air,Gear Box,AVR S'part Genset 
021.6201678/08161923880 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins: 
Dgn Harga Murah. 021-5448833 
"32 / 5414195 : Fax: 5442021 


Jual Kmprssor Portable&Piston 
Mulai Dari 0.25-20Hp,8-12BAR, 
Wijaya Machinery:021-6696061 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
1.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual/Beli/Rental (Open&Silent) 
Genset Cummins Mitsubishi,dll. 
“Ada Komisi Hub.087771179727 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


TRUCK/TRAILER 


Dijual cepat!!! Dump truck 
nissan tronton CWA260M thn 
2008.hub pak KIAT 
082124969959 


Dijual cepat!!!2 unit dump truck 
nissan CK12 thn 1991,head 


tractor nissan CK 12 thn 
1995.hub.p chandra 
082111222789 


Dijual cepat!!!cabin nissan euro 
CWA 2008.hub p chandra 
082111222789 


HOTEL/PENGINAPAN 


Bali !! Villa Room,Backpacker, 
99K/Person. 0812.3677777-BB 
2976C254,Rent Car Available 


Fas"Rrapat 180rbebr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


By Air sing Jkt 25rb/k9-3hr tiba 
» China Korea Taiwan Bangkok 
80rb,Eropa amerika ausia afrika 
99rb/kg. Hub: 021-55963604 


Jasa FCL SLCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55951778/79/021.82563929 


Jasa FCLGLCL, Guangzhou-Jkt 
by sea& by air, harga mulai 500: 
ribu.Hub:021-26387779 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA Ada 
Pmutihan/Bbs Byr Legal.blok M 
AMI 9195 300108777 1966119 


Abaikan Bunga CC/KTA! Tak byr 
sm skI/Pmutihan.Legal.STC Sny 
Fitrie 99022343:0812 10022583 


Bantu ttp cc/kta dg pemutihan 
(dibebas bayarkan) Laga STC 
Senayan P“Andre 087869069979 


Dicekik Kartu Kredit/KTASKolek 
tor? Disc 904, Alin 9600 1797, 
Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea M05 0050 
Jin. Gajah Mada No: 9, Jak-Pus 


Tutup kk/kta hnya bayar 155 dr 
total tagihan ” trakhir,hutang 
lunas 1005.0818020332/7 


PENGOBATAN 


Mengalami Disfungsi Ereksi ? 
Man Clinic selusi-nya,di tangani 
dokter yg brpaimn mnolong 
ribuan psien:081288986555 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 25 September 2012 


Sangat inspiratif memberikan warna baru dalan memahami ilmu sedekah 
Buku Assad yang 'renyah' ini begitu sayang untuk dilewatkan, 
lekah. Very recomi 


terutama bagi para pecinta s 


Ustadz Yusuf Mansur — 


1g 
(@ Koswas Gramuvaa 


FEE vewelaamadia.co.id 


x 
DISKON 2096 
BUKU DOA-DOA KHUSUS IBADAH Haji MOTOYa BLOYAN 
lam KAMUS DOA & DZIKIR IBADAH HAJI (Khusus 


| IBADAH 


“Berlaku di seluruh TB. Gramedia sampai dengan 31 Oktober 2012 


Kp Koswas GramEbIn (Guanta 
Dr 


/ 


Risa Suseanty" 
Peraih Medali Emas Kelds Dd 
Bersama Adrenaline Agent sj 7 


Selamatataskem O 
Mn LEAN 1 
Ke renaline Agent 
#0 Mp. 14.000, 
PRO ON Mp-17:700. 
FRTEAM Mp 


Ari 


Rp. 11.970.000 
Rp. 14.250.000 
tp. 19.950.000 
2012 , dapatkan 

produk Agent Series 


OM10 Mp 
DH20  Mpr25,400000 
DHIO Mp-36500000 


Rp. 15.485.000 
Rp. 20.520,000 
Rp. 29.450.000 


Berlaku di Jowa & Bali selama persediaan masih ada “AG 
Syarat dan ketentuan berlaku 


Informasi: Surabaya (031) 8984614, Jl 
Email: infogwimcycle.com | wwwif 


1021) 55778229 | SMS Center: 04113008999 
book.com/wimcycle | www.wimcycde.com | www:theagentserles.coomg 


JAKARTA MEDAN 


BANJARMASIN 
JAKARTA: (021) 8097034, (021) 8573761, (021) 66607778, (021) 6596541, (011 6250750, (021) 83780352. 
(021) 7491329 BEKASI: (021) 8845270, (021) 42418756 - TANGERANG: (021) 93454669, (021) 7416261 
0811 828 157, (021) 59156711 - CILEGON : (0254) 376126 - BOGOR: (021) 87942310, (0251) 832748 
BANDUNG: (6221 7302495, (022) 7313860 - CIREBON: 0818 0959 3999 - YOGYAKARTA: (0274) 514903, 
GROGOL: (0271) 7935588 « PURWOKERTO: (0281) 637697 « BANYUWANGI: (0333) 393045 


01718 - DENPASAR: (0361) 418382, (0361) 438059, 


DEVELOP 


Advanerd Colour Solution 


True ! 
Enhanced Efficiency 
in your office 
ineo" 220 
Colour |32 ppm 
Monochrome | 22 ppm 


Colour |30 ppm 
Monochtorme | 30 ppm 


2 2—m—a 


AN er. asasa KG Develop Asaba 


at 10120, Indonesia Telp. (621) 71086882, 380-0104 | fax. (021) 350 1039, 386 3538 
6 Webrte www mahasnda.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TREND 
EDUCATION 
EXPO 


2013 


Set PURI INDAH MALL 
SPECIAL PROMO 9g . 39 SEP 2012 


registration fees 
for The 
your favorite school biggest 
EDUCATION 
Expo 
at 
shopping 
mall, 
roadshow 


PERNYATAAN MAAF 


Sehubungan dengan penyelenggaraan 
acara penutupan pesantren kilat yang 
diselenggarakan pada tanggal 
11 Agustus 2012 di Auditorium Masjid 
Andalusia Sentul City, yang tanpa 
sekemauan Panitia Penyelenggara telah 
terjadi tampilan tarian oleh Komunitas 
Cinta Anak Negeri (KCAN) yang tidak 
sesuai dengan Tema Acara sehingga 
menimbulkan keresahan warga muslim 
Sentul City dan sekitarnya, maka 
dengan segala kerendahan hati dan 
bentuk empati yang mendalam, 
PT Sentul City, Tbk memohon maaf 
atas kelalaian dalam menjalankan fungsi 
kontrolnya sehingga terjadi peristiwa 


“ Berbagai ukuran Wear Plate dengan merk: 
Bissalloy, EHSP, JFE Everhard, &Hitten, harga 
mulai dari $ 2.57/kg 
High Pressure Hydraulic Hose ex Alat Berat 
(Liebherr, Caterpillar, dan merk Parker) 
Engine KTA50C untuk Komatsu 530M 
Engine KTTAS0 untuk Liebherr Dumptruck T252 
Berbagai Spare Parts & Filters untuk Alat Berat 
Coal Mining 
Semua komponen kecuali engine belum pernah 
digunakan. Engine telah direkondisi sesuai standar 
pabrik 
Hose terlihat kotor, tetapi masih dalam kondisi 
baik 

Kontak Person : 


PT Thiess Contractors Indonesia 
Jl. Mulawarman No.01 RT.02 Batakan Kecil, Manggar, 


tersebut di atas. 


PT Sentul City Tbk 
Corporate Communications dan 
Basyir Achmad Barmawi 


Jljam Patek p,AP,dll-t2jt,bw Isg 
dr luar,pling bas dijamin tak ada 
dsni,sdh sm dgn asli&bnyk lang 
ganan kami org trnama7365461 


EKSPEDISI / KURIR 


Antar Jemput Brg/Dok Door to 
Door 3-6 Jam Jabodetabek 30rb. 
Hub:JDS Courier 081932348750 


Balikpapan 


Adhitya Indrawan 
.4621542)520060 / 462 815 20318282 | 462(542)520049 / 462 853 30219759 


atau kirim email ke : 
centraiwarehousecostcontrol@thiess.co.id 


Dijual Segera Perabotan Rumah 
Toga, Mebel & Elektronik DII. Jl. 
Agung Permai 9 Blok C.14 / 12 
Jakut,Jam:0-15.Hp:0818890259 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
Wpapr cuci sofa,carpet.gordyn 
417658319-7656919 Ikp & murah 


PERTAMBANGAN 


Spesialis Aluvial,Zircon,LM,Cina 
bar#Prs Setting,Cheking, Table, 
SpiralConcetrator. 08131638170 


SEKOLAH KURSUS 
LADIES 


School of Fashion 
JL anjungan Mo 91238 (Gajah Modal 
Pan Gonta be 
LA. Mangga Benar IM Mo HA 

JL iya 66 - UG, Jak 


TTrdftr Dikti,Ban,Diknas s-1/2 d3 
sma.mtk,fska. Kh.wahid hasyim: 
25b Jkp. Pt.Mitra 60320783 


TELEPON 


081313.188.188/082228.181818 
0812.23456,889/0812.888,44044 
0816944494 Ph:081703.081703 


0819-7650321”” 087788877999 
0219-7654321”" 0816-896999 
0816-985999 Hub:0816.888.089 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Beli Berlian“ Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berllan,dl 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It 
4sr.ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji Beli Berliangjam bks 
mwh,Rolex,Patek.P,AP,dIl,Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


021-290 31 


swdan0 Big Sale Promo Fax ktmb 
#torui Infokebayoran BENDA | eucvruno 


2025CX Rp1,8jt Scan,copy,print, 
laser,PCFax, T:6305050,6306060 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 


ht824-3499rb1key2sit,cctvd cha 
nel-4,Sit FreepsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin  5H-$399x,paket akhir 


Ahli arloji'arlojikberlian anda 
dibli hrg tagi,tem bli smntr.rolex 
patex,p,piagat dl.Center Watch 
tc senayan It.G/117-118,Halim 4 
081388800889/ph,57931564/8A | 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah'“16-20H Sampai"Service 
Memuaskan "" Blueray Cargo" 


PENGUMUMAN 


Nomor :05/S.Peng/X-X.3/09/2012 Acc "Ahli Piano-Organ”&Prof 
L Rep/Stem(Kropos,gnt bdy,cat) 


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA Ahli arloji&berlian hrg tagi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt-UG Blok A No, 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


tahun.SamudraTours:458-76988 


Beshan 8.9Jt# :Hoshema 85Jtv- 
isinthaimal 5.3Jt, Old & New 
pack Newcity 65867915/14 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ.studiothardrock. 
4,9it/ happytourindo. 56941717 


Halongbay 7h 8,9jt.HkMacShzn 
7h 8,Sit.Koreas Jejuah 15,Sjt.Sin 
3h 3,6 Jt.6402725/68373788 


Sin$73,kul$99,hk9$350,bkk$275 
syd$610,me15630,per$400" Tour 
dom/intprimavacation53676465 


Sehubungan dengan seleksi Penerimaan Calon Pegawai | | Srs."OMC".32726699 / 7363015 
Negeri Sipil (CPNS) Pada Pelaksana BPK RI, bersama ini 
diumumkan beberapa hal sebagai berikut 
Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan dilaksanakan pada 
hari Minggu tanggal 30 September 2012. 
Jadwal Pengesahan Kartu Peserta Ujian (KPU) akan 
dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 September Beli Semua Merk Alat Msk Key 
- board, Drum, Pwr,Mixer, peakr 
212 :51216988-081517245633, Bono 
Daftar Nama Peserta TKB CPNS Pada Pelaksana BPK Rt 
Jadwal dar lokasi Pengesahar Kartu Peserta UjaniJadwal FP | pyuay lang” Yamaha V1 
dan Lokasi Ujian TKB dapat dilihat di laman CPNS BPK RI WamiMardr Kandis” “Prima 
sid Telp:081388327927 


Jakarta, 21 September 2012 


Sekretaris Jenderal, PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 
ttd. 


Hendar Ristriawan, S.H., M.H. Arsitek As Karya Contractor 
NIP. 195803211978021001 Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


#Anrobic “Salsa “Body 
dlanta #Chmchu — Language 
#Disco #PoepPon Dangdut 2 
Lebih untungkakurat.Kami har- | | er #Tasto 

gal Emas&Berlian anda dg nilai 
wir,Memakai mesin pengukur 
terkini.Dream Cash-Gajah Mada 
Plaza, Lt.4 unit 30,tel:63851033 


PERLENGKAPAN RMI 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar.Hub:Kasa Nyamuk Alfin 
Garansi seumur hidup.70900009 


Acc Piano-Ahli Bergrsi sjk th 75 
Rep/Stem/Salon Sal Merk & Sgl 
krskn Heinz PianoSrvc70370383 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


AANII bhs PLC: Ing,toefLielts,mdr, 
bldipr,ipa,jrm,kor,spanike tmh/ 
ktr.P.58900927,98168658KbJrk6 | Super Murah Tkt/Tour/Htl Dom 
&int,Pengrsan Visa,Sedia. ELF 
VVIP 9seat utk Trans Bndra,Ja- 
bodetabek,Bdg, Anyer Hub Mas 
Travel 021-55780317/53161608: 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
Ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirandeu2 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
151350657,51350707,68529888 


Innaa Lillahi Wa Innaa Ilaihi Raaji'uun 
Telah berpulang ke Rahmatullah 
Senin, 20 Agustus 2012 pukul 00.31 WIB. RS Pusat Pertamina Jakarta. 
Bapak, Yangkung & Uyut Kami yang Tercinta 


Let Jen (Purn) H. Moh. Kharis Suhud 


Mantan Ketua MPR/DPR RI 1987-1992. Pada usia ke 87 tahun. 


Almarhum telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata 
Jakarta. Kami dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih atas 
segala perhatian, bantuan dan doa yang telah diberikan oleh semua 
pihak kepada Almarhum semasa hidupnya, semasa sakitnya dan 
sampai terakhir beliau dimakamkan. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalasnya. 


Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami memohon 
keikhlasan untuk memaafkan segala kekhilafan dan kesalahan 
Almarhum semasa hidupnya. Semoga Almarhum diampuni segala 
kesalahannya, diterima amal ibadahnya serta diberikan tempat yang 
terbaik dan mulia di sisi-Nya. 


Amin Yaa Robbal Alamiin 


Kami keluarga Almarhum 


Anak 
dr Sri Juliati SpM 


Menantu Cucu Cicit 

dr Adji Suprajitno AR. spp Nu ovi, Rio Arsya, Xylla 
I: Harry Santoso Ir Arfiyanti Samad Mugis Kirana, BimosAyu, Fayza Renzo, Kiara 
Ir Eddy Sarosa Rita Agusta Yanis Yudi, Okkys-Rina, 
dr Djoko Sanjoto SpB Hendradiani Dita 


Tara, Orie 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 25 September 2012 


43 


LINTAS UDARA | martapura 


LINTAS UDARA 


Mendulang Intan di Martapura 


BERKUNJUNG ke Kalimantan Selatan memang 


intan. Jika 


intan berhasil 


ditemukan, yang 


perhiasan yang berharga, tampilan pasar tidaklah 


selalu menarik minat para pencinta batu permata. 
Maklum saja, Martapura memang terkenal sekali 
dengan intannya. Ibu kota Kabupaten Banjar ini 
penghasil batu aji, serta batu mulia intan: berlian. 
Menariknya lagi, batu-batu berlian asal 
Martapura ini ditambang secara tradisional. 
Mula-mula warga menggali lubang pendulangan 
sedalam satu hingga tiga meter. Setelah digali, 
batu dulangan kemudian dinaikkan ke atas dan 
ditumpuk tidak jauh dari lubang pendulangan. 
Selanjutnya batu tersebut dicuci dengan alat 
yang disebut linggangan—terbuat dari pohon 
kayu besar yang dibentuk seperti kerucut. 
Batu-batu tersebut dicuci dan disortir 


bersangkutan harus mengumandangkan Salawat 
Nabi dan mengulum temuannya itu ke dalam 
mulut, Keunikan-keunikan seperti ini tidak bisa 
didapatkan di tempat lain. 

Selanjutnya, batu intan yang ditemukan itu 
dibentuk menjadi berbagai macam kerajinan dan 
perhiasan yang nantinya dijual di berbagai sentra 
perdagangan atau toko perhiasan. Jika memiliki 
waktu luang, sempatkan mampir di pasar batu 
dan cenderamata Cahaya Bumi Selamat sebagai 
salah satu sentra perdagangan batu intan dan 
cenderamata khas Martapura yang terbesar. 

Selain menjadi yang terbesar, pasar ini boleh 
dibilang salah satu pasar yang terunik di dunia. 


semewah pasar perhiasan pada umumnya, 
Berjarak 45 kilometer dari Banjarmasin, pasar 
ini bisa ditempuh hanya dalam waktu 45 menit 
saja. Bahkan jika dari Bandara Syamsudin Noor, 
Anda hanya membutuhkan waktu 20 menit. 
Selain pasar intan, masih ada satu tempat lagi 
yang bisa dikunjungi, yaitu Kecamatan Cempaka, 
Tempat ini menjadi terkenal lantaran beberapa 
belas tahun yang lalu pernah ditemukan intan 
trisakti yang membuat si pendulang menjadi 
kaya mendadak. Dengan segala keunikan yang 
ditawarkan Kalimantan Selatan, Anda—terutama 
mereka pencinta batu-batu perhiasan—tentunya 
harus menempatkan Kalimantan Selatan sebagai 


SHUTTERSTOCK 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 


berulang kali sampai ditemukan sebuah 


Maklum saja, 


LAI 20 SEPTEMBER 2012 
SETIAP HARI 


Jam: 06.50 WIB (via SURABAYA) 


Jam: 10.45 WIB (via SURABAYA) 


Jam: 04.00 WIB 


(Via Makassar sotiap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 


Jam: 09.35 WITA 


(Via Makassar setiap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 


Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 


BOEING 737-900ER 
TELAH BEROPERASI 0804-1-77 8899 
www.lionair.co.id 


BOEING 737-900ER adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION yang ber TEKNOLOGI TERBARU, 
melayani lebih dari SOO penerbangan keseluruh kota-kota di Indonesia. 
dengan frekuensi penerbangan yang lebih banyak, 
kapanpun dan kemanapun tujuan anda jadi lebih mudah dan nyaman. 


DBATAVIAYAIR 


Irust Us To Fly 


Pesan Tiket 


via Handphone 


Lebih Praktis 

& Nyaman 

Di mana saja, Kapan 
Saja Urusan Tike 
Segera Beres 


ui 


“#:8lackBery angaow 


Lion & air 


Standar Keselamatan Penerbangan 


disahkan oleh komisi Eropa 


Nikmati 


SATU 


kenyamanan 
tempat duduk yang lega 


Call Center / Reservation 


021 - 38 999 888 


0804 1 222 


888 


www.batavia-air.com 


$ - 
BERITA DUKA CITA Berita Duka Cita K r) G 
Telah berpulang pa di Surga, Pada Hari Sabtu Nay Pi 
22 September 2012, Pk.12A0wib di RS.Immanuel-Bandung Telah Meninggal dunia dengan tenang b . | 
Suami.Bapak,Kakak & Eyang kami tercinta pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2012 — ” 
Bapak DRS. HIRONIMUS SETIJONO aki 
dalam usia 79 tahun Kak 1 
Disemayamkan di Jl.Layur No.6 Rawamangun.Jenazah akan Kakek yang tercinta: 
dikebumikan pada hari Rabu, 26 Sept 2012, diberangkatkan aib 
dari Rumah Duka Pk.10.00wib ke TPU Tanah Kusir 
Keluarga yang ditinggatkan HADIWIJAYA 
Istri : Natalia Banowati 
1 La (OEY SIN TIONG)| —euyapi 
Maria Hanny Sulistyowati — Ir J8. Bambang Widyastata Dalam usia 72 tahun 


Regina Susetyorini 
Stophanus Heru Susatyo 
FX.Wahyu Harjanto 
Ignatius Budi Wibowo 
Christina Putri Lestari 


Cucu 
Didit dan anggie, Dito. Randy dan Putri, Radhitya Rozano, 
Nindy, Rilo, Priska, Lingga, Gaby, Cinta, Tasha. 


Ir. Esfandiary 

Monica Jun Irawati 
RR.Debora Irawati 

Laurentine Dian Windhiatmant 


Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan 
perhatian selama beliau masih ada dan sampai tutup usia. Anak: 


1.Herjanto 


2. Danny Wijaya 


3 Elly Wijaya 


Cucu: 
1.Deven 
2 Melvin 
3.Valencia 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Senin, 
Tanggal 24 September 2012 Pkl 05.45 WIB 
diRS Pluit. 


Suami, Papa, Papa Mertua, Kakek, Saudara kami yang 
tercinta : 


Jenazah disemayamkan di : 
Rumah Duka SAPTA SENA, PAMANUKAN SUBANG dan akan 
“dimakamkan pada hari Rabu, 26 September 2012 pukul 14.00 WIB 


ng mengasihi : 
Istri : YULIANTI (LIM OEN LIOE) 


Kami yar 


Beserta Segenap Keluarga 


" Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidu, 
diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa " Mazmur 23 : 6 


REST IN PEACE 


Menantu: 
1.Susy Budianto 
2. Anita Salim 

3. Eddy Winata 


4. Brainard 
5, Klarissa 
6. Hershel 


dan aku akan 


LIE POUW HOA 


Dalam usia 65 tahun 


Utara. Dan akan dikremasikan pada Hari Kamis, Tanggal 
z 2012. Berangkat dari Rumah Duka pukul 
08.00 WIB ke Krematorium NIRWANA. 
Kami yang mengasihi, 
Istri: Oei Lee Hoen 
Anak: Menantu: 
1.Eugenius Thomas Lie — 1. 
2. Lie Chen Ling 
3. Eugenius Edward Lie 
Cucu: 
Richie Lie 


Beserta Segenap Famili 


at 
3. Lina Eugene 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Telah dipanggil pulang Istri, Mama, Mama Mertua, Oma, Oma Buyut ke rumah 
Bapa di Surga pada Hari Minggu, 23 September 2012, jam 23.05 WIB di RS Omni, 
Alam Sutra, Tangerang 


Ester Minarni 
(Tan Kim Koan Nio/Mien) 


dalam usia 87 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Lestari JI.Gatot Subroto 
Km 7-8, Jatake, Tangerang Kebaktian Penghiburan, Senin 24-09-12, pkl.19.30 
Kebaktian Penutupan Peti, Selasa 25-09-12, pkl. 19.30 Kebaktian Pelepasan, 
Rabu 26-09-12, pkl. 13.30 dan Krematorium pkl.15.00. 
Kami yang mengasi 

Suami : Stefanus Budiman(Kho Tiang King) 
Cucu Menantu: 
Patrik 


Jannes 


Cucu: 


ia 
Shu Hwa Lilian, 
Siska Nathania' 


Nico Obey 

5 

Seru, 
aa 

Ruth Kristiawati 

Beserta Buyut dan segenap keluarga 


Anak: Menantu: 
“Jusuf Budiman Kim Joong Soon 


DH Budiman Taneke Djaja 


Hastuti Budiman —— Stefanus Makmur 


Herjanti Budiman — Annas K Gunawan 


walau menjual 


barang-barang 


salah satu destinasi wisata dalam agenda. JAYA) 


Luxurious Private Jet 
Low fare available 


for more information 
callus 


021 - 633 8433 


info@lionbizjet.com 


Lion Gbizjet 


Langkah-langkah Booking tiket 
via Ponsel (BB dan Android) 


Untuk Black Berry, browsing www.batavia-air.com/mobile dan 
download aplikasi Batavia Air Mobile Reservation Apps 
Untuk Android, search di Google play store kemudian download 


Batavia Air Mobile Reservation Apps. 


Klik Login bagi yang sudah sign up (mendaftar) untuk 


melanjutkan, 


Jika belum mendaftar, sign up untuk mendapatkan USER ID dan 


pasaword 


Klik Booking A Flight untuk booking tiket pesawat 
Pilih kota tujuan (one way, return), tanggal keberangkatan, 


jumlah penumpang dan infant (bayi) 
Klik next, untuk proses pemesanan tiket 


Pilih kolom Insurance Protection, jika tiket disertakan include 
insurance. 
Pilih kolom 1 Agree untuk menyetujui syarat & ketentuan yang 
berlaku. 
Klik noxt untuk proses pembayaran, 


Pilih tipe pembayaran pada Sel 


Kartu Kredit, ATM atau Bank Service), 


Untuk solf check in, klik check in pada menu utama jika sudah 


melunasi pembayaran tiket 


Masukkan kode booking dan Anda 


tempat duduk yang tersedia. 


ct Payment Type (Klik BCA, 


sa langsung memilih 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
85 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


'AERAH-DAERI 


( sawouna 


Jual: 2 Hotel, 1 GOR Futsal di 
Lingk. Kampus IPDN / UNPAD 
Jatinangor Bdg - 081321825669 


Jual: Apart. Ciumbuleuit 2Kt, 
Setiabudi 1KT, Majesty 2KT 
Hub: Lidwina 0816 607 942 


Jua: Tanah SHM 574m? 
Rp.325jt di Komp. Bale Endah 
Permai Hub: 0813 2100 5899 


JP s0cor 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Perum Bogor country. 115m, Dri 
xit toll sentul, rmh dan dinding 
terpisah, Lt232m, Lb45m, Baru 
3 thn, Harga 600jt, Hubungi: 
08131 555 4007, Bgs utk invest. 


Papanas 


Villa Cipanas,megah,Lt.2000m? 
Lb.700m2,SHM,Ds.Palasari-Cipa 
nas-Cianjur. Hub: 021.4894184- 
082111543211(Eddie) 


Pauecon 


CILEGON Jl.Raya Anyer 
Kec. Bandulu, Sbtang, Mt 
Marbela, Masuk 2Km. Ada 


Phn Melinjo, Kelapa 
Saingon, Duren, Pete. Ls4 


10Ha. Sert. Hm. Hub: 
BTBBSAT7 138-021.319358: 


JK oenpasar 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Ketewel 1 V'Laut,Lebar Pantai 
100m,Lt:8350m,Surat SHM 
HandyHo08161958034/70005298 


Djl Tah dg view yg Indah,pinggir 
Tebing,diSeraya,Karangasem Ba 
Ii Tmr.Ls 1,7ha(17000sgm)SHM 
view Gunung Agung,Gunung Rin 
jani & Nusa Penida Contact Pe- 
milik 0361735590, 08123988353 


Murah BU Cpt Legian Kuta Jln 
10m aspal 3&7Are @1M/are ling 
Villa/Bungalow 081933053998 


D semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus. Univ Jember.” Hub: 
0331- 486960 / 08155936035 


medan 


Tanah bekas pabrik air #13 ha, 
HM, Sumber mata air, Pagar 
tembok keliling 085297505618, 


JI pameasan 


Kavling Madura di Camplong Jin 
Raya Sampang Lok Strgs 
240ribu m?, Kotak,Langka,cck u/ 
Pabrik/Pelabuhan,HGB 2028 1 
ifikat,Hrg 850rb/m2 nego 
Meiliana RwhiteGading4515993 
0812 806 2828 / 6889 4826 


PI semaranc 


Dijual rumah lux seluas 2500m? 
di Jl.Sultan Agung Semarang. 
Hub: 0878 3119 9777 


Ji serana 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
187 Cinangka Serang Banten. 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih, bangu 
nan workshop,kolam renang,cck 
utk Resort & Villa. Info Hub: 
Yani- 0817119017, labal-0819 
12994480, Fauz1-0853235177 
55,Asep-087829023232 


P surasumi 


Tnhdijual3,6Ha(35,765m2) SHM 
Ji.Bhayangkara No.1778 Suka 
Bumi (Jawabarat) 0811895682 


Ji surasava 


Jual Toko Bangunan Berjalan 
Baik & Lancar Hub: 0812 3090 
6560 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
465 98510888/ BBM: 238e1cc0 


Spore: Sewa Krar Harian Bersih 
(kt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070188 


PELUANG USAHA 


Inves Forex!mdi MIi 300rb profit 
Ts/hari (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Profit Income Net 25-5,48 tiap 
bulan dari hrg bali Emas Logam 
Mulia.min2100gr-max:1Oka,am 
an/Syariah Hub:Mahfud/ Afung 
0856 7828 405 / 0214168 5280. 


SPBU lokasi di Cirendeu 
Tangerang dijual cepat. Bermi- 
nat hub : 0813-11267515 


Trading Emas Smart System 
Laba 38In BEP, Kerjasama/Sig 
nal, Hub.0838 7151 5176 


KERJASAMA 


Ace, Jarn ada 30jt-263rb, 61 
525rb, 1001 -978rb, 150)t-1,3)t 
PtiGaf K.Gding (021) 44411193/ 
15867819/21 bng 5Shprthn.trm 
Mbl Kedt. Brhdiah B8,/Mople,Mltr 


Acc", jam ada agunan BPKB acc 
ad aman bng 0,158 dn Isg cair 
tnp srvy undur 70hr, PLATINUM 
Blvd Raya Barat 665 45851381 - 
3 Isng cair sd 100M 


Ace 14 Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 0,171, dn Isg cair tnp 
sryy 25x pghrgn Pt.Prioritas 
Finance s,parman 02168267111 
-65229977hdh trmMdtr foe2-5it 


Ace Jam Ada Agunan BPKB ad 
apple, BB, ipad2 & iphone bng 
0,174 tnp Survei & bebas fee 
ready tunal 300miyrsmega multi 
finance permata kota (0216825 
9833/ 66670658-59 "grns mrh/ 
tunsi 150jt4250.000 nasabah 


Acc Ijam cair,bs Byr Bng saja, 
tnp survey,agunn Bpkb MbI/mtr 
Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


Acc 1jam cair,jminan BPKB Mbl 
/Mtrtnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JI.KH 
Noer Ali 41A Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198368 


'ACCljam cair,JminanBPKB Mb1/ 
Mtr,Tnp Survey,Bs Byr Bng Sj 
TriMakmurSihtra.Arteri Klp 2Ry 
28 Kb Jrk.53670815-5320004 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
182/83 imn bpkb mbi/mtr aman 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


KLASIKA 


Untukinformasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 25 September 2012 


kesehatan 


DETOKSIFIKASI atau pembersihan tubuh dari 
zat-zat racun bagi sebagian orang dianggap hal 
yang menyeramkan. Padahal, detoksifikasi tidak- 
lah menyeramkan, bahkan perlu dilakukan 
secara periodik. Organ vital yang menjadi target 
pembersihan racun adalah usus besar. Pasalnya, 
hampir semua penyakit degeneratif dapat 
dihubungkan dengan kondisi keracunan dalam 
saluran usus. 

Dalam kehidupan yang serba-instan, banyak 
produk diolah dengan cepat. Makanan rendah 
serat dan kaya lemak, pemakaian bahan 
pengawet, bahan pewarna, pestisida, hewan 
ternak yang menggunakan obat hormon, bila 
dikonsumsi terus-menerus tidak bisa terurai 
oleh sistem metabolisme, Akibatnya, tubuh 
semakin kelelahan untuk mencerna makanan, 


Jami Kamter 
Lana Teropt: 
| pavupana 


(8 GETAH BENING 
@ OVARIUM 

@ PROSTAT 

'2 PANCREAS 

1 MYOM & KISTA 


Anda Menderita Kanker/Tumor? 
Datang dan Bergabunglah 
» Bersama Kami Sekarang Juga! 
3 TCM HARAPAN BARU 


ta SEJAK 2004 KAMI TETAP KONSISTEN 


MEMBANTU MENINGKATKAN KUALITAS @ 


Minuman Fungsiond untuk Detoksifikasi dan Pelangsing 


pencernaan terganggu, dan terjadi penumpukan 
racun di dalam tubuh. Tubuh akan memadatkan 
makanan yang tidak tercerna ke sepanjang din- 
ding usus halus. Hal inilah yang mengakibatkan 
sembelit (sulit buang air besar) dan penyum- 
batan pada saluran usus besar. Setelah bebera- 
pa waktu, kotoran ini akan membusuk dan 
menghasilkan gas beracun. Gas lebih mudah 
terserap melalui pori-pori halus pada dinding 
usus, mengalir dalam darah, dan masuk ke 
sel-sel tubuh dan sewaktu-waktu dapat menim- 
bulkan penyakit. 

Sekarang hadir terobosan baru, praktis, 
nyaman dan aman dalam detoksifikasi yaitu 
Kinohimitsu J'pan D'T Juice, minuman 
fungsional yang terbuat dari buah-buahan 
konsentrat tinggi (plum, blueberry, blackberry, dan 


3 api 


Ahli TCM: Diabetes, 


pencemaan, hepatitis, bat 
ginjal, Panga ginjal, 
penyakit 


KLINIK FU SHOU TANG / Welas Kasih Sehat 7 
Klinik Gabungan lg sabah Timur dan Barat 5 


penyumbatan 
pembuluh darah otak dan, ke, 
'hypertonsi, kolesterol, Waria te 


tu empedu 
(Ag 
kulit, obesitas, batuk, Nu, sinusiti 
Indang tenggorokan, paru-pari dan penyaidi 


pengapuran, tulang keropos, 
lan tulang koluar(LDP), kesemutan, 
radang sendi lutut, pusing, sakit kepala, leher, 
pinggang, kaki dan segala jenis sakit sendi, 


3 Dilengkapi dengan dokter USG, riang LABORATORIUM dan alat-alat 
BUKA SETIAP HARI PANGGAL Mz MERAH TETAP BUKA 


cranberry) yang membantu membuang racun 
melalui saluran pencernaan dalam waktu 2-4 
jam secara langsung. Mengonsumsi Kinohimitsu 
J'pan D'T Juice selama enam hari secara rutin 
tidak hanya menyehatkan, tetapi dapat 
membantu menurunkan berat badan, mening- 
katkan daya tahan tubuh, dan mengatasi 
masalah pencernaan dan membuat tubuh men- 
jadi lebih segar. Produk ini juga bekerja cepat 
serta langsung. Produk ini pun berhasil 
mendapatkan penghargaan Internasional di 
bidang minuman sebagai Best Health Drink dari 
kategori minuman pencernaan di London Maret 
2012 lalu. Kinohimitsu bisa diperoleh di 


Guardian, Watson, Century, Boston, Apotik Kimia 
Farma, serta toko obat terkemuka. (“/ACAJ 


rta penyakit kelamin dan peradangan 
lainnya. 


Penyakit Wanita: keputihan, perawatan alat 
Vital, erosi, radang, gatal, kista, polip pada leher 
rahim dan kelamin, herpes kelamin, condyloma 
'acuminatum, gonorhea(GO) 


obatan modern 


Ikotaya Oadingl 


par 
Laontin IP Madarn BSDI - Apt. Bintang 5 
“Ap. Sinar Gama Malawal (Blak M) 
tok MI - TO. Surya Jaya Ilndosi - TO. Ngesti (Bagori - TO. Berkat Abadi IMangga Oual- Provealve 
Permata Hijau - Tsinghua Name IPM - Apk. Abvcn Farm 

| - Ant. Dunia Sohat Lakartal » www.capolerman.co 


Tote Tn 
256943355 | os00 - 


Kinohimi|su 
froedone to live 


Bersih, Segar & Sehat 


Nikmati kesegaran sari buah asli PLUM, 
ROSELA dan CRANBERRY dari Kinohimitsu 
J'pan D'T Juice. Selain segar, dapat membantu 
pembuangan sisa metabolisme di tubuh 


Ciledug 10. Damai Abadi (ajeng Cengkarengi - 30. Darmai (Pluit - 10 
TO, Murni (Ps, Baru) - TO. Patan IKetapu Gadingl - Aet Surya Lestari 
YO, Sumber Bajak Yante BBlOk MI - FO. Retahi Akru (Biak MI - TO, Selamat 


dp Andal - Api tendou & Mfraual Apt Lina Fa 
AS» 839 I1I29S2O « wwwing-materacar.cam ILayan Antar 
ta An 

NATA» egrakart (02241 LINA “Makasar IOI 47055 

LL PRE 1 Sea Lg Ema 

1800-6088 | 0815 941 9991 


cutnarvicelanutringo cam 


KLINIK SUPREME TCM 


MINe BUPaNaan TeM 


KPA WAN Ai 


JANTUNG 
ASMA 
HIPERTENSI 
REMATIK 


DIABETES 
LIVER 
EPILEPSI 
SINUSITIS/POLIP 
PEMBULUH SYARAF 
PENYAKIT PRIA 
PENYAKIT KEWANITAAN 


MUARA KARANG BLOK 4 - Z8 SELATAN NO.19-21, 


JAKARTA UTARA 


INFEKSI PERNAFASAN 


KESEHATAN PASIEN KANKER 


KOMPAS 


Promosikan produk kesehatan dan kecantikan Anda lebih efektif dan penuh warna. 


Terbit tiap hari Selasa hanya di KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Bagian Iklan Kompas 


2567 6000-2567 6076 


ANDAKAH YANG KAMI CARI 


KIRIMKAN CV KE : DT,RC.RESEARCH@GMAIL.COM 


PROJECT EXECUTIVE 
« Min lulusan 51 dibidang manajemen # dasign grogi £ pertanian 
» Men, tahun pengalaman kerja diinduati makeun / pertanian f percetakan 


» Menguasai Adobe photoshop, Adobe Iustator, MS, Ofica, dieammewwr, 
dm anocad 


“ Ovam berbahasa wagra dengan baik 


Tuan 1 membantu dan teribat dangan pesuahaman membangun 
seba-usaha buru. 


EXECUTIVE ASSISTANT 

« Min Iukunan Da dat jurusan mangjaenan £ akurgarai £adiwiniayasi 
Terbuka juga untuk mahasiswa yang baru luka 

« Menguasai MS Oles 

“Tete jujue da memnlis iislash 


Tugas 1 membantu adiminkirasi perusahaan dan berlaku sebagai 
amtaon ke Direksi 


CARI KERJA LOWONGAN 


Driver, handal & Loyal, phm jl 
DKI,v/blpersonalG tpcya sik97 | MNLAINELAIN 


.021-63868864/ 081210907510 


Freelancer Creative Designer, 
Penglmn branding & promotion, 
3D arsitektur. Hp0818142404 


Absensi Data Entry,Acc,Adm P/ 
W maxS8th tnp tes Isg krjilncm 
Bit sms dt Grace 085718605931 


INDONESIA 
- KOREAN RESTAURANT - 


- HEAD CHEF - 


Kirim CV beserta pengalaman kerja 
Email: dukut@menaragroup.co.id 
sardadi@yahoo.com 


Working, Income 


DM, PA, Consultant Exec 
At: 
15-20) “081280668306” 


Ahli Matris, Pria, Pglmn min 
3th, Lmrn:OIC-JI.Pordana K-143 
Jakarta Barat. Hp:081298112725 


Artis pdtg br p/w dr utk iklan & 
sinetron 97355455 / 0813 
81817571 fas.hnr & atr jpt shtg 


Artis prodkmngmt cr p/w wjh2 
br tkh ank2rmj,dws,shot Ftv 
r,show&ikln nuvo,dancau,water, 
liveboy.Isg Ktrk tvone,sctv,mnc 
02199151523 - 71790876 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SHUTTERSTOCK 


Asisten Apoteker, Raguire- 
ments : Female, max 28 years 
old. Graduated from SMF / SAA 

D3 Pharmacy. — Having 
experience min 1 years 
Computer Literate, Certify of 
apothecary Assistance om 
Dinkes Send em 
lasikindonesiaGgmail, le 


Branch Manager (Min 30Th,S1, 
mnrk,GdLook NN) tagh 


Bth Cpt Dokter Gigi & Suster 
Diutamakan bs Bhsa Mandarin 
Gaji Tinggi. Hub: 085691574450 


Bth kasicWntSMU/SMEA mar 
25thpnglman 2th, dmsli 
tangerang.HubjunaidiGcentrin. 
net.id 


Bth pemain wnt 25-45 utk iklan 
naa! Casting dolaies PH Ingsg 


Bti 
Hardware  Dviping,Networking 
S1,Pglmn 2th,B.Ing Lncr,Loyal, 
Kea Keras. Lmran di Email ke: 
L 


Bth: Kep.Lab & RND u/Persh 
Minuman Rasa (Sari Buah) di 
Jakbar,Syrt:Lisn.S1 Teknologi 
Pangan atau Teknik Kimia,Pen 
galaman 3th.Lmr krm ke email 
justiantantyaGhotmail.com 
08129425705/021-3396 8808 


KARIER | Kantor 


B:z P/F Time Data Entry 


Pensiun, IRT Inc 41200 
SMS " 081315928461 


/time jobs data entry 
iun/H.Wife wlc Incm 
1$990,sms 081288091175 


/time jobs data entry 
iun/H.Wife wlc Incm4 
$1200, sms 081288003520 


Bth:LAcc&Adm,2.HRD & GA, 3, 
Komandan Security,pglmn min, 
Ath,Hub: 081314995858/ Lmrn 
ke-mahacakra12@yahoo.com 


Cleaning Service P/W, SMA 
Pglmn 2th.Lmrn :JI.Perdana 143 
Jakarta Barat.Hp:081298112725 


Cr: Supir Forklift palm. PT.Multi 
Powerindo Jaya, Jl. Kapuk Pulo 
No.2,Jak-Bar / Telp: (021) 5436 
6159 / daudagus@gmall.com 


DATA INPUT FREELANCE 
Bs Prog Excel,Input data Project 
Min.29-55Th: 0838.992.14080 


Dbthkn Sgr-Rspsionis, mktg, PR 
«Adm, Min SMA/Sdit. Pria/Wnt 
18-M0th.Pnmpin Mnrk.Dtg Lgsg 
Walk Interview sampai 28sep 
tomber2012.Sona Topas Tower 
I9 Sudirman kav.26,8rtmu Dg 
BU Kartika081783401/ 


Dbthknl:1.Mgr — Area,S1,Pria, 
Pglm di mrkting Makanan & pe- 
ngembangan Outlet.2,SPG/SPB 
SMA max 25th,Bwa & Krm Lmrn 
Ikp keJl.Makam No 9 Keb Lama 
Jkt Sel & bwa ijasah asli 


Dcr Karyawti waitress,usia max 
23th,Tagi & Brt Bdn Ideal,Gaji 
2,5jt/bln,dtg Isg ke Melawai IX 
No.8 Blok-M Pk.13-16.00 


Dcr kasirwaiterss,supir,25-35th 
Imr Ikp bwLsg Rastrn L Gurame 
Jl Pemuda77 Rawamangun jktm 


Der Tiketing,SMIP/SMA max 25 
dom.JakBar/JakPus. Lmrn ke 
Mangga Besar Raya 854, 11170 


Dibthkan PR dgn pendapatan di 
atas 3Jt.Wanita max 25th,ber- 
pimpin mark,TB min 160cm.Bw: 
lgsg Imrn dan foto seluruh 
badan & foto ukuran 8x12 ke: 
Bluebox,Family Karaoke, Gading 
Batavia,LC 8 No 9 Klp Gading 


Dibthkan: SPV 2Tek 3.Oprtr 
4Adm Syrt:P/W, SMU/sdrjt, D3 
Min 20thn. Dtg Lgsng ke PT.GIM 
Jl.Ry Bekasi Km.18 No,30-H, 
Rk.Palad, P.adg Jak-tim 


Dibthkan: Wnt Penerjemah,Bhs 
Mandarin( Taiwan)min.SMU,bs 
Baca & Tulis, Iklan tdk terbatas, 


hubslbu Kokom.0815 8600 9255 


TELP. 021 - 66693289, 6620981 


Dibutuhkan Operation Manager 
Resto,Syrat:Brpnglaman,Segera 
Hub:0214895520/410979211 


Dicari :Supervisor — proyek 
alumunium /kaca pengi. min 
3th, SLTA, usia max 35th, Bs 
Comp, Jl. Kembangan Utara 15 
(Dkt Kntr W.Kota) Jakbar 


Dicari Bartender / Waiter/Cook 
Laki? max 30th Pglm,SMA/SMK 
Lmrn Lgsng ke Trityst Resto 
Jl.Kemang Utara No.17 a JakSel 


Dicari 'Ofc Boy/Girl" di Cideng 
Timur 70 E-F, Jak Pus 3861333. 
Jmsostek, Ada Sim € Ibh baik: 


Dicari Supir Berpengalaman Tau 
JI Jkt Pnya SIM AB Umr max, 
3STh JI.Patra Tomang IV/72 


Dicr:Resepsionis U/HtI Di Jkt 
(W),Max30,Bhs Ing.Lncr Email 
Lmr Keshung,.ray@yahoo.com 


Distributor Sound System, Ins- 
trumant & Alat musik cari:Sales 
berpgimngadmin wnt berpglmn. 
Mub:6917889- 69831063 


Rp 8 Jutat#, 5 Hari Kerja/ 


Fera Manager, Min S1, 
Minggu'" 0816 1707 3996 


REELANCE Input Doc, 
F 1Rp3Juta/Document cash) 
Care19377 8308 0972 “er 


KERJA ONLINE 
FLance Tdk Terikat Krj,Ot Entry 
25an hbs int 082899211000. 


KonsultanNas Cr1)Team Leader 
MK,SI Sipil/Ars,Pglmn min 8th, 
mhr Project Softwares&Tender 
Pemerintahn,2)Arsitek Sr Palm 
min8th,Mhr A.Cad,Design&Pre- 
sentation Softwares,3)Arsitk Jr 
Palm minSth,mhr A.Cad,Desian 
GPresentatlon Softwares,4)0C 
(Cost Estimtaro,Palmn min3th, 
5)SPV MK,S1/Ars,Pglm minSth. 
Krm CVSGj yg dimintatcth kerja 
263). te ars@yahoo.com 


Operational Manager (Min 28Th 
Min.S1,exp.3th Managerial)27 Jt 
sms namakposisi 08161484962 


Perusahaan Distributor bth: 2 
wanita single(Marketing) 2 pria 
single(Cros cek stock) domisili 
Sunter-Tanjung Priok peminat 
hubungi:sdri Nining tlp:(021) 
29881700 


Sekolah yg sdg berkembang di 
Tangerang membthkn — Guru 
Mate matika.CV dan surat 
lamaran dibawa lgsng/dikrm ke 
Sekolah Setia Bhakti, Jl.kisa 
maun No.174,Tangerang,TIp.021 
.5584837(Edy Kurniawan) 


YPE in Data , Min D3/S1, 
T 5Hari Kerja/Minggu,Rp 7jt- 
Rp 10)t”“0878 1526 0398 


Urgently reguirad for:1.Manager 
Marketing Female, max.35 
years, S1, exp.2 years, english 
active.2, Accounting” Female, 
max.35 years, S1,exp.2 years 
,tax,English active, Send CV to 
PT, MSA,Ruko Trafalgar SE H 20 
Kota Wisata Cibubur,telp. 
021-81932892 or 081316631461 


Waitress, Kasir,kitchen wnt max 
23th Mnrk U/RestJpnDtgLsg Int 
Tv. HitCrownPizJIGatotSubroto 
Kav2-3 Akane Rest Ph 5220735 


Jl ame Keuangan 


Acet staffimax 33th,min d3 
akutansi,exp Athkirim ka 
iwanflaviusGgmall,com 


DM Dt Input(P/F Time)bs 
Asian wc mind 
dt,3it cash081219790223 


Administrasi StaffMin SMK/ 
Pengalaman Kerja, 
Max30th, Jujur, Tanggung 
Jawab, Lamaran Ke Po Box 
7771/JKB KJ11063 


Bth Adm & AccountingWanita, 
D3, Max.30Th,Bs.Bikin Lap.Laba 
Rugi. Hub:0818.06111159 Depok 


Bth Agency Proprty: ADM(pria), 
Accountingtwnt),min D3" Bawa 
ImrnsJl.Teuku Nyak Arif No.10 
Simprug Gallery Blok G, Jaksel 
Hub.085697936922/68366888 


Bth Sgr Bbrp Tenaga P'bukuan 
menguasai Lap. Keu, Pik, Komp. 
Ms.Office,Wnt, PnmpIn Menarik 
Dtg Lsg Ke Blevard Bkt Gdg Ry 
Kokan Permata C 5-8 Klp.Gdg 
Jakut,ditunggu 25-28 Sept"12 


Bth: AccountinggAdm,wnt,max. 
30thn, min.D3, mahir Ms.Office, 
pglmn 3th. Hub:Jl.Danau Sunter 
Utara Blok G3 No.5 Jakut 14350 


Dbthkn ADM Wnt SMU Sdrjt 
Dtg Lsg Ke:Ruko Duta Mas Blok 
B1 No.158 Jelambar Jak-bar. 


Dibthkan Acc Wanita, Min.S-1 
Pglmn, dom.tangerang. lamaran 
Krm Ke: PO,Box 173 Tng 15001 


Dibutuhkan: Adm, Pria/Wanita, 
SLTA, Surat Lmrn Ke: Jl.Laksa 
1/70,Jembatan 5,Jkt T:6393535 


Dicr Acct9/Finance,D3/Sl,pglm, 
lir toiwb teliti kerja keras,bs nc 
tugilaba lap keu krm Imr Isg cc 
mms Jl.Marpati ry no.9dpn Prmbn 
bintarohilT.74634532/74639571 


Dicr adm/penagihan & manager 
proyk pemerintah JI Bungur 
Besar Ry 534 Krmy Ph.4240216 


Prshn Percetakan Bth Staff Acc 
& staff adm Max.35th Min.S1 
Pglmn Hub:021-56354399 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Bth Sales wanita,pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
"ek Hub. 021-27236333 "ix 


Bth Sales,min SLTA,max27th, 
serius krj,Kws Indstr D.Mogot 
Km19,8 E/5 T9r.0811,978.840 


Bth Sgr: Sales Motoris/TO utk 
Distributor Obat&Kosmetik, P 
max.30th,py  mtrspngalaman, 
wIl.bekasi & tgr.Lmrn: Prktran 
Grand Aries Niaga Blok A1/1N 
kembangan — Jakbar 11620 
Tp. Bea 3,08119301436. 


Bthsgr-Kepala SPG,wnt,max38 
th pgl minath,g)13-jt,SPG wnt 
pglm/tdk,max30th,gj 2-3jt plmr 
dtglsg:rabu,26/9 jam 10-13 ke: 
Mutiara Tmn Palem blok 08/81 
palem cengkareng jkb:92203194 


Dcr sgr SPG Wnt u/ toko.di Mall 
plaza ind mork jir max 35th min 
SMU.08788728 5305 / 4712699 


Dcr Tour mrkting, Opration 
Awunting, D.grafis, Harfa Tour, 
Tlp.83704884 Jaksel 


Pramuniaga / SPG / SPB Max 
27th SMK/SLTA,Bersedia Di 
lokasi Mall taman Anggrek, Kota 
Kasablanka,Lamaran &CV Ke 
Mall Central Park,lt1 No101, 
Jak-Bar Up Hrd 


Walk In Interview Telemarke- 
ting P/W,19-35th,SMU, Komuni- 
ke di sediakan Data, Gaji 
Pokok,Komisi & Insentive. Lmrn 
& CV diantar Isg ke Jl.Juanda 
118 Jakpus Cbikg gadung Casio) 
Tol.25-26 Sept, Jam 10-15 Wib. 


IV sekretaris 
Bth Personal Asisten, Akd 


Sekretaris/ D3 Mnjm,jujur & 
gesit. Hubungi: 0878.76740730 


Karyawan Harus Mampu "Multitasking" 


KEMAMPUAN multitasking atau mengerjakan 
beberapa hal sekaligus memang patut dimiliki 
karyawan masa kini. Jika tak bisa melakukan- 
nya, bisa-bisa Anda akan kewalahan sendiri 
ketika menyelesaikan tugas. Berikut adalah 
beberapa kiat yang dapat dilirik. 

Pertama, perkirakanlah berapa lama waktu 
yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas. 
Selain itu, aturlah kapan waktu Anda memulai 
tugas tersebut. Dengan kedua hal ini, Anda akan 
bersikap realistis terhadap rencana dan tugas- 
tugas. Jangan lupa, Anda juga perlu memper- 
timbangkan kemampuan Anda dan tim dalam 
menyelesaikan tugas tersebut. 

Kedua, jangan terlalu terpaku pada lamanya 
waktu yang direncanakan untuk mengerjakan 
suatu tugas. Jika Anda berencana untuk menye- 


lesaikan tugas dalam waktu dua jam, akan jauh 
lebih baik jika Anda berusaha menyelesaikannya 
dalam waktu lebih cepat dari dua jam. Dengan 
demikian Anda dapat segera beralih ke tugas 
yang berikutnya. 

Ketiga, kerjakanlah tugas sesuai dengan pri- 
oritas. Jika tugas Anda cukup banyak, susunlah 
tugas tersebut sesuai dengan skala prioritas. 
Bisa dimulai dengan mengerjakan tugas mulai 
dari yang tersulit hingga yang termudah atau- 
pun sebaliknya. Jangan lupa kerjakanlah tugas 
tersebut dengan irama yang pas, tidak terlalu 
lambat atau cepat. 

Keempat, kerjakanlah tugas dengan displin 
yang ketat dan tepat, serta dengan skala priori- 
tas. Usahakan agar Anda tidak tergoda untuk 
melakukan hal-hal yang kecil ketika sedang 


sibuk, seperti bermain game. Namun, setelah 
tugas selesai, segeralah beristirahat dengan 
bermain game atau pergi ke luar ruangan untuk 
menghirup udara segar. 

Kelima, salah satu hal terpenting dalam 
mengatur waktu adalah dengan bersikap efisi- 
en. Hal ini sama dengan bersikap mudah dan 
berpikir praktis. Anda tak perlu menghabiskan 
waktu untuk berpikir rumit tentang cara menger- 
jakan tugas. Intinya, jika suatu tugas dapat 
dibuat sederhana, mengapa harus dibuat sulit. 
Dengan bersikap efisien, tugas akan lebih 
mudah diselesaikan dan Anda akan menda- 
patkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan 
tugas berikutnya. (INOJ 


